
Karya 

Imam Abu Zakariya bin Syaraf 

An Nawawi 


Tarjamah 
Erwandi Tarmizl 


Editor 

Abu Ziyad Eko Haryanto 









^UdlL) 

MYADHUS SHOUHIN 

(Jilid Kedua) 



ALL RIGHTS RESERVED © tSji»- 

No part of this book inay be reproduced or udlized in any fonn or by any means» 
lectronic or mechanical, including photocopying and recording or by any information 
(orage and retrieval system, wichout the written pennission of the publisher. 


First Edition: January 2008 
Supervised by: 
Abdul MaUk Mujahid 


HEAD OFFICE 

RO. Box: 22743, Rlyadh 11416 K.S.A.Tel: 00966-1-4033962/4043432 Fax: 4021659 

E-mail: darussatam@awainet.neL$a, riyadh@dar-us-saiam.com Website: www.dar-us-satam.com 


tCSA OaruBsafam Showrooms: 

Riyadh 

Otaya branch: Tal 00966-1-4614463 Fax: 4644945 
Maloz branch: Tel 00366-1-4735220 Fax: 4735221 
Stiwallam branch: Tet 6 Fax-1-2860422 

• Jeddah 

Tet: 00966-2-6873254 Fax: 6336270 

• Madinah 

Tel: 00966-04-8234446.8230038 
Fax: 04-8151121 

• Al-Khobar 

Tel: 00966-3-8692900 Fax: 8691551 

• Khamie Muahayt 

Tel & Fdx: 00966-072207055 


AU3TRAUA 

• Donosatanii 153. Kaldcn St. Lakemba (Sydney) 
NSW 2195. AustraUa 

Tel: 0061-2-97407188 Fax: 0081-2-974O71S9 
Mobile: 0061-414580813 Res: 0061-2-97560190 
Email: abumuaaz^hotamail.com 

CANAOA 

• Naeeer Khattab 
2-3415 Oixte Rd. Unit 9 505 
Mi$$b$suga 

Ontado t4Y 4J6. Canada 
Tel. 00M16-416 6619 

• Itlamic Booh Service 

2200 South Shehdan way Mississauga.On 
L5J2M4 

Tol:001-005403-8406 Ext 218 Faic 905-8409 


• Yanbu Al-Bahr Tel: 0500867341 Fax: 04-3908027 

• A!-Buralda Tel: 0503417156 Fajc 06-3698124 
U.A.E 

• Darussalam. Shaijah UAE 

Tel: 00971-6-5632623 Fax: 5632624 
Sharjah^dar-us-saiam.oom. 

PAKISTAN 

• Daniseaiam, 36 B Lower MaS, Lahore 
Tel: 0092-42-724 0024 Far. 7354072 

• Rahman Marl(ot,6ha2nlStreet.lMi Bazar Lahore 
Tel: 0092-42-7120054 Fax: 7320703 

• Karachi. Tel: 0092-21^93936 Fax! 4393937 

• Ittamabad, Tel: 0092-51-2500237Fax: 512281513 
U.SA 

• Darussotam, Kouston 
P.OBox: 79194 Tx 77279 

Tet: 001-713-722 0419 Fax: 001-713-722 0431 
E-mail: houstcn^ar-us-salam.com 

• Darussalam. New Yorlc 486Atf3nticAvo. Biooieyn 
New York-11217. Tel: 001-718-625 5925 

Fax: 716-6251511 

E-mall: daru8salamny@hotmdiLccm 
UJ< 

• Daiussaiam Intsmattonal Publlcatlens Ltd. 
Leyton Business Centre 

Untt-17. Etfoe Road, teyton. London. ElO 76T 
Tel: 0044 20 85394885 Fax:0044 20 8539 4889 
Website: www.danjssatam.com 
Email: lnfa@daTussalam.com 

• D a nis aafe a n ln te mat io nNRj b B c a tlo fo iJhit^ 
Regents Parh Mosque.148 Rartc Road 
Union NW8 7RG IbL 0044-207 725 2246 
Faoc 0044 20 8539 4889 


MALAYSIA 
• Oarussatam 

Int'l Publishing & Distiibutlon SDN BHD 
0-2-12. Setiawangsa 11, Taman Setiawangsa 
54200 Kuala Lumpur 
Tet: 03-42528200 Fax: 03-42529200 
Email: darussalam@streamyx.com 
Website: www.damssalam.com.my 


FRANCE 

• Editlons A Ubfolrto Essatam 
135. Bd de MOniimontanl- 75011 Pans 
TOI: 003301-43 3819 56/44 83 
Fok:0033-01-43574431 

loom. 


SINGAPORE 

• Musttm Cenverts Assoclation of SIngaporo 
32 Onan Road TYte Galaxy 
Slngapore-424484 

Tel: 0085-4406924. 348 8344 Fax: 440 6724 


SRI LANKA 

• OaruI Kitab 6. NImat Road. Coiombo-4 
Tel: 0094 115 358712 Fax: 115-358713 


INDIA 

• Istamlc Books International 
54. Tandel Street <Norlh) 

DongrI. Mumbai 4000 09. INDIA 
Tel: 0091-22-2373 4180 
E-mall: lbi@irf.net 

SOUTH AFRICA 

• Istamlc DaNrah Movemont (IDM) 

48009 Ouaibert 4078 Duiban.Sou1h Africa 
Tel: 0027-31-304-6883 Fax: 0027-31-305-1292 
E-mail: ldm@fan.oo.za 




4JdjLj) 


RIYADHUS SHOLIHIN 

(Jilid Kedua) 


Karya 

Imam Abu Zakariya bin Syaraf 

An Nawawi 


Tarjamah 
Erwandi Tarmizi 


Editor 

Abu Ziyad Eko Haryanto 


r 

6 

i 

s 

4ia 

PARtfgSttAM 


DARUSSALAM 

GLOBAL LEADERINISLAMIC BOOKS 


Riyadh • Jeddah • AI>Khobar • Sharjah 
Lahore • London «Houston* New York 





© Maktaba Dar-us-Salam, 2007 > 

King Fahd National Library Catalog-in-Publication Data 
An-Nawawi, Mohiuddin 
Riyadhus Saliheen (indonese) Riyad-2008 
506p, 14x21 cm 
ISBN: sra-ggeo-ss-ai-s (Set) 

978-9960-59-033-2 (Vol.-2) 

1-Hadith all Topics ll-Htle 

237.3dc 8283/1428 

Legal Deposit no.8283/1428 

ISBN: 978-9960-59-031-8 (Set) 
978-9960-59-033-2 (V0I.-2) 



Daftar isi 


5 


Daftar isi 


V. KITAB MENGUCAPKAN SALAM 

BAB 131 KEUTAMAAN MENGUCAP-KAN SALAM DAN PERINTAH 

MENEB ARKANNY A. 19 

BAB 132 CARA MENGUCAPKAN SALAM. 22 

BAB 133 ADAB SALAM. 24 

BAB 134 DISUNNAHKAN MENGULANGI MENGUCAPKAN SALAM 
TERHADAP ORANG YANG BARU SAJA BERTEMU KEMBALI 
YAITU IA MASUK KEMUDIAN KELUAR SEKETIKA. ATAU DI 
ANTARA KEDUANYA DIHA-LANGI POHON DAN SELAINNYA 25 

BAB 135 DISUNNAH SESEORANG MENGUCAPKAN SALAM BILA 

MASUK KE RUMAHNYA. 26 

BAB 136 MENGUCAPKAN SALAM KEPADA ANAK-ANAK. 27 

BAB 137 SEORANG LELAKI MENGU-CAPKAN SALAM KEPADA 
ISTERINYA DAN KEPADA WANITA MAHRAMNYA, DAN 
KEPADA WANITA LAIN BILA TIDAK DIKHAWATIR-KAN 
TIMBUL FITNAH, SERTA SEBALIKNYA DENGAN SYARAT 
SEPERTI DI ATAS. 27 

BAB 138 HARAM KITA MEMULAI MENGUCAPKAN SALAM KEPADA 
ORANG KAHR, DAN CARA MEMBALAS SALAM MEREKA, 

DAN DISUNNAHKAN MENGUCAPKAN SALAM KEPADA 
MAJELIS YANG DI DALAMNYA ADA ORANG ISLAM DAN 
KAHR. 28 

BAB 139 DISUNNAHKAN MENGUCAPKAN SALAM BILA SESEORANG 
BERDIRI DARI MAJELIS DAN INGIN MENINGGALKAN 
TEMAN SATU MAJELISNYA. 29 

BAB 140 ADAB MINTA IZIN (UNTUK MASUK RUMAH). 30 

BAB 141 MENJELASKAN BAHWA TERMASUK SUNNAH BILA 
DIKATAKAN KEPADA ORANG YANG MINTA IZIN “SIAPA 
ENGKAU?”, ORANG TERSE-BUT HARUS MENGATAKAN 
“FULAN LALU MENYEBUTKAN JATI DIRINYA, NAMA ATAU¬ 
PUN GELAR”, DAN MAKRUH MENGATAKAN “SAYA” DAN 
KATA YANG SEMISALNYA. 31 

BAB 142 DISUNNAHKAN MEMBALAS JAWABAN ORANG YANG 
BERSIN BILA IA MENGUCAPKAN **ALHAMDU-ULLAH*\ DAN 
MAKRUH MEMBALASNYA JIKA IA TIDAK MENGUCAPKAN 
^ALHAMDULILLAH** DAN PENJELASAN TENTANG ADAB 
MENJAWAB BERSIN DAN MENGUAP. 33 

BAB 143 DISUNNAHKAN BERJABAT TANGAN KETIKA BERTEMU. 

MUKA BERSERI, DAN MENOUM TANGAN ORANG SALEH 























Rfyadhus Sholihin 




DAN MENCIUM TANGAN ANAKNYA KARENA SAYANG, DAN 


MERANGKUL ORANG YANG DATANG DARI PERJALANAN 
JAUH, SERTA MAKRUH MERUNDUK (BADAN). 35 

VI. KITAB MENJENGUK ORANG SAKIT, MENGIRINGI MAYAT, 
MENSHALATI MAYAT, MEGHADIRI PEMAKAMAN, DAN BERDIAM 
SEBENTAR DI SEKITAR KUBUR SETELAH PEMAKAMAN 
BAB 145 DOA UNTUK ORANG SAKIT. 40 

BAB 146 DISUNNAHKAN BERTANYA TENTANG KEADAAN ORANG 

SAKIT KEPADA KELUARGANYA. 44 

BAB 147 YANG HARUS DIUCAPKAN OLEH ORANG YANG MERASA 

AJALNYA TELAH DEKAT. 44 


BAB 148 DISUNNAHKAN MENASEHATI KELUARGA ORANG YANG 
SAKIT DAN ORANG YANG MELAYANINYA AGAR BERBUAT 
BAIK KEPADA YANG SAKIT SERTA SABAR ATAS 
KESULITAN URUSANNYA, JUGA MEMBERI NASEHAT 
KEPADA ORANG YANG TELAH HAMPIR KEMATIANNYA 


KARENA DIOISHASH. 45 

BAB 149 BOLEH ORANG SAKIT MENGUCAPKAN “SAYA SAKTT’ ATAU 
“SAYA MERIANG” ATAU “ADUH KEPALAKU” DAN 
SEMISALNYA BILA TIDAK UNTUK MARAH DAN 
MENUNJUKKAN KEGALAUAN. 46 

BAB 150 MENUNTUN ORANG YANG SEDANG SEKARAT MEMBACA 

"LAILAHAILALLAH". . 47 

BAB 151 YANG HARUS DIUCAPKAN SETECAH MEMEJAMKAN MATA 

MAYAT. 47 

BAB 152 YANG HARUS DIUCAPKAN KETIKA MELAYAT DAN YANG 

HARUS DIUCAPKAN OLEH KELUARGA MAYAT. 48 

BAB 153 BOLEH MENANGISI MAYAT DENGAN TANPA MENYEBUT- 

NYEBUT DAN MERATAPINYA. 50 

BAB 154 MERAHASIAKAN MELIHAT SESUATU YANG TIDAK 

DISENANGI PADA MAYAT. 52 

BAB 155 MENSHALATI MAYAT, MENGIRINGI JENAZAHNYA, 
MENGHADIRI PEMAKAMAN, DAN MAKRUHNYA WANITA 
MENGIRINGI JENAZAH. 53 

BAB 156 SUNNAH MEMEPERBANYAK ORANG YANG MENSHALAT- 

KAN JENAZAH DAN MEMBUAT TIGA SHAF ATAU LEBIH. 54 

BAB 157 BACAAN SHALAT JENAZAH. 55 

BAB 158 MENYEGERAKAN JENAZAH. 59 

BAB 159 MENYEGERAKAN MEMBAYAR HUTANG MAYIT DAN 
MENYEGERAKAN PENYELENGGARAAN JENAZAHNYA 
KECUALI IA MATI MENDADAK MAKA DIBIARKAN DULU 
HINGGA DIYAKINI KEMATIANNYA. 60 

BAB 160 MEMBERI NASEHAT DIKUBURAN. 61 

BAB 161 DOA UNTUK MAYAT SETELAH DIKUBUR DAN DUDUK 
























Daftar ia 


7 


SESAAT DI SEKITAR KUBUR UNTUK MENDOAKAN, 
MEMINTAKAN AMPUN DAN MEMBACA SURAT AL OUR’AN.. 61 

BAB 162 BERSEDEKAH DAN BERDOA UNTUK SI MAYAT. 62 

BAB 163 SANJUNGAN MANUSIA TERHADAP MAYAT. 63 

BAB 163 KEUTAMAAN ORANG YANG ANAKNYA MENINGGAL 

SEWAKTU KEOL. 64 

BAB16S MENANGIS DAN TAKUT KETIKA MELEWATI KUBURAN 
DAN TEMPAT ORANG-ORANG YANG ZALIM DISIKSA, 
MENAMPAKKAN SIKAP BUTUH KEPADA ALLAH DAN 
MENJAUHI SIKAP LALAI. 66 

VII- KITAB ADAD BEPERGIAN 

BAB 166 DISUNNAHKAN BERANGKAT PADA HARI KAMIS PADA 

AWAL SIANG. 67 

BAB 167 DISUNNAHKAN MENCARI TEMAN DAN MENGANGKAT 

SEORANG KETUA YANG HARUS DITA’ATI. 68 

BAB 168 ADAB BERJALAN, SINGGAH, BERMALAM DAN TIDUR DI 
PERJALANAN, DISUNNAHKAN BERJALAN DI MALAM HARI, 
MENYAYANGI BINATANG (KENDARAAN) DAN 
MEMPERHATIKAN KEADAANNYA. 69 

BAB 169 MEMBANTU TEMAN (DALAM PERJALANAN). 72 

BAB 170 YANG HARUS DIUCAPKAN KETIKA MENAIKI KENDARAAN 

SEWAKTU HENDAK BEPERGIAN. 73 

BAB 171 UCAPAN TAKBIR ORANG MUSAFIR BILA BERJALAN 
MENAIKI BUKIT, DAN TASBIH BILA BERJALAN MENURUNI 
LEMBAH, DAN LARANGAN MENGUCAPAN TAKBIR 
DENGAN SUARA TERLALU TINGGI. 76 

BAB 172 DISUNNAHKAN BERDO'A SELAMA DALAM PERJALANAN. 78 

BAB 173 DO‘A YANG DIUCAPKAN KETIKA MERASA TAKUT KEPADA 

MANUSIA ATAU SELAINNYA. 78 

BAB 174 DOA YANG HARUS DIUCAPKAN KETIKA SINGGAH DI 

SUATU TEMPAT. 79 

BAB 175 DISUNNAHKAN SEORANG MUSAFIR SEGERA PULANG 
MENEMUI KELUARGANYA BILA HAJATNYA TELAH 
SELESAI. 80 

BAB 176 DISUNNAHKAN DATANG DARI PERJALANAN MENEMUI 
KELUARGA DI SIANG HARI DAN MAKRUH DI MALAM 
HARI KECUALI DARURAT. 80 

BAB 177 DOA YANG DIUCAPKAN BILA KEMBAU DAN MELIHAT 

NEGERINYA. 81 

BAB 178 DISUNNAHKAN ORANG YANG BARU DATANG LANGSUNG 
MENUJU MASJID DEKAT RUMAH DAN SHALAT DUA 
RAKAAT. 81 

BAB 179 HARAM WANITA BEPERGIAN SENDIRIAN. 82 
























Rfyadhus Sholikin 


I ^^ldJ 


Vm- KITAB FADHAIL 

BAB 180 KEUTAMAAN MEMBACA Al OUR’AN. 83 

BAB 181 PERINTAH MENJAGA HAPALAN AL QUR’AN DAN 

LARANGAN MELUPAKANNYA. 86 

BAB 182 DISUNNAHKAN MEMPER-INDAH SUARA DI SAAT 
MEMBACA AL QUR’AN DAN MEMINTA ORANG YANG 
BAGUS SUARANYA UNTUK MEMBACA SERTA MENDEN¬ 
GARKAN BACAANNYA. 86 

BAB 183 ANJURAN MEMBACA SURAT ATAU AYAT TERTENTU. 88 

BAB 184 DISUNNAHKAN BERKUMPUL UNTUK MEMBACA AL 

OUR’AN. 95 

BAB 185 KEUTAMAAN BERWUDHU. 95 

BAB 186 KEUTAMAAN AZAN. 99 

BAB 187 KEUTAMAAN SHALAT.. 102 

BAB 188 KEUTAMAAN SHALAT SHUBUH DAN ASHAR. 104 

BAB 189 KEUTAMAAN BERJALAN KAKI KE MASJID. 105 

BAB 190 KEUTAMAAN MENUNGGU MASUK WAKTU SHALAT (DI 

DALAM MASJID). 108 

BAB 191 KEUTAMAAN SHALAT BERJAMAAH. 109 

BAB 192 ANJURAN MENGHADIRI SHALAT SHUBUH DAN ISYA 

BERJAMAAH. 112 

BAB 193 PERINTAH MENJAGA SHALAT-SHALAT FARDHU DAN 
LARAN-GAN YANG KUAT SERTA ANCAMAN YANG PEDIH 
JIKA MENINGGALKANNYA.. 113 

BAB 194 KEUTAMAAN SHAF TERDEPAN, DAN PERINTAH 
MEMENUHI SHAF YANG TERDEPAN, MELURUSKAN DAN 
MERAPATKAN SHAF. 116 

BAB 195 KEUTAMAAN SHALAT SUNAT RAWATIB DAN PENJELASAN 
TENTANG JUMLAH MINIMAL DAN JUMLAH YANG PALING 
AFDHAL DAN DI ANTARA KEDUANYA. 121 

BAB 196 SHALAT SUNAT DUA RAKAAT SEBELUM SHUBUH 

HUKUMNYA SUNAT MUAKAD. 122 

BAB 197 SHALAT SUNAT DUA RAKAAT FAJAR DENGAN SINGKAT, 
PENJELASAN TENTANG AYAT YANG DIBACA DAN 
WAKTUNYA. 124 

BAB 198 SUNNAH DAN DIANJURKAN BERBARING MIRING KE 
KANAN SETELAH SHALAT DUA RAKAAT FAJAR, BAK IA 
SHALAT TAHAJUD DI WAKTU MALAM ATAUPUN TIDAK. 126 

BAB 199 SHALAT SUNAT DZUHUR. 127 

BAB 200 SHALAT SUNAT ASHAR. 128 

BAB 201 SHALAT SUNAT SEBELUM DAN SESUDAH MAGHRIB. 129 

BAB 202 SHALAT SUNAT SEBELUM DAN SESUDAH ISYA.. 130 

BAB 203 SHALAT SUNAT JUM’AT. 131 






























BAB 204 DISUNNAHKAN MELAKSANAKAN SHALAT SUNAT DI 
RUMAH BAIK SUNAT RAWATIB MAUPUN SELAINNYA DAN 
PERINTAH BERPINDAH DARI TEMPAT MELAKSANAKAN 
SHALAT FARDHU KETIKA INGIN MELAKSANAKAN SHALAT 
SUNAT, ATAU MEMISAHKAN ANTARA KEDUANYA 
DENGAN BERBICARA. 131 

BAB 205 ANJURAN SHALAT WITIR, DAN PENJELASAN TENTANG 

WAKTUNYA DAN HUKUMNYA SUNAT MUAKAD. 133 

BAB 206 KEUTAMAAN SHALAT DHUHA DAN PENJELASAN 
JUMLAHNYA YANG PALING SEDIKIT, PALING BANYAK 
DAN PERTENGAHAN, SERTA ANJURAN MENJAGANYA. 135 

BAB 207 BOLEH SHALAT DHUHA DI SAAT MATAHARI TELAH 
TINGGI HINGGA TERGELINCIR, SEDANGKAN YANG 
AFDHAL SHALAT KETIKA PANAS TERIK DAN WAKTU 
DHUHA AGAK TINGGI. 136 

BAB 208 ANJURAN SHALAT TAHIYATUL MASJID DAN MAKRUH 


DUDUK SEBELUM SHALAT DUA RAKA’AT KAPAN SAJA 
SESEORANG MEMASUKINYA, BAIK SHALAT DUA RAKA’AT 
DENGAN NIAT TAHIYATUL MASJID ATAU SHALAT 
FARDHU ATAU SHALAT SUNAT RAWATIB DAN SELAINNYA 137 

BAB 209 DISUNNAHKAN SHALAT DUA RAKA’AT SETELAH WUDHU... 137 

BAB 210 KEUTAMAAN HARI JUM’AT, WAJIBNYA SHALAT JUM’AT, 
MANDI, MEMAKAI WEWANGIAN, BERSEGERA KE MASJID, 
BERDO’A, BERSHALAWAT KEPADA NABI, PENJELASAN 
TENTANG WAKTU DO’A DIKABULKAN, SUNNAH 
MEMPERBANYAK ZIKIR KEPADA ALLAH SETELAH SHALAT 


JUM’AT. 138 

BAB 211 DISUNNAHKAN SUJUD SYUKUR KETIKA MEMPEROLEH 
NIKMAT YANG NYATA ATAU TERHINDAR DARI BALA 
YANG NYATA. 142 

BAB 212 KEUTAMAAN SHALAT MALAM (TAHAJJUD) . 143 

BAB 213 DISUNNAHKAN SHALAT MALAM DI BULAN RAMADHAN 

(TARAWIH) . 151 

BAB 214 KEUTAMAAN SHALAT MALAM LAILATUL QADR DAN 
PENJELASAN TENTANG MALAM-MALAM YANG DIDUGA 
MALAM LAILATUL QADR . 151 

BAB 215 KEUTAMAAN BERSIWAK DAN TABI’AT YANG FITRI. 153 

BAB 216 HUKUM WAJIBNYA ZAKAT, PENJELASAN KEUTAMAAN 

SERTA HAL YANG BERKENAAN DENGANNYA. 156 

BAB 217 WAJIBNYA PUASA RAMADHAN DAN PENJELASAN 
KEUTAMAAN PUASA SERTA HAL YANG BERKENAAN 
DENGANNYA. 163 

BAB 218 PEMURAH, MELAKUKAN KEBAIKAN, MEMPERBANYAK 
KEBAJIKAN DI BULAN RAMADHAN DAN LEBIH BANYAK 
LAGI PADA SEPULUH HARI TERAKHIR. 167 

BAB 219 LARANGAN MENDAHULUI RAMADHAN DENGAN 








































Daftar isi 


11 


BAB 238 KEUTAMAAN BUDAK YANG MENUNAIKAN HAK ALLAH 

DAN HAK TUANNYA. 218 

BAB 239 KEUTAMAAN BERIBADAH PADA SAAT BANYAK COBAAN 

DAN SEMISAU^YA. 219 

BAB 240 KEUTAMAAN TENGGANG RASA SAAT MENJUAL DAN 
MEMBELI, MENGAMBIL DAN MEMBERI, DAN BAIK KETIKA 
MEMBAYAR DAN MENAGIH HUTANG, MELEBIHKAN 
TIMBANGAN DAN TAKARAN DAN LARANGAN 
MENGURANGINYA. 220 

Xn-KITAB ILMU 

BAB 241 KEUTAMAAN ILMU, MEMPE-LAJARINYA DAN MENGAJAR¬ 
KANNYA KARENA ALLAH. 224 

YTTT - kitab puji dan syukur kepada allah TA’ALA 

BAB 242 WAJIB BERSYUKUR. 230 

XIV- KITAB BERSHALAWAT KEPADA RASULUUAH SAW 

BAB 243 PERINTAH BERSHALAWAT KEPADA BELIAU, KEUTAMAAN 

DAN SEBAGIAN LAFADZNYA. 232 

XV- KITAB ZIKIR 

BAB 244 KEUTAMAAN DAN ANJURAN BERZIKIR. 236 

BAB 245 BERZIKIR KEPADA ALLAH SAMBIL BERDIRI, DUDUK, DAN 
BERBARING, DI SAAT BERHADAS, JUNUB, DAN HAID, 
KECUAU AL OUR’AN, MAKA TIDAK DIHALALKAN BAGI 
ORANG YANG JUNUB DAN WANITA HAID. 251 

BAB 246 YANG HARUS DIUCAPKAN DI SAAT HENDAK TIDUR DAN 

BANGUN. 252 

BAB 247 KEUTAMAAN MAJELIS ZIKIR DAN DISUNNAHKAN SELALU 
MENGHADIRINYA, LARANGAN TIDAK MENGHADIRINYA 
TANPA ADA UZUR. 253 

BAB 248 ZIKIR DI WAKTU PAGI DAN PETANG. 258 

BAB 249 YANG HARUS DIUCAPKAN KETIKA HENDAK TIDUR. 262 

XVI- KITAB DO’A -DOA 

BAB 250 PERINTAH BERDO’A DAN KEUTAMAANNYA SERTA 

PENJELASAN BEBERAPA DO’A RASULULLAH SAW. 266 

BAB 251 KEUTAMAAN BERDO’A UNTUK SESEORANG TANPA 

DIKETAHUINYA. 276 

BAB 252 BEBERAPA PERMASALAHAN TENTANG DO’A. 277 

BAB 253 KERAMAT PARA WALI DAN KEUTAMAAN MEREKA. 280 

XVn- KITAB HAL-HAL YANG DILARANG 

BAB 254 HARAMNYA BERGUNJING, DAN PERINTAH MENJAGA 

.. 293 

BAB 255 HARAM MENDENGAR GUNJINGAN DAN PERINTAH ORANG 

YANG MENDENGAR GUNJINGAN YANG HARAM UNTUK 
MEMBANTAHNYA SERTA MENGINGKARI ORANG YANG 























RfyaMus ShoUhin 




MENGATA-KANNYA, MAKA JIKA IA TIDAK MAMPU ATAU 
ORANG TERSEBUT TIDAK MENERIMA HENDAKLAH IA 
MENING-GALKAN MAJELIS TERSEBUT JIKA 
MEMUNGKINKAN. 

BAB 256 PENJELASAN TENTANG GUNJINGAN YANG DIBOLEHKAN. 

BAB 257 HARAMNYA NAMIMAH, YAITU MENYEBARKAN 
PERKATAAN DI ANTARA MANUSIA DENGAN TUJUAN 
MERUSAK. 

BAB 258 LARANGAN MENYAMPAIKAN CERITA DAN PERKATAAN 
MANUSIA KEPADA PIHAK PENGUASA BILA TANPA ADA 
HAJAT, SEPERTI KHAWATIR AKAN TERJADI KERUSAKAN 
DAN SELAINNYA.. 

BAB 259 TERCELANYA ORANG YANG BERMUKA DUA. 

BAB 260 HARAMNYA BERDUSTA. 

BAB 261 PENJELASAN TENTANG DUSTA YANG DIBOLEHKAN. 

BAB 262 ANJURAN MEMERIKSA (KEBENARAN) APA YANG AKAN 
DIUCAPKAN DAN DICERITAKAN. 

BAB 263 PENJELASAN TENTANG SANGAT DIHARAMKAN BERSAKSI 
PALSU. 

BAB 264 HARAMNYA MELAKNAT ORANG TERTENTU ATAU HEWAN 

BAB 265 BOLEH MELAKNAT SEBAGIAN ORANG YANG MELAKUKAN 
MAKSIAT TANPA MENYEBUT JATI DIRINYA. 

BAB 266 HARAMNYA MEMAKI ORANG MUSLIM TANPA HAQ. 

BAB 267 HARAMNYA MEMAKI ORANG YANG TFT AH MATI TANPA 
HAQ DAN TUJUAN SYAR’I, SEPERTI PERINGATAN AGAR 
TIDAK MENGIKUTI BID’AH, KEFASIKAN ORANG TERSEBUT, 
DAN LAIN-LAIN. 

BAB 268 LARANGAN MENGANGGU (MENYAKITI). 

BAB 269 LARANGAN SALING MEMBENCI, SALING MEMUTUSKAN 
HUBUNGAN DAN SALING MEMBALIKKAN TUBUH KETIKA 
BERTEMU. 

BAB 270 HARAMNYA DENGKI, YAITU MENGINGINKAN HILANGNYA 
NIKMAT DARI PEMILIKNYA BAIK NIKMAT AGAMA 
MAUPUN DUNIA. 

BAB 271 LARANGAN MEMATA-MATAI, MENCURI DENGAR PEMBI¬ 
CARAAN ORANG YANG TIDAK SUKA PEMBICARAANNYA 
DIDENGAR. 

BAB 272 LARANGAN BERBURUK SANGKA KEPADA KAUM 
MUSLIMIN TANPA ALASAN. 

BAB 273 HARAMNYA MERENDAHKAN KAUM MUSLIMIN. 

BAB 274 LARANGAN MENAMPAKKAN KEGEMBIRAAN TERHADAP 
MUSIBAH YANG MENIMPA SEORANG MUSLIM. 

BAB 275 HARAMNYA MEMBANTAH KETURUNAN YANG TAMPAK 
JELAS SECARA LAHIRIYAH MENURUT SYARA’. 


300 

303 

308 


310 

310 

311 
319 

321 

323 

324 

327 

328 


330 

330 

331 

332 

333 

335 

336 

337 

338 



























BAB 276 LARANGAN TIPU DAN MUSLIHAT. 

BAB 277 HARAMNYA MELANGGAR PERJANJIAN. 

BAB 278 LARANGAN MENGUNGKIT-UNGKIT PEMBERIAN DAN 

SEJENISNYA. 

BAB 279 LARANGAN MEMBANGGAKAN DIRI DAN BERBUAT 
ANIAYA. 

BAB 280 HARAMNYA MEMUTUSKAN HUBUNGAN SESAMA MUSLIM 
LEBIH TIGA HARI KECUAU ORANG YANG DIKUOLKAN 
TERSEBUT MELAKUKAN BID’AH ATAU KEFASIKAN YANG 
NYATA. 

BAB 281 LARANGAN DUA ORANG BERBISIK TANPA IZIN YANG 
KETIGA KECUALI KARENA ADA HAJAT, YAITU DUA 
ORANG YANG PERBICARA DENGAN SUARA PELAN YANG 
PEMBICARAAN KEDUANYA TIDAK TERDENGAR. 

BAB 282 LARANGAN MENYIKSA BUDAK, BINATANG, WANITA DAN 
ANAK DENGAN TANPA SEBAB SYART ATAU MELEBIHI 

UKURAN MENDIDIK. 

BAB 283 HARAMNYA MENYIKSA HEWAN DENGAN API TERMASUK 

SEMUT. 

BAB 284 HARAMNYA ORANG KAYA YANG MENUNDA HAK 
(HUTANG) ORANG LAIN. 

BAB 285 MAKRUHNYA MENARIK PEMBERIAN YANG BELUM 
DITERIMA, ATAU MENARIK PEMBERIAN UNTUK ANAK 
YANG TELAH DITERIMANYA ATAUPUN BELUM, DAN 
MAKRUHNYA MEMBELI SESUATU YANG TELAH 
DISEDEKAHKAN DARI ORANG YANG MENERIMA 
SEDEKAHNYA, BEGITU JUGA ZAKAT DAN KIFARAT, 
KECUALI KEPEMILIKANNYA TELAH BERPINDAH KEPADA 

ORANG LAIN. 

BAB 286 PENEKANAN HARAMNYA (MEMAKAN) HARTA ANAK 

YATIM. 

BAB 287 SANGAT DIHARAMKAN MEMAKAN HARTA RIBA. 

BAB 288 HARAMNYA .. 

BAB 289 HAL YANG DIANGGAP RIYA’ TAPI, TIDAK TERMASUK RIYA’.. 

BAB 290 HARAM MEMANDANG WANITA YANG BUKAN MAHRAM 
ATAU ANAK BERPARAS TAMPAN TANPA TUJUAN SYAR’I .... 

BAB 291 HARAMNYA MENYENDIRI DENGAN WANITA YANG BUKAN 
MAHRAM. 

BAB 292 HARAMNYA LAKI-LAKI MENYERUPAI WANITA DAN 
WANITA MENYERUPAI LAKI-LAKI, DALAM HAL PAKAIAN, 

GERAK DAN LAIN-LAIN. 

BAB 293 LARANGAN MENYERUPAI SYAITAN DAN ORANG-ORANG 

.. 

BAB 294 LARANGAN LAKI-LAKI DAN WANITA MENCAT RAMBUT¬ 
NYA DENGAN WARNA HITAM. 


339 

340 

342 

343 

345 

347 

349 

353 

354 


355 

356 

357 

358 
362 

362 

365 

366 

368 

369 























14 


Riyadhus ShoWun 



,;;ssJUaU 


BAB 295 LARANGAN MENCUKUR SEBAGIAN RAMBUT SAJA DAN 
BOLEH MENCUKUR HABIS BAGI LAKI-LAKI SAJA. 

BAB 296 HARAMNYA MENYAMBUNG RAMBUT, MEMBIKIN TATO, 
DAN MERATAKAN GIGI. 

BAB 297 LARANGAN MENCABUT UBAN DARI KEPALA DAN 
JANGGUT DAN SELAINNYA DAN LARANGAN ANAK MUDA 
MENCABUT JANGGUTNYA KETIKA MULAI TUMBUH. 

BAB 298 MAKRUH BERISTINJA’ DAN MENYENTUH KEMALUAN 
DENGAN TANGAN KANAN TANPA UZUR. 

BAB 299 MAKRUHNYA BERJALAN DENGAN MEMAKAI SEBELAH 
TEROMPAH ATAU SEPATU TANPA UZUR, DAN 
MAKRUHNYA MEMAKAI TEROMPAH DAN SEPATU SAMBIL 
BERDIRI TANPA UZUR. 

BAB 300 LARANGAN MENINGGALKAN API YANG MENYALA DI 
RUMAH KETIKA HENDAK TIDUR, BAIK API LAMPU 
MINYAK ATAU SELAINNYA.. 

BAB 301 LARANGAN MEMBEBANI DIRI BAIK PERKATAAN, 
PERBUATAN YANG SULIT YANG TIDAK ADA 
MASLAHATNYA. 

BAB 302 HARAMNYA MERATAPI MAYIT SAMBIL MENAMPAR PIPI, 
MENYOBEK BAJU, MENARIK RAMBUT DAN MENCUKUR¬ 
NYA DAN MENDOAKAN CELAKA DAN BINASA.. 

BAB 303 LARANGAN MENDATANGI DUKUN, AHU NUJUM, TUKANG 
RAMAL, DAN PARA PERAMAL NASIB YANG 
MENGGUNAKAN BATU KECIL ATAU GANDUM DAN LAIN- 
LAIN SEBAGAI MEDIA.. 

BAB 304 LARANGAN MERASA SIAL DENGAN SUARA BURUNG. 

BAB 305 HARAMNYA MENGGAMBAR HEWAN DI PERMADANI, 
BATU, PAKAIAN, DIRHAM, BANTAL, DINAR SANDARAN , 
DLL DAN HARAMNYA MELETAKKAN GAMBAR TERSEBUT 
DI DINDING, ATAP, TIRAI, SORBAN, PAKAIAN, DLL, DAN 
PERINTAH MELENYAPKAN GAMBAR TERSEBUT. 

BAB 306 HARAMNYA MEMELIHARA ANJING KECUALI UNTUK 
BERBURU ATAU MENJAGA BINATANG TERNAK ATAU 
MENJAGA TANAMAN. 

BAB 307 MAKRUH MENGGANTUNG-KAN LONCENG PADA UNTA 
DAN BINATANG TERNAK LAINNYA, DAN MAKRUHNYA 
MEMBAWA ANJING DAN LONCENG DALAM PERJALANAN... 

BAB 308 MAKRUHNYA MENUNGGANGI UNTA YANG MEMA-KAN 
KOTORAN MAKA JIKA SETELAH ITU DIBERI PAKAN YANG 
BERSIH SEHINGGA DAGINGNYA MENJADI BAIK DAN 
HILANGLAH HUKUM MAKRUHNYA. 

BAB 309 LARANGAN MELUDAH DI MASJID DAN PERINTAH 
MEMBERSIH-KANNYA JIKA MENEMUKANNYA, DAN 
PERINTAH MEMBERSIHKAN MASJID DARI SELURUH 
KOTORAN. 


369 

370 

373 

374 

374 

375 

376 

377 

381 

384 

385 

388 

389 

390 

390 



















Daftar isi 


15 


BAB 310 MAKRUHNYA BERSETERU, MENINGGIKAN SUARA, 
MENCARI BARANG HILANG, JUAL-BELI, SEWA-MENYEWA, 

DAN BENTUK TRANSAKSI YANG LAIN DI MASJID. 392 

BAB 311 LARANGAN ORANG YANG MAKAN BAWANG PUTIH, 
BAWANG MERAH, BAWANG BAKUNG, ATAU SESUATU 
YANG BERBAU BUSUK MASUK KE MASJID SEBELUM 
BAUNYA HILANG KECUALI DARURAT. 393 

BAB 312 MAKRUHNYA DUDUK DENGAN POSISI KEDUA TANGAN KE 
BELAKANG DAN KEDUA BETIS DITEGAKKAN DI HARI 
JUM’AT SAAT IMAM SEDANG BERKHUTBAH KARENA 
DUDUK INI MENYEBABKAN KANTUK, SEHINGGA LUPUT 
HARINYA MENDENGAR KHUTBAH DAN DIKHAWATIRKAN 


WUDHUNYA BATAL. 395 

BAB 313 LARANGAN MEMOTONG RAMBUT ATAU KUKU BAGI 

ORANG YANG BERADA PADA SEPULUH AWAL ZULHUJAH 
DAN IA BERNIAT UNTUK BERKURBAN HINGGA IA SELESAI 
BERKURBAN. 396 

BAB 314 LARANGAN BERSUMPAH ATAS NAMA MAHLUK SEPERTI 
NABI, KA’BAH, MALAIKAT, HIDUP, RUH, NIKMAT 
PENGUASA, TANAH SI FULAN, HAL INI SANGAT DILARANG 396 

BAB 315 BERATNYA DOSA SENGAJA BERSUMPAH PALSU. 398 

BAB 316 DISUNNAHKAN ORANG YANG BERSUMPAH TERHADAP 
SESUATU LALU IA MEUHAT YANG LAINNYA 1£B1H BAIK 
DILAKUKAN, HENDAKLAH IA MELANGGAR SUMPAHNYA, 
KEMUDIAN MEMBAYAR KAFARATNYA. 400 

BAB 317 DIMAAFKAN SUMPAH YANG TIDAK DIMAKSUD, DAN TIDAK 
ADA KAFFARATNYA, YAITU SUMPAH YANG SERING 
TERUCAP DI LIDAH TANPA NIAT BERSUMPAH, SEPERTI 
ORANG YANG BIASA MENGUCAPKAN “TIDAK DEMI ALLAH”. 401 

BAB 318 MAKRUH BERSUMPAH KETIKA MENJUAL SEKALIPUN IA 

BENAR. ‘♦02 

BAB 319 MAKRUHNYA SEORANG MANUSIA MEMOHON DENGAN 
MENYEBUT “NAMA ALLAH” SELAIN SURGA, MAKRUH 
MENOLAK ORANG YANG MEMOHON DENGAN MENYEBUT 
“NAMA ALLAH TA’ALA” DAN MENOLAK MENJADI 
PERANTARANYA. ‘♦03 

BAB 320 HARAM MENGATAKAN “SYAHINSYAH” KEPADA 
PENGUASA DAN SELAINNYA KARENA MAKNANYA RAJA 
DIRAJA DAN TIDAK SEORANG-PUN YANG BOLEH DISIFATI 
DENGAN INI KECUAU ALLAH SUBHANA WA TA’ALA. 404 

BAB 321 LARANGAN MEMANGGIL ORANG FASIK DAN AHLI BID’AH 
DAN YANG SEMISAL MEREKA DENGAN “PIMPINANKU” 

DAN SEMISALNYA. ‘♦04 

BAB 322 MAKRUH MENCELA PENYAKIT DEMAM. 405 

BAB 323 LARANGAN MEMAKI ANGIN DAN PENJELASAN YANG 

SEHARUSNYA DIUCAPKAN KETIKA BERHEMBUS... 405 

















16 


Riyadhtts Sholihm 




BAB 324 MAKRUHNYA MEMAKI AYAM.. 

BAB 325 LARANGAN UCAPAN “HUJAN TURUN KARENA BINTANG 
INI”. 

BAB 326 HARAMNYA MENGATAKAN KEPADA ORANG MUSLIM- 
“HAI,KAnR!.■ 

BAB 327 LARANGAN BERKATA KOTOR DAN USAN YANG KEJI. 

BAB 328 MAKRUHNYA BERBICARA KEPADA ORANG AWAM 
DENGAN PEMAHAMAN YANG DALAM, CONGKAK, 
BERPURA-PURA FASIH, DAN MENGGUNAKAN BAHASA 
YANG SUKAR DIMENGERTI. 

BAB 329 MAKRUHNYA MENGUCAP-KAN: “JIWAKU KHABIST’. 

BAB 330 LARANGAN MEMBERI NAMA ANGGUR DENGAN “KARM”.... 

BAB 331 LARANGAN MENGGAMBAR-KAN KECANTIKAN SEORANG 
WANITA KEPADA SEORANG LAKI-LAKI, KECUALI DENGAN 
TUJUAN SYAR’I, SEPERTI INGIN MENIKAHINYA. 

BAB 332 LARANGAN BERDO'A DENGAN UCAPAN “YA ALLAH! 

AMPUNILAH AKU JIKA ENGKAU MENGHENDAKI” TETAPI 
HENDAKLAH 

MEMO-HON DENGAN MANTAP. 

BAB 333 MAKRUHNYA UCAPAN “ATAS KEHENDAK AT T A H DAN 
KEHENDAK SI FULAN”. 

BAB 334 MAKRUH BERCENGKRAMA SETELAH SHALAT ISYA. 

BAB 335 HARAMNYA SEORANG ISTERI MENOLAK PANGGILAN 
SUAMINYA KE TEMPAT TIDUR TANPA ADA ALASAN SYARI. 

BAB 336 HARAMNYA SEORANG ISTERI BERPUASA SUNAT DISAAT 

SUAMINYA BERADA DI RUMAH KECUALI DENGAN 
IZINNYA. 

BAB 337 HARAMNYA MAKMUM MENGANGKAT KEPALA SETELAH 
RUKU’ ATAU SUJUD SEBELUM IMAM. 

BAB 338 MAKRUHNYA MELETAKKAN TANGAN DI PINGGANG 
DALAM SHALAT. 

BAB 339 MAKRUHNYA SHALAT DI HADAPAN MAKANAN 
SEDANGKAN JIWANYA TERTUJU pada MAKANAN, ATAU 
MENAHAN BUANG AIR KECIL DAN BUANG AIR BESAR. 

BAB 340 LARANGAN MENENGADAH KE LANGIT DI SAAT SHALAT.... 

BAB 341 MAKRUHNYA MENOLEH DI SAAT SHALAT TANPA U2njR. 

BAB 342 LARANGAN SHALAT MENGHADAP KUBUR. 

BAB 343 HARAMNYA BERLALU DI HADAPAN ORANG YANG 
SHALAT. 

BAB 344 MAKRUH MAKMUM MEMULAI SHALAT SUNAT SETELAH 
MUAZIN MULAI MENGUMANDANGKAN IQAMAT, BAIK 
SHALAT SUNAT OABUYAH ATAU SELAINNYA. 

BAB 345 MAKRUHNYA MENGKHUSUSKAN HARI JUM’AT DENGAN 
BERPUASA ATAU MALAMNYA DENGAN SHALAT MALAM.... 


407 

407 

408 

408 

409 

410 

410 

411 

412 

413 

413 

414 

415 

415 

416 

416 

416 

417 

417 

418 

418 

419 

























Daftar ia 


17 


BAB 346 HARAMNYA PUASA WISHAL, YAITU BERPUASA DUA HARI 
ATAU LEBIH, TIDAK MAKAN DAN TIDAK MINUM SELAMA 
HARI-HARI TERSEBUT. 420 

BAB 347 HARAMNYA DUDUK DI ATAS KUBUR. 420 

BAB 348 LARANGAN MENYEMEN KUBUR DAN MEMBUAT 

BANGUNAN DI ATASNYA. 421 

BAB 349 SANGAT HARAM HUKUMNYA SEORANG BUDAK MELARI¬ 
KAN DIRI DARI TUANNYA. 421 

BAB 350 HARAMNYA MEMBERIKAN SYAFAAT DALAM HUKUM 

HAD. 421 

BAB 351 LARANGAN BUANG AIR BESAR DI TENGAH JALAN DAN DI 

TEMPAT BERTEDUH, SUMBER AIR DAN SEJENISNYA. 423 

BAB 352 LARANGAN BUANG AIR KECIL DAN SEMISALNYA PADA 

AIR YANG TIDAK MENGALIR. 423 

BAB 353 MAKRUHNYA ORANG TUA MELEBIHKAN SEBAGIAN 

ANAKNYA ATAS YANS LAIN PALAM PEMBERIAN. 424 

BAB 354 HARAMNYA WANITA BERKABUNG TERHADAP MAYIT 
LEBIH DARI TIGA HARI KECUALI SUAMINYA MAKA BOLEH 
SELAMA 4 BULAN 10 HARI. 425 

BAB 355 HARAMNYA ORANG KOTA MENJUAL BARANG KEPADA 
ORANG PEDALAMAN DAN HARAMNYA MEMINTAS PETANI 
YANG MEMBAWA PANENNYA SEBELUM MASUK KOTA, 

DAN HARAMNYA MENJUAL BARANG YANG TELAH DIBEU 
SAUDARANYA, DAN MEMINANG ATAS PINANGAN 
SAUDARANYA KECUALI SAUDARANYA MENGIZINKAN 
ATAU IA MEMBATALKAN. 426 

BAB 356 LARANGAN MENGHAMBUR-KAN HARTA PADA JALAN 

YANG TIDAK DIBENARKAN SYARA’. 428 

BAB 357 LARANGAN MENGGERTAK SEORANG MUSLIM DENGAN 
SENJATA DAN SELAINNYA BAIK SUNGGUH-SUNGGUH 
ATAU BERCANDA, DAN LARANGAN MEMBAWA PEDANG 
TERHUNUS. 430 

BAB 358 MAKRUHNYA KELUAR DARI MASJID SETELAH AZAN 
KECUALI ADA UZUR, HINGGA IA SELESAI SHALAT 
FARDHU. 431 

BAB 359 MAKRUHNYA ORANG MENOLAK MINYAK WANGI TANPA 

ADA UZUR. 431 

BAB 360 MAKRUHNYA MEMUJI SESEORANG DIHADAPANNYA BILA 
DIKHAWATIRKAN MENYEBABKAN IA TAKJUB, DAN BOLEH 
BAGI ORANG YANG TIDAK DIKHAWATIR-KAN HAL 
TERSEBUT. 432 

BAB 361 MAKRUHNYA KELUAR DARI NEGERI YANG TERKENA 
WABAH PENYAKIT KOLERA DAN JUGA MAKRUH 
MENDATANGI NEGERI TERSEBUT. 434 

BAB 362 SANGAT DIHARAMKAN PERBUATAN SIHIR. 437 








































5. Mengucapkan salam 





V. KITAB 

MENGUCAPKAN SALAM 





Allah berfinnan, QS. An Nuun 27 
Hai orang~orang yang beriman, 
janganlah kamu memasuki rumah yang 
bukan rumahmu sebelum meminta izin 
dan memberi salam kepada penghuninya. 
Allah berfirman, QS* An Nuur: 61 
Maka apabila kamu memasuki 
(suatu rumah dari) rumah-rumah 
(ini) hendaklah kamu memberi salam 
kepada (penghuninya yang berarti 
memberi salam) kepada dirimu 
sendiri, salam yang ditetapkan dari 
sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. 
Allah berfirman, QS. An Nisaa': 86 
Apabila kamu dihormati dengan 
suatu penghormatan, maka balaslah 
penghormatan itu dengan yang lebih 
baik, atau balaslah dengan yang 
serupa. 

Allah berfirman, QS. Adz Dzaariyaah 
24-25 

Sudahkah sampai kepadamu 
(Muhammad) cerita tamu Ibrahim 
(malaikat-malaikat) yang dimuliakan?. 
(Ingatlah) ketika mereka masuk ke 


V :ju; 4i\ Jl5 


: JU; j\ij 

'f ^ 

^ Ui ^ 

rok Jt 


.[T> 


^ : JU; JUj 

.[Al :.LJI] jt 


^ >> :JU; ju; 

ijlsi ^ \ o 

.[TO :o.u,UJl] 














20 


lUyadkus Sht^in 




tempatnya lalumengucapkan: "Salaman", 
Ibrahim menjawab: “Salamun". 

845. Dari AbduUah bin Amru r.a, 
bahwa seorang lelaki bertanya kepada 
Rasulullah SAW: "Apakah ajaran 
islam yang paling baik?", Beliau 
bersabda: “Engkau memberi makan 
dan mengucapkan salam pada orang 
yang kau kenal dan pada orang yang 
tidak kau kenal". Muttafaq 'alaih. 

846. Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi 
SAW, Beliau bersabda: “Tatkala Allah 
menciptakan Adam as, Allah berfirman: 
“Perulah lalu ucapkan salam kepada 
mereka (sekelompok malaikat yang sedang 
duduk), lalu dengarkan apa jawaban 
mereka, sesungguh^ itu adalah salammu 
dan salamnya atuikcucumu ", lalu Adam as 
berkata: “Assalamu’alaikum”, para 
malaikat berkata: “Assamu’alaika 
warafmurt'Ullahi" lalu mereka metuwtbah 
“warahmitullahi". Muttafaq'alaih. 


oi Ji -Ai® 

;Jli 

. ^ fj ^3 

JP 4il -jkj -Ait 

^ ^ 

UJ» 

- J* ^ 






1:^33 iOp ftjlDi 
. Jp^ailU-33 


847. Dari Baura bin 'Azib r.a, ia ^ SjUi -AlV 

berkata: "Rasulullah SAW memerin- ' > 

tahkan kami tujuh hal; menjenguk 


:JU U41 p 4il Crfj 


orang sakit, menyelenggarakan 
jenazah, membalas ucapan orang 
yang bersin, menolong otang lemah. 



membantu orang yang dizalimi, 
menebarkan salam, dan memenuhi 
sumpah orang". Muttafaq "alaih. 
Teksnya salah satu riwayat Bukhari. 



848» Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
**KaIian tidak akan masuk surga hingga 
kalian beriman dan kalian tidak beriman 


Jip -AtA 

No 4ll JlJ :Jli 








5. Mengucurkan salam 




21 


hingga saling mencintai, maukah aku 
tunjukkan sesuatu hal yang bila kalian 
lakukan kalian akan saling mencintai?! 
Tebarkanlah salam di antara kalian*\ 
HR. Muslim. 

849. Dari Abdullah bin Salam ra, ia 
berkata: ''Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: **Hai manusia, 
tebarkanlah salam dan berilah makan, 
dan pererat silaturrahim (hubungan 
kekeluargaan), dan shalatlah di saat 
manusia terielap tidur, niscaya kalian 
akan masuk surga dengan selamat*\ HR 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan shahih". 

850. Dari Thufail bin Ubay bin 
Ka'ab, bahwa ia sering mendatangi 
Ibnu Umar r.a lalu ia berangkat 
bersama Ibnu Umar r.a ke pasar, ia 
berkata: "Bila kami berangkat ke 
pasar di waktu pagi tidaklah Ibnu 
Umar r.a melewati penjual barang 
bekas, penjual barang berharga dan 
orang miskin dan tidak seorangpun 
melainkan beliau mengucapkan 
salam kepada mereka", Thufail 
berkata: "Aku datang menemui Ibnu 
Umar r.a di suatu hari lalu beliau 
mengikutiku ke pasar, maka aku 
berkata kepadanya: "Apa yang akan 
kau lakukan di pasar, sedangkan 
engkau tidak akan menjual, membeli, 
menawar barang dagangan dan tidak 
juga duduk di pasar?", dan aku 
berkata "Duduklah di sini, kita 
bercerita", lalu beliau berkata: "Hai 


Ji. ijL}: 

l\jj 


Jii ilfi- 

u» ^ 

Ujj tju: 

* 

^ olS' 4jf 

:JU J[ jHid 

-d»\ JLP ^ Jl Ujoi 

idp i VI ij 

^•»1 ^ ^ m/ 

^ 4.1 a;p v^J ;^l J15 

j\ .u>: yj. 


.r 


^1'"' 
ol 4 I 




y Vj Jp ^ V 

(!r4^ Vj ilfi Vj 4^I1]I 

: J^lj ?J^I ^ 

d u ;jUi Hiu IL 


• « 




j;iyi 






22 


R^adhus StoUhin 




Abu Bathan (karena Thufail di saat itu 
perutnya gendut), sesungguhnya 
kami ke pasar untuk menebarkan 
salam, kami mengucapkan salam 
kepada orang yang kami temui". HR 
Malik di kitab “Al Muwattkaa ” dengan 
sanad vane shahih. 


BAB 132 

CARA MENGUCAPKAN 
SALAM 


Jji-t jjij UJj^ 





Disunnahkan orang yang memulai 
mengucapkan salam dengan ucapan 
**Assalamu'alaikum warahmatullahi 
wabarakatuh** (dengan menggunakan 
kata ganti jamak, yaitu **kum''). Sekalipun 
orang yang diucapkan salam hanya 
seorang. Dan disunnah-kan menjawab 
dengan ucapan ‘‘Walaikumussalam 
warahmatullahi wabarakatuh"* (dengan 
menambahkan ‘W” (kata penghubung 
yang berarti dan) di awal ucapan), 

851. Dari Imran bin Hushein r.a^ ia 
berkata: ^'Seorang lelaki datang kepada 
Nabi SAW seraya mengucapkan 
"Assalamu'alaikum'\ lalu beliau 
menjawab kemudian orang itu duduk. 
Nabi SAW bersabda: ^Sepuluh^\ 
kemudian datang yang lain lalu 
mengucapkan “A$salamu*alaikum 
warahmatuUahV\ lalu beliau menjawab: 
kemudian orang itu duduk. Nabi SAW 
bersabda: **Dua puluh”, kemudian 
datang yang lain lalu mengucapkan 
“Assalamu^alaikum warahmatullahi 


»,^^1 4 *^ 

.iiji ^ J»,, 

m ^ m 


•K' • ^•\' . II r; 


4^ : JUS ^ 

4^1 Jia ‘(J 

(JUp ^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ I*». •% ' Al m ^ • t' ^ 

tAUl 

’.JLa 

4i\ ij-'/j jjdi ftAUl :JUi 


:J15» 














5. Mengucapkan salam 


23 


wabarakatuh", lalu beliau menjawab; 
kemudian orang itu duduk. Nabi SAW 
bersabda: “Tiga puli^ HR. Abu Daud 
dan Tarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat 
hadist ini hasan". 

852. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda kepadaku: 
“Ini Jibril as mengucapkan salam 
untukmu”, aku berkata; "Wa'alaihisalam 
warahmatullahi wabarakatuh". 
Muttafaq 'alaih 

Ini yang terdapat dalam riwayat 
"Shahihain" dengan tambahan 
wabarakatuh. Dalam riwayat lain 
“tanpa menyebutkan wabarakatuh" 
dan tambahan ini dapat diterima 

853. Dari Anas r.a, adalah Nabi 
SAW bila mengucapkan satu kata, 
beliau mengulanginya 3x hingga 
ucapan tersebut dipahami, dan bUa 
mendatangi suatu kaum beliau yang 
memulai mengucapkan salam kepada 
mereka, beliau mengucapkannya 
sebanyak 3x," HR. Bukhari. 

854. Dari Miqdad ra, ia berkata: 
"Kami menyisakan susu untuk 
Rasulullah, lalu malam pun tiba, maka 
beliau mengucapkan salam dengan 
suara yang tidak membangunkan 
orang tidur dan terdengar oleh orang 
yang bangun, lalu Nabi SAW datang 
dan mengucapkan salam seperti tadi". 
HR. Muslim. 

855. Dari Asma binti Yazid ra, ia 
berkata: "Bahwa suatu hari Rasulullah 





;'' .J.l' 


4.1 -AdY 

4il J JIJ :djli 

m 


ZJ-jj Upj» ’.siJi 


> T2 


. aJIp 




sSUjj 1^1;. 


i* 

M 4.1 J\ ^3 -Aor 

• u 

jas:, Js 3 lii 

iljj .£» i'y; usu( 

jJL jjU J 

lU 4.1 jijtiji -A«t 

cjdii ^ ^ 

j;.Ly 

Wjj .jLa ^ 

4.1 ^3 1>: c-L sU.if -A«0 

- ^ ^ 

J 4^ 4.1 M 




" .r • 


r ^ T ^ 


u5 ‘3^ ^ 







24 


Riyadhus Sfu^iun 




SAW melewati masjid sedangkan ada 
sejumlah wanita yang tengah duduk 
lalu beliau melambaikan tangannya 
dengan mengucapkan salam^^ HR. 
Tarmizi, ia berkata: ^^Derajat hadist 
ini hasan'^ 

Hadist ini menunjukkan bahwa 
Rasulullah SAW menggabung antara 
ucapan salam dengan isyarat dikuatkan 
dalam riwayat Abu Daud "'lalu beliau 
mengucapkan salam kepada kami" 

856. Dari Abu Jurai Al Hujaimi ra, ia 
berkata: "Aku mendatangi Rasulullah, 
lalu aku berkata: "Alaika salam ya 
Rasulullah", beliau bersabda: Jangan 
ucapkan "Alaika salam”, karena *Alaika 
salam” adalah untuk orang mati,”. HR. 
Abu Daud dan Tarmizi. Tarmizi 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 


jLdJl 

Ujj cSjiS 

»vtuJb- :Jlij ^^ji\ 

^ ^ . ''t 

^ ^ AlllSj "t t > • ^ it’*' 

Al' 


.«0ie diit 


S J -Ac^ 

'J» :JU .4(1 j>:-5 idi 

idp Ji- 



857. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: ^^Hendaklah 
orang yang berada di atas kendaraan 
mengucapkan salam kepada orang yang 
betjalan kaki, orang yang berjalan 
mengucapkan salam kepada orang yang 
duduk, orang yang sedikit mengucapkan 
salam kepada orang yang lebih banyak”. 
Muttafaq'alaih. 

Dalam riwayat Bukhari ”dan anak 
kecil mengucapkan salam kepada orang 
yang lebih tua”. 


Si 4.1 i'Ji'J. J ^ -Aov 
Ji- 441^» flw» : JU ^ 4>1 

•• •» 




858. Dari Abu Umamah Al Bahili iiuf 


-AOA 










5 . Mer^ua^kan sabun 


BAB 134 

DISUNAHKAN MENGULANGI 
MENGUCAPKAN SALAM 
[ERHADAP ORANG YANG BARUI 
SAjA BERTEMU KEMBAU 
12AITU IA MASUK KEMUDIAN 
KELUAR SEKETIKA, ATAU DI 
ANTARA KEDUANYA DIHA- 
[4NGI POHON DAN SELAINNYA) 


Iff 




859. Dari Abu Hurairah r.a (dalam 
hadist yang dikenal dengan "orang 
yang rusak shalatnya") bahwa orang 
tersebut datang lalu shalat, kemudian 
datang kepada Nabi SAW dan 
mengucapkan salam dan Nabi SAW 
membalas salamnya seraya bersabda: 
“Ulangi shalatmu karena engjkau belum 
shalat”, maka ia mengulangi shalatnya 
kemudian datang dan mengucapkan 




r.a, ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: “Manusia yang paling utama 
di Allah adalah yang pertama mulai 
mengucapkan salam” HR. Abu Daud 
dengan sanad yang )ayyid. 

Dan Tarmizi meriwayatkan dari 
Abu Umamah r.a "ada sahabat yang 
berkata: "Wahai Rasulullah, dua 
orang lelaki yang bertemu, siapakah 
di antara mereka yang memulai 
mengucapkan salam?". Beliau 
bersabda: “Yang paling utama di 
antara mereka di sisi AUah”. Tarmizi 
berkata: "Derajat hadist ini hasan" 



Jli :Jli 4^ 4i)l 

^llll Jj\ SiB ^1 Jji.5 

y\ i\jj jUfjb ^ 

J i'jjj J-r 

!4il J^j U :JJ rcp 

JLJ 4tLj LLi'ifjfi ;Jlj 


t .* 


liA : 


t 4 • 

A. • B • ^ 



• ^ ia I - " 

CP /w? » 0 J , 






a. 

'f 


<01 ^ 

Jl ‘ 

j*>J »ilj^ ttlLsl 

jUJ S14- 4 

4^1 J[^ 













salam kepada Nabi SAW hingga ia 
melakukan hal tersebut tiga kali". 
Muttafaq 'alaih. 

860. Dari Abu Hurairah r.a dari 
Rasulullah SAW, Beliau bersabda; 
“Apabila salah seorang kamu bertemu 
saudaranya maka hendaklah ia 
mengucapkan salam maka jika 
keduanya dihalangi sebuah pohon, 
dinding atau batu, kemudian bertemu 
lagi maka hendaklah mengucapkan 
salam’*. HR. Abu Daud. 



BAB 135 



PISUNNAH $ES;EQR^G 



MENGUCAPKAN. SALAM BILA 



MASUK KE RUMAHNYA 


* 1 


Allah berfirman, QS. An Nuun 61 JU 

Maka apabila kamu memasuki 
(suatu rumah dari) rumah-rumah 
(ini) hendaklah kamu memberi salam . [i ^^ Ji] il. ^ 

kepada (penghuninya yang berarti * 

memberi salam) kepada dirimu 
sendiri, salam yang ditetapkan dari 
sisi Allah, yang diberi berkat lagi 
baik. 


'f '-■Cl' -f.t jT'' \>\"- 


861* Dari Anas r.a^ ia berkata: 
^'Rasulullah SAW bersabda kepadaku: 
**Hai anakku^ bila engkau masuk menemui 
keluargamu maka ucapkan salam, niscaya 
engkau dan ahli baitmu mendapatkan 
berkah*\ HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih''. 


:JU Ki’ -A*! \ 

• ^ 

!^: D 4.1 J JU 

cjjLiiU cJi^S ISI 













862. Dari Anasna, bahwa ia melewati ^ ji. -Alt 

anak-anak lalu mengucapkan salam 
kepada mereka dan berkata: "Adalah 


Jlsj tjlw’ 


Rasulullah SAW melakukannya". 
Muttafag 'alaih. _ 

BAB 137 I 

SEORANG LELAKI MENGU¬ 
CAPKAN S ALAM KEPADA 
STERINYA DAN KEPADA WANITA 
MAEDRAMNY^^ 

WAmALAIN') BILATIDAK 
DI^WAim-KAN TIMBUL 
FITNAH, SERTA SEBALIKNYA 
DENGAN SYARAT SEPERTI DI 

ATAS 



863. Dari Sahal bin Sa'ad r.a, ia 
berkata; "Ada seorang wanita 
(dalam riwayat lain "seorang wanita 
tua"), ia mencabut sejenis umbi- 
umbian lalu diletakkan di atas panci, 
lalu ia menumbuknya sehingga 
menjadi bubuk seperti gandum, 
apabila kami selesai shalat jum'at, 
kami pulang lalu mengucapkan 
salam kepada wemita tersebut, maka 
ia memberikan makan tersebut 
kepada kami." HR. Bukhari. 


CrfJ ^ Oi Ji- -AtV' 

:JU aIp 

♦ ^ ^ {z t * i't * 

J jLui 

v4 

JJLj 

. Ji33 . di iuJLSa t i;;u 




) Bolehnya mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram, bukan berarti 
bolehnya beijabat tangan dengan wanita tersebut Karena berjabat tangan dengan 
wanita yang bukan mahram hukumnya haram. 













28 


Riyadhiis Sholihin 




864. Dari Ununu Hani binti Abi 
Thalib r.a, ia berkata: ''Aku datang 
kepada Nabi SAW di hari penaklukan 
kota Mekkah, di saat itu beliau tengah 
mandi dan Fathimah menutupinya 
dengan kain, lalu aku mengucapkan 
salam..." dst. HR. Muslim. 

865. Dari Asma binti Yazid r.a, ia 
berkata: "Nabi SAW melewati kami 
(kaum wanita) lalu beliau mengucapkan 
salam kepada kami". HR. Abu Daud dan 
Tarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat hadist 
ini hasan". Teks hadist ini berasal dari 
Abu Daud. 

Sedangkan teks Tarmizi "bahwa 
suatu hari RasuluUah SAW melewati 
masjid dan ada sejumlah wanita yang 
tengah duduk di dalamnya, lalu 
beliau melambaikan tangannya 
dengan mengucapkan salam". 


^ *j\a f f -AM 

^1 siS idjli CrfJ 

A c* ' t'' ^ 

4C...«JLL3 

Al -Ale 

■» m ^ 

i,is i\jj .CSj- 'A:J jj-ij 

ijJLj :JU} 

3^^J li)^ iail 

. .ViwmIJI 


BAB 138 
KITA MEMpiiAI 
MBNGUCAPKAN SALAM 




CA]^MEMBALAS SAIAM 
MERMA,DAND1S 

MENGUCAPKAN SALAM 
KEPADA MAJEUS YANGDI 
DALAMNYA ADA ORANG 
ISLAM DAN KAFIR 


866. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 


USIjisjI wU — 
^ lj\ 3^J 



4rfj i/!' o^ 


i .J -s -All 












5. Mengucapkan salam 




Rasulullah SAW bersabda: '^Janganlah 
kalian memulai mengucapkan salam 
kepada orang Yahudi dan Nasrani, dan 
bila kalian bertemu salah seorang mereka 
di jalan, maka desaklah dia untuk 
mengambil jalan yang sempit*\ HR. 
Muslim. 

867. Dari Anas r.a, ia berkata: 
^'Rasulullah SAW bersabda: “JSito ahli 
kitab (YahudidanNasrani)mengucapkan 
salam kepada kalian maka ucapkanlah 
**wa"alaikum”. Muttafaq'alaih. 

868. Dari Usamah ra, bahwa Nabi 
SAW melewati suatu majelis yang 
bercampur antara orang islam, 
musyrik (penyembah berhala), dan 
Yahudi, lalu Nabi SAW mengucapkan 
salamkepada mereka." Muttafaq'alaih. 




^11 : JU 0 4»1 Sl 

:Jli -A*\V 

" ^ 

piZ. lij» 4i\ Jli 

y auf i»; -AIA 

w o-w-i > i; * 6^1 


^ * ? 


i» 


^ . 


♦'l 


BAB 139 

■ 


DISUNNAHKAN 

1 


MENGUCAPKAN SALAM BILA 

1 

- vr ■ ■ 

SESEORANG BERDIRI DARI 

■ 

. y ■ ‘ ■'• ;:r-- 

MAJELIS DAN INGIN 

1 


Meninggalkan TEMAN 

SATU MAJELISNYA 


f: jt 


869. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Bila salah seorang kamu tiba di suatu 
majelis hendaklah ia mengucapkan 
salam dan bila ia hendak berdiri 
ucapkanlah salam. Ucapan salam yang 


iy/jk ^ 

lal» JIS :JU 




• I ? 




Ot SI j» 














30 


Riyadhits ShoUhin 




pertama tidak lebih berhak dari ucapan 
salam yang terakhir”. HR. Abu Daud 




dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 



: JU3 



BAB 140 

ADAB MINTA IZIN (UNTUK 
MASUK RUMAH) 


4jbTj -U 




Allah berfirman, QS. An Nuur: 27 
Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu memasuki rumah 
yang bukan rumahmu sebelum 
meminta izin dan memberi salam 
kepada penghuninya 
Allah berfirman, QS« An Nuur: 59 
Dan apabila anak-anakmu telah 
sampai umur balig, maka hendaklah 
mereka meminta izin, seperti orang- 
orangyangsebelum mereka meminta izin 

870. Dari Abu Musa Al Asy'ari ra, ia 
berkata: ""Rasulullah SAW bersabda: 
**Meminta izin tiga kali, maka jika engkau 
diberi izin (silahkan), dan jika tidak 
maka pulanglah” Muttafaq "alaih. 

871. Dari Sahal bin Sa"ad ra, ia 
berkata: ""Rasulullah SAW bersabda; 
“Disyariatkannya meminta izin (untuk 
masuk rumah) karena untuk menjaga 
pandangan” Muttafaq "alaih. 

872* Dari Rib"i bin Hirasy, ia berkata: 
""Seorang lelaki dari bani "Amir 
menceritakan kepada kami bahwa 
sesungguhnya dia minta izin (masuk) 
kepada Nabi SAW ketika beliau 


V 1^1* J'* 

■i' •K' .*> '< ,t** i*if 

.[YV 

fii JlibVl ^ lijj? :ju- J\ij 
.[oi ijjJi] oi. 

:syjSi\ J -AV* 

^ ^ .J' 

^1 JJU : Jli ilp 

Oif 

^ Crf J ^ ui ck-" ' 

3^ 'M 3b' :Jli' 

. Up jiu a^1 ^ 

•J'^ <y. ilfiiJ “AVY 

Ji^j lLa>* 

^ 4)1 JjJ.; Jlii :Jlii 


rn yj 









874. Dari Anas r.a, (dalam hadist ^ ^ _AVt 

• “ ^ 0 










32 


RfyatOuts Sholihin 




Israa'), ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda; "... kemudian Jibril 
membawaku naik ke langit duma, beliau 
meminta dibukakan pintu, lalu dikatakan: 
“Siapa ini?", ia berkata: “Jibril", lalu 
dikatakan: “Siapa bersamamu?", ia 
berkata: "Muhammad”, kemudian naik 
ke langit ke dua, ketiga, keempat dan 
seluruhnya, ditanyakan pada setiap pintu 
langit: “Siapa ini?" lalu ia berkata: “Jibril”. 
Muttafaq'alaih. 


JIS :Jli J jj^\ 


^ in , ^ 

r» M 


4»i 


875. Dari Abu Dzar ra, ia berkata: 
"Di suatu malam aku keluar seketika 
itu Rasulullah SAW beij alan sendiriaii, 
aku berjalan di bawah cahaya bulan, 
beliau menoleh dan melihatku. Beliau 
bersabda: “Siapa ini?”, aku berkata: 


UJjJl sUiJi 

:ja ^ 

p .iU:: :JU rjj 

ii^\j ►U.lll Jl Iw» 

^ “«j'' ji c»i’ 0*3 

^ 'it 

J» J • ^ 


Abu Dzaf\ Muttafaq 'alaih. 


j"* 

:J15S 





. AM <, 

Oi' 

:siJUS 

876. Dari UmmuHanira, ia berkata: 


CrfJ 

«'J f' 

- 

AV n 

"Aku datang menemui Nabi SAW di 
saat beliau tengah xncmdi dan Fatimah 

a 

3*0 ; 

- A 

:dJli 

P ^ 

menutupinya, beliau bersabda: "Siapa 


•o"® 

I JUi c 

0 

fu^lSj 

ini?"f aku berkata; "Saya, Ummu 
Hani". Muttafaq 'alaih. 

. 4j[p 


f! ui 

\ cASi 


877. Dari Jabir r.a, ia berkata: "Aku 
mendatangi Nabi SAW lalu megetuk 
pintu, beliau bersabda: “Siapa ini?", 
aku berkata: "Saya", beliau bersabda: 
“Saya, saya?!", sepertinya beliau 
membenci (kata tersebut)". Muttrdaq 
'alaih. 


:Jli 4.1 -AVV 

viisji 0 , cdt 

4uf liUSl «?ii jj;» :3Lii 
Ji:- a!?ut :JliS 

. aJ[p 









878. Dari Abu Hurairah r.a 
sesungguhnya Nabi SAW bersabda; 
“Sesunggfihnya Al!ah menyukai bersin 
dan membenci menffutp, maka apabila 
salah seorang kamu bersin dan 
mengucapkan '‘Alhamdulillah”, wajib 
bagi setiap muslim yang mettdengamya 
mengucapkan “Yarhamukallah”, 
adapun mengpap sesungguhnya berasal 
dari syetan maka apabila salah seorang 
kamu menguap hendaklah meruthan 
semampunya, karena bila salah seorang 
menguap syetan tertawa”. HR. Bukhaii. 


U iU Al J ^ -AYA 

4^: 01» :jli ^ ^l 

^ m «r 

Ju; 'j^j 

A Z' \ \1 \z' 


879. Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi 
SAW/ beliau bersabda: *^Bila salah 
seorang kamu bersih maka ucapkanlah 
“Alhamdulillah dan teman (saudaranya) 
hendaklah mengucapkan **YarhamukaUah*\ 
bila diucapkan kepada orang yang 
bersin *Yarhamukallah** hendaklah ia 
mengucapkan “Yahdikumullah wa 
Yushlihu Baalakum*\ HR. Bukhari. 


jjZ d\ 

toiklii 3 a 

i'i * 'i 
4JL4 1^1 a..S^JL>-i 

w» m j -Av^ 

i4i jJjj\ 

iiu>: 3^; 

c4)1 JU .4)1 








34 


Riyadhtts Sholihin 




880. DariAbuMusaAlAsy'arir.a^ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: "Bila salah seorang 
kamu bersin lalu ia mengucapkan 
**Alhamdulillah", maka hendaklah 
dibalas, jika ia tidak mengucapkan 
'Alhamdulillah" maka jangan dibalas", 
HR. Muslim. 

881. Dari Anas T,a, ia berkata: "Dua 
orang lelciki bersin di sisi Nabi SAW^ 
maka beliau membalas salah seorang 
dari keduanya dan tidak membalas 
yang lain, orang yang tidak dibalas 
berkata: "Si Fulan bersin engkau balas, 
sedangkan aku bersin tidak engkau 
balas?". Beliau bersabda ; "Ia 
mengucapkan "Alhamdulillah"sedangkan 
engkau tidak", Muttafaq 'alaih. 

882. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bila bersin 
beliau meletakkan tangannya atau 
kainnya di mulut dan merendahkan 
atau menutup suara bersin dengannya 
(tangan atau kain)". HR. Abu Daud 
danTarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat 
hadist ini hasan shahih ". 


ilp ^1 ^ “AA* 


4)1 lit 

4)1 iijllii 


^ • 


4 O 4 - ^ ^ 




:Jl* -AA\ 

* ^ 

.m ^ 

^ "Ml ^ • T" l'* r ^ 


IJubi) :Jli5 


4>Vl jjj UijbJ^I 

dyd jj Jiii 

^ 44JUJL3 

|lj iL'|3 44)1 JU^ lii« rjlii 

, 4J[p .^4)1 

:ip 4.1 4^3 5>:3i J -AAY 

‘5:5 j' 

..jis Ji33 




883. Dari Abu Musa Al Asy'ari ra, ia 
berkata: "Orang-orang Yahudi pura- 
pura bersin di sisi Rasulullah SAW, 
mereka mengharapkan Rasulullah 
SAW berkata kepada mereka: 

"Semr^a Allah merahmatimu ", ternyata 
Rasulullah SAW mengucapkan: 

"Semoga Allah menunjukimu, dan 
memperbaiki urusanmu", HR. Abu 


4.1 -AAt 

a4 Oj-LWUl: d\S :Jli 


* f • ^ «I { ^ ' 

Oj^ J i Oj^ji 4))1 Oy-^J 

:J^ 

i\jj A’^\: 






5. Menfficapkan salam 





Daud dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 

884. Dari Abu Sa'id Al Kudri ra, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Bila salah seorang kamu menguap, 
tahanlah dengan meletakkan tangan di 
mulutnya karena sesungguhnya syetan 
berusaha masuk”. HR. Muslim. 


BAB 143 

DISUNNAHKAN BERJABAT 
TAK6AN KETIKA BERTEMU, 
lvnjKABERSERI,DANMENCIUI 
TANGAN ORANG SALEH DAN 


^1 


TANGAN ANAiO^^ 
I^RENA SAYANG, DAN 
MERANGKUL ORANG YANG 
DATANG DARI PERJALANAN 
JAUH, SERTA MAKRUH 
MERUNDUK (BADAN) 


885, Dari Qatadah, ia berkata: "Aku 
berkata kepada Anas ra,: "Apakah 
para sahabat Rasulullah saling 
berjabat tangan?", ia berkata: "Ya", 
HR. Bukhari. 

886. Dari Anas r.a, ia berkata: "Tatkala 
penduduk Yaman datang, Rasulullah 
SAW bersabda: “Penduduk Yaman 
datang kepada kalian sedangkan mereka 
adalah orang yang pertama membawa 
kebiasaan berjabat tangan” HR. Abu 
Daud dengan sanad yang shahih. 


-AA i 

caJ _ip ojL 

. a1 /_N 11. ■ i i 




JsjSJj 4^1 iJiLtij .tail JUi 
fcdj ^Udll ^1 

jiu, ^ mUII aSJUj ULt 


:JU sSlJ —AA6 

“ ^ 

• J15 ^2^ J 

I • 'ii 'l" * 

• iSj^' “'jj • ^ 

:JU JIp 4»! ji-j -AAn 

^ 0 

4)1 JjZ.j JU- 

Ijj c^i .li» -.m, 

JS ^ Jji 













Riyadhus SluAUtin 




887. Dari Baraa' ra, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: **Tidaklah 
setiap dua orang muslim yang bertemu 
kemudian saling berjabat tangan, 
melainkan dosa keduanya diampunkan 
sebelum mereka berpisah*'. HR. Abu 
Daud. 


: Jli -AAV 



888. Dari Anas r.a, ia berkata: 

"Seorang lelaki berkata: "Wahai 
Rasulullah, seorang lelaki dari kami 
bertemu saudaranya atau temannya, 
apakah ia merundukan tubuhnya 
kepadanya?". Nabi bersabda: '*Tidak*\ 
ia berkata: "Apakah merangkul lalu 
menciumnya?". Nabi bersabda: 
**Tidak*\ ia berkata: "Apakah 
mengambil tangannya dan berjabat 
tangan?". Nabi bersabda: HR. 

Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan". 

889. Dari Shofwan bin ^Asaal ra, ia 
berkata: "Seorang Yahudi berkata 
kepada temannya: "Mari kita datangi 
nabi ini", lalu mereka mendatangi 
Nabi SAW, keduanya bertanya 
kepada beliau tentang sembilan 
tanda-tanda nyata ... hingga 
perkataannya "maka kedua orang 
Yahudi tersebut, mencium tangan 
dan kaki Rasulullah SAW, dan 
keduanya berkata: "Kami bersaksi 
bahwa engkau adalah nabi". HR. 
Tarmizi dan selainnya dengan sanad 
yang shahih. 

890. Dari Ibnu Umar r.a, sebuah 
kisah yang beliau ceritakan, di 



0 







:JU 




^ OIjii 1^3 -AA^ 




■ ✓ 

5^ Ujijii rifci Jii iis iU4Ia 







5. Mengucapkan salam 


37 


antaranya :"... lalu kami menghampiri 
Nabi SAW maka kami mencium 
tangan beliau". HR. Abu Daud^). 

891. Dari 'Aisyah r.a , ia berkata: 
"Zaid bin Haritsah datang ke 
Madinah sedangkan Rasulullah SAW 
berada dalam rumahku, lalu ia datang 
mengetuk pintu, kemudian Nabi 
SAW berdiri menemuinya sambil 
menarik pakaiannya kemudian 
memeluknya dan menciumnya". HR. 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan^". 

892. Dari Abu Dzar r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW berkata kepadaku: 
"Janganlah engkau meremehkan 
sedikitpun dari kebajikan sekalipun 
engkau menemui saudaramu dengan 
wajah ceria”. HR. Muslim. 





m ^ 

1 '■* ^ 


ibu ^3 -A^\ 


>• . • t,- 

ib'ti 

J m 

m M 

»33 

" t 

fiii todi yi 

Ujj 

n \ ^ ^ ^ 

84 JLJ J 4. 



4 ^ 

sL^ :JU3 



893. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Nabi SAW mencium Hasan 
bin Ali r.a, lalu Aqra' bin Habis 
berkata: "Sestmgguhnya aku punya 
sepuluh orang anak tapi tidak 
seorangpun kucium", Rasulullah 
SAW bersabda: “Siapa yang tidak 
menyayangi, dia tidak akan disayangi”. 
Muttafaq 'alaih. 


Jlii 

•» 40 

jiii ^ U 

V i j^j 


Dalam sanad hadist ini ada Yazid Al Hasyimi, menurut Ibnu Hajar perawi ini dhaif. 
[lihat: Muqadimah lUyadhusshalihin, Al Bani, hal 14] 

Hadist ini dhaif, pihat: Ad Dhuaafa*, Al Ukaili, jilid IV, hal. 428] 









Riyadhus ShoHhin 




VI. KITAB 

MENJENGUK ORANG SAKIT, 
MENGIRINGI MAYAT, MENSHALATI 
MAYAT, MEGHADIRI PEMAKAMAN, 
DAN BERDIAM SEBENTAR DI SEKITAR 
KUBUR SETELAH PEMAKAMAN 


JLjL£ 



894. Dari Baraa bin'Azibr.a, ia berkata: 
'"Rasulullah SAW memerintahkan 
menjenguk orang sakit mengiringi 
jenazah, membalas ucapan yang bersin, 
memenuhi sumpah, menolong orang 
yang dizalimi, memenuhi undangan, 
dan menebarkan salam/'. Muttafaq 
'alaih. 

895. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: **Kewajiban 
seorang muslim terhadap muslim yang 
lain ada lima; menjawab salam, 
menjenguk orang sakit, mengiringi 
jenazah, memenuhi undangan dan 
membalas ucapan orang yang bersin 
Muttafaq 'alaih. 

896. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
**Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla 
berfirman di hari kiamat: **Hai anak 
Adam, aku sakit lalu engkau tidak 
menjengukku'', anak Adam berkata: *Ya 
Rabb, bagaimana aku menjenguk-Mu 
sedangkan Engkau adalah Tuhan 


- 0' 

^ u;;;! :jii 

i I jJ I ^ ‘ f I 

. ji:u , jLlilj 

of *:s. 4)1 ljiy> 

i JIS i4it 

sSUpj ‘C^I ,(4^' 

i:ui, fdij 

. 4^ CO^pjJl 

t4)l J (Jli ijli «itj -A^'V 

f>: J>: 

jUi 5:1 u® 

^ 14 .: L: :J15 




'f • i 


UI :Jli !?^UJl 4^3 


UU 











6. Menjenguk Orang Sakit 




39 


semesta alam ", Allah berfirman: 
^Tidakkah engkau tahu bahwa hamba- 
Ku si fulan sakit lalu Engkau tidak 
menjenguknya, tidakkah engkau tahu 
jikalau engkau menjenguknya niscaya 
engkau dapati aku di sisinya, hai anak 
Adam, Aku minta makan kepadamu lalu 
engkau tidak memberiku makan'*, ia 
berkata: “Ya Rabb, bagaimana aku 
memberi-Mu makan sedangkan Engkau 
adalah Tuhan semesta alam'*, Allah 
berfirman: “Tidakkah engkau tahu 
bahwa hamba-Ku si fulan meminta 
makan kepadamu lalu engkau tidak 
memberinya makan, tidakkah engkau 
tahu bahwa jikalau engkau memberinya 
makan niscaya engkau dapati hal itu di sisi- 
Ku, hai anak Adam, Aku minta minum 
kepadamu lalu engkau tidak memberiku 
minum", ia berkata: 'Ya Rabb, bagaimana 
aku memberi-Mu sedangkan Engkau 
adalah Tuhan semesta alam", Allah 
berfirman: “Hambaku si fulan minta 
minum kepadamu lalu engkau tidak 
memberinya minum, tidakkah engkau 
tahu bahwa jikalau engkau beri dia 
minum niscaya engkau dapati hal itu di 
sisi-Ku", HR. Muslim 

897. Dari Abu Musa Al As/ari ra, ia 
berkata: ^"Rasulullah SAW bersabda: 
“Jenguklah orangsakit, beri makan orang 
lapar, dan lepaskan tawanan". HR, 
Bukhari. 

898. Dari Tsauban ra dari Nabi SAW, 
Beliau bersabda\ "Sesungguhnya 
seorang muslim apabila menjenguk 
saudaranya seiman^ ia senantiasa 
berada di musim petik buah surga 


JUi 01 oJIp 


i;jLp 3J iJUl UI 

!;ST U 




u :Jli p illukil 

c U' I ”.' 


03 ^\j ^ 14.3 

3 J iL-{ uf 

u iui 

14.3 l: :jil |ai 

;jil iJf3 

d isiiiL:.! 

iluj ojL^3^ djl C.:.U 

'.133 


Cp 4 «l 




145)1 :Jli 

.^sS^\ Ji33 “c^dl 
^ :ip ^1 ^3 licjj ^3 

lal Uldl Si» :jli 4^1 

r?** r l'!-* ■^1*1 


> 


si> ^ jj; jU ^1 :ui 








Rfyiuffius ShoUhin 




hingga ia pulang". 

Lalu ada yang berkata: "Wahai 
Rasulullsih, apa itu di musim petik 
buah surga?", ia bersabda: “Buah surga 
yang telah dipetik”. HR. Muslim 

899. Dari Ali ra, ia berkata: "Aku 
mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: "Tidaklah seorang muslim 
menjenguk muslim yang lain di waktu 
pagi melainkan 70.000 malaikat 
mendoakannya hingga walau sore, dan 
Jika ia menjen^knya di waktu sore, 
70.000 malaikat mendoakannya hingga 
waktu pagi, dan baginya buah surga yang 
telah dipetik”. HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

900. Dari Anas r.a, ia berkata: "Ada 
seorang anak Yahudi yang menjadi 
pelayan Nabi SAW, lalu ia sakit maka 
Nabi SAW menjenguknya dan duduk di 
sisi kepala anak tersebut, beliau 
bersabda kepadanya: “Masuk alamlah”, 
si anak menoleh ke bapaknya yang 
berada di sisinya, maka bapaknya 
berkata: "Patuhilah Abu Qassim (gelar 
nabi Muhammad SAW)", lalu ia masuk 
islam maka Nabi SAW keluar seraya 
bersabda: “Segala puji bajp Allah yang 
telah menyelamatkannya dari api neraka”. 
HR.Bukhari. 




ju r^u^\ ii> !4»i 


:JU 

U» Jjl.j cJLw 

'il ijji a:j: ^ 

^ 0^ dp 

J;, jni; Jit 

L »■ • L.? 0 




tlip 4il 

fiL: 4^^: oii :jvi 

JUi 4.^0 Xp J0t2* 

jij J Ji 

:J>: /j 

ajllh ^ iiilf lUltB 


. iv/j 

* ^ 



901. Dari'Aisyah r.a, bahwa bila ada 
sahabat yang mengadukan sakitnya 




0 ^ . » 0 ^ ^ 












6, Mefi/enguk Orang Safdt 


yb:f - 


41 


kepada Nabi SAW atau luka. Nabi 
SAW melakukan dengan jarinya 
begini (Sufyan bin Uyainah perawi 
hadist ini meletakkan telunjuknya ke 
tanah kemudian mengangkatnya) 
seraya mengucapkan: 

(Dengan nama Allah, tanah bumi 
kami, dengan air liur sebagian kami, 
orang yang salat disembuhkan dengan 
izin Rabb kami) ” Muttafaq 'alaih. 

902. Dari 'Aisyah r.a bahwa Nabi 
SAW sering menjenguk sebagian 
isterinya, (yang sedang sakit) beliau 
mengusap dengan tangan kanannya 
seraya berdoa: 

(fa Allah, Tuhan manusia hilangkanlah 
penyakit dan sembuhkanlah. Engkaulah 
Yang Maha Menyembuhkan, tiada 
kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu, 
sembuh yang tidak meninggalkan rasa 
sakit)'\ Muttafaq'alaih. 

903. Dari Anas r.a, ia berkata kepada 
Tsabit "'Maukah engkau aku ruqyah 
(mantra) dengan ruqyahnya Rasulullah 
SAW?", ia berkata: "Tentu", lalu Anas 
r.a, mengucapkan doa: 

(Ya Allah, Engkaulah Yang Maha 
Menyembuhkan, tiada kesembuhan 
kecuali kesembuhan~Mu, sembuh yang 
tidak meninggalkan rasa saldt),** HR. 



Bukhari. 

904. Dari Sa'ad bin Abi Waqas ra, 
ia berkata: "Rasulullah SAW 
menjengukku seraya membaca doa: 
*Ya Allah, sembuhkanlah Sa*ad, ya 
Allah, sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah, 
sembuhkanlah Sa'ad” HR. Muslim. 


» ** 
‘^1» :JUi 

J4IJ1 

. oIjj 







905. Dari Utsman bin Al 'Ash ra, 
bahwa ia mengadukan kepada 
Rasulullah SAW sakit yang diderita 
tubuhnya, Rasulullah SAW bersabda: 
"Letakkan tangamu di atas anggota 
tubuhmu yang salat kemudian ucapkan 
“Bismillah"3x, dan ucapkan 7x; 

(Aku berlindung dengan kemuliaan 
Allah dan kekuasaan-Nya dari keburukan 
yangkurasakan danyangkutakutkan) HR. 
Muslim. 

906. Dari Ibnu Abbas ra, dari Nabi 
SAW, Deliau bersabda; “Siapa 
menjenguk orang sakit yang belum 
datang ajalnya lalu ia mengucapkan di 
sisi orang tersebut 7x: 

(Aku memohon kepada Allah Yang 
Maha Agung, Tuhan pemilik Arsy yang 
agung agar ia menyembuhkanmu), 
melainkan Allah menyembuhkan 
orang tersebut dari sakitnya". HR. Abu 
Daud dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". Dan Hakim 
berkata: "Derajat hadist ini shahih 
sesuai dengan persyaratan Imam 
Bukhari". 

907. Dari Ibnu Abbas ra, bahwa 
Nabi SAW masuk menjenguk 
seorang Arab Badui, dan adalah 
beliau bUa masuk menjenguk orang 
sakit mengucapkan: 

(Tidak mengapa, insya Allah, hal itu 
mensucikannya (dari dosa)). HR. 
Bukhari. 

908. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. 


iicA 4jiil 

^ 4^ i4i\ JjLj 

44>I JJ Jia 

^ jjl- ju iii: y,» 

✓ 

.^ 1...« oljj ^ 

Crfj ‘o'*?*’ (jj' 

" ^ 

SIp :JU 4^ iUili 

ixj^ jiS iikf p 

M ,^1 

yj i\yj vlui ^ 4ii 

4^ sL^ :JUj 

Jp juj 

ISI ^i>f ji. 

v» :jis ^ ju 

. (^jUtJl oljj oj 








6. Metyenguk Orang Sakit 


bahwa Jibril mendatangi Nabi SAW 
seraya berkata: ''Hai Muhammad/ 
apakah engkau sakit?"/ beliau bersabda: 
"Ya"/ ia berkata: "Ia mengucapkan doa: 

(Dengan nama Allah, aku memantramu 
dari segala yang menyakitimu, dari 
kejahatan setiap jiwa, atau mata yang 
dengki Allah akan menyembuhkanmu. 
Dengan nama Allah, aku memantramu), 
HR. Muslim. 

909. DariAbuSa'idAlKhudriradan 
Abu Hurairah r.a bahwa keducinya 
menyaksikan bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: **Baran^iapayang mengatakan: 

(Tidakada Tuhanyangberhakdisembah 
selain Allah, dan Allah Maka Besar) 
niscaya Tuhannya membenarkannya dan 
berfirman: 

(Tiada Tuhan yang berhak disembah 
kecuali Aku, dan Aku Maha Besar) dan 
siapa yang mengatakan: 

(Tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah, Maha Esa, tidak 
ada sekutu ba^-Nya), Allah berfirman: 

(Tiada Tuhan yang berhak disembah 
kecuali Aku, dan Aku Maha Esa tidak 
ada sekutu ba^^Ku), dan siapa yang 
mengatakan: 

(Tidak ada Tuhan, yang berhak 
diibadati selain AUah, seluruh kerajaan 
dan pujian mdik-hfya), Allah berfirman: 

(Tiada Tuhan yang berhak disembah 
kecuali Aku, seluruh kerajaan dan pujian 
adalah milik~Ku), dan siapa yeing 
mengatakan: 

(Tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah, tidak ada daya 


SiUp ybJ - n 




;Jli L: :jui 

^ 

4)1 4*^1^ jl 

Ijl^ U4^f cU 41 p 4)1 ^^3 
; J li aj 1 i 14) I J J 
4i\j 4)1 'J : JIS 

d ^ ^ ^ i 

UI '^1 aJI 'J :JU3 4a: 5 AiJ-i 
4)1 aJI 'J :JIS lilj 
: :JIS fcd N 

'J uf 'J! aJ! 'J 

ilUjl 'aJ 4)1 % 'J' :jli lop 

^ UI 'J! Jl 'J' :jis 4JiUil J'3 
'J :Jli lip .iuil ^ ilidi 

^ m 


a 


V! S}5 'J'j J>j- 'J'j 4)1 'J'! jj 


'j'; ui 'J'! J! 'J :Jis 4 4)U 
: J>: OIJj 'J! S^i 'J} 

UiL' ;j' ou J i<j'is 

;jii; ii3S «jdJi 


* ^ 





Riyadhus ShoUhin 


dan upaya kecuali seizin AUah), Allah 
berfinnan: 

(Tiada Tuhan yang berhak dbembah 
kecuali Aku, dan tiada daya dan upaya 
kecuali dengan ian-Ku), kemudian Nabi 
bersabda: "Siapayang mengucapkan doa 
di atas di saat salat kemudian dia wafat 
niscaya neraka tidakakan membakarnya". 
HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist 
ini hasan". 


BAB146 

DISUNNAHEP'l BERTAI^A 
TENTANG KEADAAN ORANG 
SAKIT KEPADA 
KELUARGANYA 


910. Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Ali 
bin Abi Thalib r.a, keluar dari rumah 
Rasulullah SAW di saat beliau sakit 
yang berakhir dengan kematian 
beliau, para sahabat bertanya: "Hai 
Abu Hasan, bagaimana keadaan 
Rasulullah SAW?", ia berkata: 
“Alhamdulillah sembuh". HR. Bukhcuri. 


BAB 147 

YANG HARUS DIUCAPKAN 
»LEH ORANG YANG ApRASA 
AJALNYA TELAH DEKAT 




vIaI (jl wLmm»I wL ~ m t 

•W w .«f * 


^ 0 ^ 

m • ^5^ 

^ d l: jia 

4il 

. oljj . IjjL 


djSi u -'tv 




911. Dari'Aisyahr.a,iaberkata:"Aku Crf J cA' 


mendengar Nabi SAW sedangkan 412 , >. , -t.j 


m ^ ^ 

^ -f 











5. Menjenguk Orang Sakit 




45 


beliau menyandarkan tubuhnya 
kepadaku^ beliau mengucapkan: 

(Ya Allah, ampunilah aku dan 
rahmatilah aku, dan pertemukan aku 
dengan orang-orang yang mulia (para 
malaikaty\ Muttafaq "alaih. 

912. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
''Aku melihat Rasulullcih SAW di 
saat akan meninggal di sisinya ada 
bejzma yang berisi air lalu beliau 
memasukkan tangannya ke dalam 
bejana kemudian membasuh 
mukanya dengan air lalu bersabda: 

'Yfl Allah, tolong aku menghadapi 
sakaratul maut", HR. Tarmizi 




> > 




L>iJ) 4 4 


• <<> • I 


•r,i 


. aJp 


ii\ cJl3 :iju 41^3 -<^^Y 

■ * "'A ^ ^ 4ti2i 

JJ oJ-P 

.A ^ ^ 

. j»-i CfrUJb 



BAB 148 

DISUIWAHKAN MENASEHAl 
KELUARGA ORANG YANG 
SAKIT DAN ORANG YANG 
MELAYANINYAAGAR 
BERBUAT BAIK KEPADA YAN 
SAKir SERTA SABAR ATAS 

KESUUT^ urusannya, 

JUGA MEMBERI NASEHAT 
KEPADA ORANG YANG TELAH 
HAMPIR KEMATIANNYA 
KARENA DigiSHASH 


JaI 4^3 — \iA 

4J| a-Oau ;y>j 

Cr* ^ 

ItAjfiuj jl JkAu *SjA 



913. Dari 'Imran bin Hushain r.a, 
seorang wanita dari bani Juahaina 
datang kepada Rasulullah dalam 
keadaan hamil karena berzina, lalu 
berkata: "Wahai Rasulullah! Aku telah 


Crf'j Jt O* 

• ^ 

ir! 

'oi M 

lli u :cJl2i 








Rtyadhus ShoUhin 




melakukan dosa besar, laksanakan 
hukuman Allahl Lalu Rasulullah 
memanggil walinya dan berkata: 
"Jaga ia baik-baik, nanti bila telah 
melahirkan bawa dia kehadapanku\ 
Lalu ia melakukarmya, kemudian 
Rasulullah memerintahkan agar 
pakain wanita tersebut dipasang 
kuat-kuat, kemudian beliau 
memerintahkan agar wanita tersebut 
dirajam, setelah ia wafat, Rasulullah 
menshalatkannya". HR. Muslim 


4)1 jjZij Ujls iiiS 

«i 

rjiii 





BABi49 

BOLEH Ol^GSAKIT 

AtAU «SAYA MERI^G?^ATAlJ 
«^ADip ipPAL/^tP HAN 

' ^UNTOKmA^:^ ;; 



914. Dari Ibnu Mas'ud r.a, ia 
berkata: "Aku masuk menemui Nabi 
SAW beliau sedang merintih, lalu aku 
menyentuhnya dan berkata: 
"Sesungguhnya engkau merasa sakit 
begitu berat", ia bersabda: "Tentu, aku 
merasakan sakit seperti dua orang laki- 
laki di antam kalian merasakannya". 
Muttafaq 'alaih. 

915. Dari Sa'ad bin Abi Waqash r.a, 
ia berkata: "Rasulullah SAW datang 
menjenguk ketika sakitku begitu 
berat, aku berkata: "Aku m»asakan 


JIa 4.1 ^3 ^1 ^ -Ui 

m ^ :JIS 


A ♦ >" J J 

dL! :cJUi 

^ f ^ ✓ 


> 


Jil» :JUi tijb^ 4iJlpj3 

Ul dUjf Jl 


.Js ^ 


•t 

.cAaa Ji.„l ^ 









seperti yang engkau lihat dan aku 
mempunyai harta dan tidak 
seorangpun yang mewarisiku kecuali 
seorang anak perempuanku 
Muttafaq 'alaih. 

916. Dari Qasim bin Muhammad^ ia 
berkata: "'Aisyah r.a berkata: "Dvh, 
kepalaku/ lalu Nabi SAW bersabda: 
**Tetapi akulah sebetulnya yang 
merasakan sakit kepala HR. 
Bukhari. 


MNUKI^ 

ED^G SEKARA^T ^MBAC 

«r ATT a rra n* a r r anr" 


917. Dari Mu'adz r.a, ia berkata: 
""Rasulullah SAW bersabda: "Siapa 
yang akhir ucapannya: 

(Tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah ) niscaya masuk 
surga"". HR. Abu Daud dan Hakim. 
Hakim berkata: "Sanadnya shahih'". 

918. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a, ia 
berkata: ""Rasulullah SAW bersabda: 
Ttmtunlah orang Yang sedang sekarat 
membaca "Lailaha Ulatlah" HR. Muslim. 


Vj tJU jS Ulj ^ ^ 

.c.jiJi /ij .j-i M 

.-dp 

:J15 ^ ^ 

: ^ 1 p 

Cf X» ^1 Jl5i 



01 ^ 5 ;» 4i\ 

jS uy . «S^Ji jis :]| i 

. : ju; Jjis 


Ijilj» 4»l JIS :Jli 

. ^ '.ijj ai Jl N 


BAB 151 

■ 

.V ^ V- ■ 

yAN<J HARUS piUGAPKAN 


JUj aJjSj u wlj ” 

SETEGAH MEMEJAMKAN 


m 

MATA mayat 

■ 



919. Dari Ummu Salamah ra, ia 


«I pt ^ 










48 


Riyadhus Sholihin 




















Riyadhus Skolihin 


mengecapkan ^HnnalUlahi wa inna ilaihi 
ro]iun'\ maka Allah berfirman: 

Buatkan untuk hamba-Ku sebuah 
rumah dalam surga dan beri nama 
rumah pujian", HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 

923. Dari Abu Hurairah r.a, 
Rasulullah SAW bersabda: 'Allah 
Ta'ala berfirman: “Tidaklah ada balasan 
disisi-Kubagjhamba’^&iyangberimanbila 
Kuambil kekasihnya dari penduduk dunia 
kemudian ia merelakannya, melainkan 
surga*\ HR. Bukhari. 

924. Diriwayatkan dari Usamah bin 
Zaid bin Haritsah/ bapaknya bekas 
budak Rasulullah SAW dan ia menjadi 
orang kesayangan Rasulullah SAW dan 
anak dari orang yang disayangi 
Rasulullah SAW, ia berkata: 'Tutri 
Rasul (Zainab) mengutus seseorang 
mengabari Nabi bahwa anaknya (Ali) 
sedangsekarat danmeminta Rasulullah 
SAW untuk hadir, Rasulullah SAW 
hanya berkirim salam dan ia berkata: 
"'SesungguhnyaAllah SWT mengambil dan 
memberikan milik-Nya dan segala sesuatu 
telah ditentukan Allah SWT ajalnya 
hendaklah ia sabar dan merelakannya ... 
"Muttafaq ^alaih. 




1^1 * 4)t 4 


^ ^ f ^ ^ ^ ..c .-t. . 

•• ^ 






U Al J 

^ 4 Adi ^ 

'i' OJ 

olli :JU 

!)t ijS'j ji m 

opi J - j\ - 4^ 

m 

4 L4-J| ! JJli-5 

u ii-f u Ju; 4 St 

jjfL iiip ji’j 

^ " * 


» • ''t: I'' • 


.4i’ ^ f U; 'Jl'j 


BABiS3 

■ 


BOiiEH MENANGISI M4YAT 



I>^6^ IAI0PA MME^ 


as.uV>c>j;jjb 


■1 



Adapun meratapi hukumnya haram, s^i? 1« t\^ liiii »5f 













52 


Riyadhus Sholihin 




Sa'ad berkata: "Wahai Rasulullah SAW 
mengapa engkau begini?", Rasulullah 
SAW bersabda: “Ini adalah rasa kasih 
sayang yang diciptakan Allah di hati para 
hamba-Nya dan sesungguhnya Allah 
hanya menyayangi hamba^hamba-Nya 
yang punya rasa kasih sayang. Muttafag 
’alaih. 


«jj.» :JU !?4il L: lii U 


927. Dari Anas r.a, Rasulullah SAW 
masuk menemui jenazah anaknya 
Ibrahim sedangkan beliau merelakan¬ 
nya, dan kedua mata Rasulullah SAW 
mengalir air mata, Abdurrahman bin 
'Auf berkata kepadanya: "Dan engkau 
wahai Rasulullah (juga menangis)?", 
beliau bersabda: "Hai Ibnu 'Auf, 
sesungguhnya hal itu adalah kasih sayang", 
kemudian beliau menangis lagi seraya 
bersabda: “Sesungguhnya mata menang 
hati bersedih dan tidaklah kita ucapkan 
kecuali perkataan yang dirWioi Rabb, dan 
sesungguhnya kami bersedih berpisah 
denganmu, hai Ibrahind". HR. Bukhari 
dan Muslim meriwayatkan sebagiannya. 







J •j.ff-' 


BAB 154 

MELIHAT 

SESUATU Y^G TIDAK 
DISENANGI PADA MAYAT 



928. Dari Aslam (bekas budak Jv; 'Ai.\ »j|', J '-j. -4YA 

Rasulullah SAW) bahwa RasuluUah ? 1 , 

:ju ^1 j>:.3 61 ^ 









6. Mayenguk Orang Sakit 





SAW bersabda: "Siapa yang memandikan 
mayat lalu merahasia-kannya, Allah 
mengampuninya 40x”. HR Hakim, ia 
berkata: "Derajat hadist ini shahih 
sesuai dengan persyaratan Imam 
Muslim". 


BAB 155 

MENSHALATl MAYAT, 

mengiringi jenazahnya, 

MENGHADIRI PEMAKAMAN, 
MA^UjpYA WANITA 

mengirinDijenazah 


929. Dari Abu Hurairah r.a, ia 

berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapa yang melayat jenazah dan ikut 
menshalatinya maka ba^ya pahala satu 
gimth, dan siapa yang melayat hingga 
jenazah dimakamkan maka baginya 
pahala dua girath^)"' yang 

berkata: "Apa dua qirat itu?", beliau 
bersabda: “Seperti dua gunung yang 
besar” Mutta£aq 'akuh. 

930. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang 
ikut menyelenggarakan jenazah seorang 
muslim dengan penuh keimanan dan 
keildilasan, ia ikut menshalatkannya dan 
memakamkannya maka ia pulang 
dengan membawa pahala sebanyak dua 
girath, satu girathr^a seperti bukit Uhud, 
siapa yang ikut menshalatkan kemudian 


4)1 1^ JjLi’ 

:JU3 i\yj «5^ '4 

JU 



i'j^\ 4»i JIS 

«dUAi;j ^ J;. Ujl^ 

JL» :JU Uj :'JJ 




• ^9 

• ^ ti 


:JU ^ 4>\ h\ -^r 


UUJl 




JLii d\Sj 

> '^•1* 1^.*^ • • I''•I ^ 


Qirath adalah: pecahan terkecil dari Dinar dan Dirham. Dinar adalah uang emas 
beratnya: 4 Va gr. Dan Dirham uang perak yang bernilai 1/10 Dinar. 










Rfyadhiis Sholihin 




kembali sebelum dimakamkan maka ia 
pulang dengan pahala satu qirat”. HR. 
Bukhari. 

931. Dari Ummi 'Athiyah ra, ia 
berkata: "Kami (kaum wanita) 
dilarang mengiringi jenazah tetapi 
larangannya tidak dipertegas seperti 
larangan yang haram". Muttafaq 
'alaih. 


BAB 156 

SUNNAH MEMEPERBANYAK 
ORAN6YAN6MENSIIALAT- 

kanjenazahdanmembuai 

TIGA SHAF AtAUIJiBIH 


yj, ^ M 

jUj ^ :iJlS 


< if *. 


932. Dari "Aisyah r.a^ ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: **Tidak 
seorang mayat pun yang dishalatkan kaum 
muslimin jumlah mereka sampai seratus,' 
masing-masing mereka memberikan 
syafaat untuknya melainkan mayat 
tersebut mendapat syafaat” HR. Muslim. 

933. Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata: 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: "Tidak seorang muslimpun 
yang meninggal lalu ada 40 orang lelaki 
yang tidak menyekutukan Allah dengan 
sesuatupun, menshalatinya melainkan 
Allah memberi syafaat untuknya” HR. 
Muslim. 

934. Dari Martsad bin AbduUah Al 
Yazani, ia berkata: "Adalah Malik bin 
Hubairah r.a, beliau menshalati 
seorang jenazah lalu melihat jumlah 




^ -‘\rY 

^ u «il cijij Jll 

• p |1 . ...4 «Ijj 1 

U 41 ^ 4>\ 

- , * ^ 


Jsrj (>5 

4ll>t (1)^ j-ij ^ 0 

A’ 

. ^ ir/j «4j ^1 

■*' Crf'j cy. 

ji5» Jlp bi 











6. Menjenguk Orang Sakii 




55 


orang yang menshalati sedikit, ia 
membagi mereka menjadi tiga shaf, 
kemudian berkata: ''Rasulullah SAW 
bersabda: Setiap jenazah yang dishalati 
tiga shafia berhak mendapat surga HR. 
Abu Daud dan Tarmizi. Tarmizi 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 


Jli :J15 ^ 

tojii ^8 

ojb Ujj ia 


^ ^ 


:JUj 


BAB 157 

1 


BACAAN SHAIAT 



JENAZAH 

II 

r 


Bertakbir empat kali pada takbir 
pertama mengucapkan ta'awuz dan 
membaca surat Al Fatihah* Kemudian 
bertakbir yang kedua lalu membaca 
shalawat kepada Nabi SAW dengan 
ucapan: 

(Ya Allah, ampunkanlah Muhammad 
dan keluarga Muhammad) dan yang 
afdhol menyempurnakannya dengan 
meneruskan hingga ucapan: (sesungguh-^ 
nya Engkau Maha Terpuji lagi Mulia), 
dan jangan melakukan seperti yang 
dilakukan seperti oleh kebanyakan 
orang dengan cukup membaca QS Al 
Ahzab: 56, "Sesungguhnya Allah dan 
para malaikat bershalawat kepada 
Nabi SAW" bila hanya membaca ayat 
ini shalatnya tidak sah Lalu bertakbir 
ketiga dan berdoa untuk mayat dan kaum 
muslimin, sepertihadistyanginsyaAllah 
akan disebutkan. Terakhir, bertakbir 
yang keempat dan berdoa dengan 
mengucapkan: 

(Ya Allah, janganlah Engkau halangi 


^ Jli p U:u f'jL 

JU > Ji 

J' 

Jj ^ Uf 

»• J 

^ ^ <3^: 

V t«l 4^’ <> 

^ >i:s iSiiiii p 

t Ju: Jli 'ot ^ 

^ «jij J?-, r 

.ii; d v'j ilyff £: 

^ jujjt j>: 

* ^ 










56 


Rfyadhtts Sholihin 




kami pahala atas musibah ini dan 
jangan Engkau beri cobaan setelah 
kematiannya, dan ampunkanlah kami 
dan dia) ^). 

Dan pendapat yang kuat, 
meman|angkan doa setelah takbir 
keempat. Hal ini berbeda dengan 
kebiasaan banyak orang berdasarkan 
hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Abi Aufa. Adapun doa-doa setelah 
takbir ketiga, di antaranya: 

935. Dari 'Auf bin Malik ra, ia 
berkata: “Rasulullah SAW menshalati 
jenazah dan aku hafal doa yang beliau 
ucapkan: 

(Ya Allah, ampundah dia, rahmatilah 
dia, bebaskanlah dia, maafkanlah dia, 
muliakan kedudukannya, luaskan 
kubunya dan mandikanlah dia dengan air 
dan embun, bersihkanlah dia dari dosa- 
dosa seperti Engkau membersihkan 
pakaian putih dari kotoran dan beri dia 
gantirumahyanglebihbaikdatirumahnya, 
keluarga yang lebih baik dari keluarganya, 
pasanganyanglebih baik daripasangannya, 
dan masukkan dia ke surga, liruiun^ dia 
dari azab kubur dan azab neraka), hingga 
aku menginginkan aku yang menjadi 
mayat tersebut". HR. Muslim. 


936. Dari Abu Ibrahim Al Asyhali 
dari bapaknya r.a, (bapaknya adalah 


. Ju; Jj\ 

j^JSi jx, bsSii liti 






♦ 


.5] >1 ^ 1 » 

^ ^ m i ^ ^ e ^ 

v-APIj 


• I*' ^ • s ^ 

AX^Xa f 

^ ^\j suJl. 

^Si\ ^3^1 dJj ui cuiyji 

lir? 0^ 

^jjj Ji ‘SJ*^ 

.2^1 c 5^33 ir? 13=^ 

• * — fl I**' • 

j-?.» tjJJI cJ^lj 

sj i ^ 

:)01 oi;: «J0I 

. 1..I, tijj . dJUj ut 

•Jib “ i/ib 



Bacaan do’a ini tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW. 








6. Menjenguk Orang Sakit 




57 


seorang sahabat)^ dari Nabi SAW 
bahwa sesungguhnya beliau 
menshalaU jenazah lalu mengucapkan 
doa: 

(Ya Allah, ampunilah orang yang 
masih hidup di antara kami dan orang 
yang telah mati di antara kami, anak 
kecil, orang tua, kaum lelaki, kaum 
wanita, yang hadir, dan yang tidak hadir 
di antara kami, ya Allah, siapa yang 
Engkau hidupkan di antara kami maka 
hidupkanlah ia di atas islam, dan siapa 
yang Kau wafatkan di antara kartu maka 
wafatkan ia atas iman, ya Allah, jangan 
Engkau habngi kami (mendapatpahala) 
atas musibah ini, dan janganlah kami 
terkena fitnah sepeninggalnya)^^^ HR. 
Tarmizi, dari riwayat Abu Huraira 
r.a dan Abu Ibrahim Al Asyhali .HR. 
Abu Daud dari riwayat Abu Huraira 
r.a dan Abu Qatadah. Hakim berkata: 
"Derajat hadist Abu Huraira r.a 
shahih sesuai dengan persyaratan 
Bukhari dan Muslim".Tarmizi 
berkata: "Imam Bukhari berkata: 
"Riwayat yang paling shahih adalah 
riwayat Al Asyhali, sedangkan 
(tentang baca 2 in pada takbir ketiga) 
yang paling shahih adalah riwayat 
'Auf bin Malik''. 

937, Abu Hurairah r.a, ia berkata: 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: '*Bila kalian menshalatkan 
mayat maka ikhlaskanlah doa 
untuknya*\ HR. Abu Daud. 

938* Dari Abu Hurairah r.a dari 


:JUi m 

1-^3 . 

V '^1 

.^Sio s>:;i J iJOj u 

^ ^ ^ ^ ^ 

J :^uJl JJ .IS10 

ju .^3 ^ 

ouOj J w 

jii i:\jj lii 







58 


Riyadhus SkoUhin 




Nabi SAW tentang shalat jenazah: 

(Ya Allah, Engkau adalah Tuhannya, 
Engkau yang menciptakannya. Engkau 
yang memberinya hidayah kepada islam, 
Engkau yang mencabut ruhnya, Engkau 
yang lebih tahu tentang (amalnya) yang 
tersembunyi danyangnyata, kami datang 
kepada^Mu meminta syafaat untuknya, 
maka ampunilah dia)*\ HR. Abu 
Daud^). 

939. Dari Watsilah bin Al Asqa' r.a, 
ia berkata: ^'Rasulullah SAW bersama 
kami menshalatkan seorang jenazah 
kaum muslimin^ aku mendengar 
beliau membaca doa: 

(Ya Allah, sesungguhnya fulan bin * 
fulan dalam tanggungan-Mu, dan 
bertempat di sisi-Mu, maka hindarilah 
dia dari fitnah kubur dan azab neraka, 
Engkaulah zat yang memenuhi janji dan 
maha terpuji, ya Allah, ampunilah dia, 
rahmatilah dia, sesun^uhnya Engkau 
Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang) HR. Abu Daud. 


cJl J 41 j|d 0^1 

c.Jlj i ^ 

Jijj 

.Jjts 

«dll ^ 

ijj ^\, ^4^'" 

s^\j ^\iy\ 

.Alu .-M Il!l 


• y} ®'jj 


940. Dari AbduUah bin Abi Aufa ra, 
bahwa ia bertakbir empat kali 
menshalati anak perempuannya lalu 
selelah takbir yang keempat ia berdiri 
seukuran lamanya antara dua takbir, 
dia memintakan ampun dan berdoa 
untuk anaknya kemudian berkata: 
"Rasulullah SAW dulu melakukan* 
seperti ini". 


Ui lA'j 

Jp ,1.1 

jll: fia f\ 

u jjSs ik.yj\ 

h\s :jis p i^j 

, iLi; ^ 4)1 J^3 


^ t ^ 




u ,jjiS 




- i 




Dalam sanad hadist ini ada seorang perawi yang majhuL [lihat: Takhrijulmisykah, 


hal, 1688 ] 







6, Meryenguk Orang Sakit 


- *\ I 59 


Dalam riwayat lain ''ia takbir empat 
kali lalu diam sesaat sehingga aku 
menduga bahwa ia akan takbir yang 
kelima^ kemudian ia memberi salam ke 
kanan dan ke kiri^ tatkala selesai kami 
berkata kepadanya: "Apa ini?", ia 
berkata: "Sungguh aku tidak 
menambah apa yang pernah aku lihat 
Rasulullah SAW melakukannya (atau 
begini Rasulullah SAW melakukan¬ 
nya)". HR Hakim, ia berkata: "Derajat 
hadist ini shahih". 


r 




BAB 158 

MENYEGERAKAN JENAZAH 


941. DariAbuHurairahr.adariNabi 
SAW, Beliau bersabda: ‘^Segerakanlah 
jenazah maka jika jenazah tersebut orang 
saleh maka suatu kebaikan yang kalian 
segerahan kepadanya dan jika ia bukan 
orang saleh maka kalian telah 
menyegerakan suatu keburukan yang 
harus kalian letakkan dari pundak 
kalian^\ Muttafaq'alaih. 

Dalam riwayat Muslim "maka 
suatu kebaikan yang kalian segerakan 
untuknya*\ 

942. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a, ia 
berkata: "Adalah Nabi SAW bersabda: 
"Bila jenazah diletakkan lalu diusung oleh 
beberapa orang laki-laki di atas pundak 
mereka, jika ia orang saleh, ia berkata: 
“Segerakan aku ", jika ia bukan orangsaleh, 
ia berkata kepada keluarganya: “Aduh, 
kemana kalian bawa aku?", suaranya 
didengar oleh setiap sesuatu kecuali 


tUjjt ^3 

u i^j iiil Uil 

u V Ji : Jia 

iJia :j\ ^ 4 S 1 I 

^uJi U)j 4»t ^ 

« :c)^j 







^ dL* Oli 


>, . 


# 


^3 f*— -A t Y 

:J^3 ^ 01^ :JU lu 4i 

\:iL^\3 Jjildi lila 

v£Jif 0 ^ JU 

Ojj i 0 JI 3 4 4-:^Li9 

: i^Sf dJis ;;u 








Riyadhus Shoiihin 





manusia, andai manusia mendengarnya 
niscaya ia jatuh pingsan HR. Bukhari. 


5^1* 'J jy, u: 


^ • 


•jij V) JS 


159 

MiNPlGERAKAN 
MEMBAP^ HOTANG 
DANIMYIGE]^^ 
PEN¥BI^GGARAAN 
JENAZAHirnKEGUAM^ 


DIBIAR]^ DULU HING^ 
DIYAEira HEMATIANI^ 


[s^ wU -^o5 


c^l ^ 

CJJI^ 0^ 


♦- s . y M 


943. Dcui Abu Hurairah r.a dari 
Nabi SAW , Beliau bersabda: "Ruh 
orang beriman tergelantung karena 
hutangnya, hingga hutangytya dibayar”. 
HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan". 

944. Dari Hushain ra, bahwa Thalhah 
bin Baraa bin 'Azib ra sakit lalu Nabi 
SAW datang menjenguknya, ia bersabda: 
"Aku menduga TTuilhah telah meninggal, 
(jika akan menshala^ya,) beritahu ahi, 
dan segerakan penyelenggaraannya, karena 
sesungguhnya tidak pantas nu^at seorang 
muslim tertahan S tengah keluarganya.” 
HR. Abu Daud. 












6. MenjenpUc Orang Sakit 


oaUp - 



BAB 160 

MEMBERI NASEHAT 




945. Dari Ali ra, ia berkata: "Kami 
berada di Baqi' Al Gharqad untuk 
mengubur seorang jenazah lalu 
Rasulullah SAW datang , Beliau duduk 
dan kami duduk di sekelilingnya, beliau 
membawa tongkat, lalu beliau menunduk 
dan tongkatnya ditancapkan ke tanah, 
kemudian bersabda: “Tidak seorang pun 
dari kalian melainkan telah dituliskan 
tempatnya di neraka dan tempatnya di 
surga", para sahabat berkata: "Wahd 
Rasulullah, kalau begjtu kita pasrah saja 
terhadap apa yang dituliskan untuk 
kita?". Beliau bersabda: “Beramallah, 
masing-masing dimudahkan untuk 
menjalani apa yang telah ditakdirkan 
terhadap dirinya.... dsl". Muttafag 'alaih. 


BAB161 

DOA UNTUK MAYAT SETEl^H 
DIKUBUR DAN DUDUK 
SESAAT DI SEKITARKUBUR 
UNTUKMENDOAKAN, 
MEMINTAKAN AMPUN DAN 
MEMBACA SURAT AL QUR*AN 


946. Dari Utsman bin 'Affan r.a, ia 
berkata: "Adalah Nabi SAW bila 
selesai mengubur mayat beliau 
berdiri lalu bersabda: “Mintakan 
ampun untuk saudara kalian dan 


vL -n* 


•• 

dil: '^3 

^ i; :jij p 

J^\ cA ji'j 

<3^3 u ^ 1^3 

ijlii J* ^ i-ii 

«Jj ^ uj 5^ jjiui» 



y} J --'i-' 

01^ C;i iuU - ja jjf : # 


^ 


t? H ^ 015 : JU <il ^3 
:JIj 3 44^ uliSj 4^1 ^ 















62 


Riyadhus Sholihin 




mohonkan agar dia diberi keteguhan 
karena sesungguhnya dia sekarang 
sedang ditanya”. HR. Abu Daud. 





947. Dari Amru bin 'Ash ra, ia 
berkata: "Bila kalian tneng-uburkanku 
timbunlahlah tanah ke atas jasadku 
sedikit demi sedikit kemudian 
berdirilah di sekitar kuburku seukuran 
waktu orang yang menyem-belih onta 
sampai dagingnya dibagi-bagikan, agar 
aku merasa ada yang mendampingi dan 
aku menunggu pertanyaan utusan 
Tuhanku". PiR. Muslim. 

ImamSyafi'i berkata: "Disunnahkan 
di saat itu membaca satu surat Al Ou/an 
dan jika khatam lebih baik"^). 


lij IJU AiP 

pJ-jbj (.jjyr (J^ 

J;. 

• pLwi »\yj 5; 


• ^ 


. iLj. ^\s ix* 


BAB162 

BERSEDEKAH DAN BERDOA 
UNTUK SI MAYAT 


^ -NIY 

4 ) 


Allah berfirman, QS. Al Hasyn 10 
Dan orang-orang yang datang 
sesudah mereka (Muhajirin dan 
Anshar), mereka berdoa: "Ya Tuhan 
kami, beri ampunlah kami dan 
saudara-saudara kami yang telah 
beriman lebih dahulu dari kami 
948. Dari'Ai^ahra, bahwa seorang 
lelaki berkata kepada Nabi SAW: 
"Sesungguhnya ibuku telah 


Oi y<S- :JU: -il jti 


.[>• :yLAJll 


£ i 

•i 1 ^*^ 


ol liip 4il i*5Vp jt.j -MA 


ii :« JU -U'j 


) Dalam kitab [y^/maymu'jilid. 5 hal. 294] Imam Nawawi menyandarkan perkataan ini 
kepada ulama dalam mazhab Syafi'i dan bukan Imam Syafi'i, sepertinya ini yang 
lebih akurat, karena pendapat I^m Syafi'i bahwa menghadiahkan pahala bacaan 
Al Qur'an kepada mayit tidak sampai, seperti yang dinukil Ibnu Katsir dalam 
tafsirnya, ketika menafsirkan: Q.S, An Najm: 39, dan bahkan hal tersebut termasuk 
bid'ah. [lihat: Ahkaamjanaiz, Al Bani, hal. 192-194). 









6. Menjenguk Orang Salai 




63 


meninggal, aku yakin jikalau ia sempat 
berbicara tentulah ia bersedekah, 
apakah ia mendapatkan pahala jika 
aku bersedekah untuknya?". Nabi 
bersabda: “Tentu”. Muttafaq'alaih. 

949. Dari Abu Hurairah r.a, 
Rasulullah SAW bersabda: “Bila anak 
Adam meninggal terputuslah amalannya 
kecuali tiga: sedekah jarfyah, ilmu yang 
bermanfaat (yang pernah diajarkannya), 
atau anak saleh yang mendoakannya”. 
HR. Muslim. 


•) Ul3r7 Ifil; viiiat 

.Ji' ^ : JU 

Al J 

oU lS|» :Jll ^ 4il Jji.5 M 

^ '^1 ikp 

• f J I • t ^ l'' ^ 

CAj ^ ^ 

. «ijj 'jaJ 


BAB 163 

SANJUNGAN MANUSIA 
TERHADAP MAYAT | 

950. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Mereka melewati jenazah lalu mereka 
memuji jenazah tersebut dengan 
ucapan: "Baik", maka Nabi SAW 
bersabda: "Ia pasti”, kemudian mereka 
melewati jenazah yang lain lalu mereka 
mencela dengan ucapan: "Buruk", 
maka Nabi SAW bersabda: “Ia pasti”, 
maka Umar bin Khatabra berkata: "Apa 
yang pasti?", ia bersabda: "Yang ini 
kalian memujin)^ dengan ucapan “baik”, 
maka pasti surga untuknya, dan ini kalian 
mencelanya dengan ucapan “buruk”, 
maka pasti neraka untuknya, kalian 
adalah para saksi Allah di muka Bumi”. 
Muttafoq 'alaih. 

951. Dari Abdu Aswad, ia berkata: 
"Aku datang ke Madinah di saat 
Umar bin Khattab ra tengah duduk, 
lalu lewatlah jenazah, nutka dipuji 


c^l Jp yU -s^r 


:Jli «1 p Al 


\jy> 


4^» JV2i 

jUi I 4 JU l)L‘S 

4 , jiii :m 4 ^' 

u -dit ylljjl 

<1^ diJ- iiJ^» ;Jli 

X ^ I**"" ^ * ^x 

aJp aJ 

tjllll Jj 

a^:S/l J Al 

:JU 

.-.i 'Ji .j| tiLjiJl 


-i 


J t «c 


^ ^ > 




0 ^X 3 aIp -fljl 


s .0 • 











64 


Riyadhus ShoUhin 


j-sJUaJi 


dengan ucapan "baik", Unutr berkata: 
"Pasti", kemudian lewat jenazah lain, 
maka dipuji dengan ucapan "baik", 
Umar berkata: "Pasti", kemudian 
lewat jenazah ketiga, maka dicela 
dengan ucapan "buruk", Umar 
berkata: "Pasti", aku berkata: "Apa 
yang pasti wahai amirul mukminin?", 
ia berkata: "Aku mengatakan seperti 
yang pernah dikatakan Nabi SAW: 
"Setiap muslim yang disaksikan oleh 
empat orang dengan kebaikan, Allah 
memasukkannya ke dalam surga", 
maka kami berkata: "Tiga?", ia 
bersabda: “Tiga", kami berkata: 
"Dua?", ia bersabda: “Dan dua", 
kemudian kami tidak menanyakan 
beliau satu". HR. Bukhari. 


..t{ A* S 4 "^11 

jui JU Jil 


jLy cl^ Jp 

:ijl.Sl\ Jli 


l U 




^ ^ t ^ ^ 




* f " 


cJi :Jli 
ii 

«SiJi ii^sf .Jio 


r •• • 




^ _ ip <»» 


;bli9 :JL5 

ijllJ ^ «OUilj» :J15 


BAB 1(>3 

■ 


PIITTAMAAN ORANG YANG 



ANAKNYA MENINGGAL 


4 ) 

SEWAKTU KECIL 

1 



952. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah 
seorang muslim yang tiga anaknya 
meninggal sebelum balig melainkan Allah 
memasukkannya ke dalam surga sebab 
keutamaan sayangnya kepada mereka”. 
Muttafaq 'alaih. 


JU 4.1 CrfJ 


^ 5 . U» 4.1 JU 

a^l H* o^: 

ij}) iiiSt VJ 

5 i.i 4 ^; iy/y J 

V» :M Jj-ij JLi ijii 


’f. • • 


953. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 










6. Menjenguk Orang Sakit 




65 


'"Tidak akan disentuh neraka seorang 
muslim yang tiga orang anaknya 
meninggal kecuali mampu menyeberang 
(Jembatan shirathul mustagiem)*\ 
Muttafaq ^alaih. 

Maksudnya sesuai dengan finnan 
Allah Ta'ala dalam QS Maryaim 71 

Dan tidak ada seorangan daripadamu, 
melainkan mendatang neraka 

Dan maksud mendatangi yaitu: 
menyebrang di atas titian shirathul 
mustagim, yaitu jembatan yang 
dibentangkan di atas permukaan 
neraka Jahannam (semoga Allah 
maiyelamatkan kita darinya). 

954. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a^ ia 
berkata: ''Seorang wanita datang 
kepada Rasulullah SAW seraya 
berkata: "Wahai Rasulullah, kaum 
lelaki dapat mendengarkan hadistmu, 
maka tentukanlah satu hari yang kami 
mendatangimu pada hari tersebut, 
engkau mengajarkan kami apa yang 
diajarkan Allah kepadamu". Beliau 
bersabda: ^"Berkumpullah di hari ini^ dan 
inV\ maka kami berkum pul lalu Nabi 
SAW mendatangi mereka, maka beliau 
mengajarkan mereka apa yang 
diajarkan Allah kepadanya, kemudian 
Beliau bersabda: ""Tidak 5eoranQ}un dari 
kaum wanita yang merelakan tiga orang 
anaknya, melainkan mereka menjadi 
pembatas untuknya dari neraka”, 
seorang wanita berkata: kalau "Dua?", 
Rasulullah SAW bersabda: ""Dan dua**, 
Muttafaq 'alaih. 




.«JU. jiK 

> ji 4 ,^ ^ ji. 

.144 4.1 Cuu 


ol^l Ofrl»* 'Jli ^ 4ll 

3pj i: :dJlii 4il 

illLu' ^ iL-l' ilJ; ,v 

: Jli ,4i\ lL 

Uuti «lif} lif 

<uJLp U.^ 

1*%‘ fU- si:;il ^ ^ u» : Jll 

^ \J,\s ^ 

Jlii 

. AjIp t) 





6i 


Riyadhtts Sholihin 





955, Dari Ibnu Umar r.a, Rasulullah 
SAW bersabda kepada para sahabatnya 
(tatkala mereka sampai di Al Hijr, yaitu 
perkampungan kaum Tsamud): 
“Jangan kalian memasuki (daerah) 
orang-orang yang disiksa melainkan 
kalian dalam keadaan menangis, maka 
jika kalian tidak bisa menangis janganlah 
memasuki (daerah) mereka agar tidak 
menimpa kalian apa yang telah menimpa 
mereka**. Muttafaq'alaih. 

Dalam riwayat yang lain ""ia 
berkata: ""Tatkala Rasulullah SAW 
melewati Al Hijr^ Beliau bersabda ; 
“Janganlah masuk ke pemukiman orang- 
orang yang telah berbuat zalim terhadap 
diri mereka, (dikhawatirkan) akan 
menimpa kalian, apa yang telah 
menimpa mereka, kecuali kalian dalam 
keadaan menangis**, kemudian 
Rasulullah SAW menutup kepalanya 
dan mempercepat jalannya hingga 
melewati lembah tersebut. 


^ u ?! -^00 

- Jii ^ -0)1 M 




^ LIJ :Jli Jljj 

'i/® :Jli 

✓ ^ 

jf j: \jilio ^jji 

ju;f :;;ui 













7. Adab Safar 


>j» - V 



Vn-KITAB 

ADAD BEPERGIAN 


jiiiiiti t^t^T ol2£» - Y 



956. Dari Ka'ab bin Malik r.a, bahwa 
Nabi SAW berangkat di saat perang 
Tabuk pada hari Kamis dan beliau 
suka berangkat pada hari Kamis. 
Muttafeq 'alaih. 

Dalam riwayat lain "jarang sekali 
Rasulullah SAW memulai petjalanannya 
kecuali pada hari Kamis". 


957. Dari Shakhar bin Wada'ah Al 
Ghomidi r.a, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: ‘YaAUah, beikahilah umatku 
di waktu pagi” dan adalah beliau bila 
mengirim pasukan atau tentara, 
beliau mengirim mereka di awal 
siang". 

Dan Shakhar adalah seorang 
pedagang, ia selalu mulai berdagang 
pada awal siang sehingga menjadi 
kaya dan hartanya banyak. 

HR. Abu Daud dan Tarmizi. 
Tarmizi berkata: "Derajat hadist ini 
hasan". 


t ^ \ b» ^ 


615 Ulal J Zijj 

^ '^1 4^ 4^1 

^ • 

<U)I J of 4)1 

J jSi, iiji: :ju 

j\ vijj 

6l5j (65 («4^ 

vL;::; 4i>i; ^ 

Ujj 4i;jU >5j 4 jI^!J1 Jjt 

• : Jlij ^.>b y\ 











8 


lUyadkus ShoUhin 





958. Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: 
'Itasulidlah SAW bersabda: Vikalau 
manusia mengetahui apa yang kuketahui 
tentang kesendirian nisce^a tidak akan 
menaiki kendaraan sendirian di waktu 
malam'\ HR. Bukhari. 

959. Dari Amru bin Syu'aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya r.a, ia 
berkata: ^"Rasulullah SAW bersabda; 
‘^Seorang pengendara adalah syetan, dan 
dua orangpengendara adalah duasyetan, 
dan tiga adalah rombongan pengendara 
HR. Abu Daud, Nasa"i dan Tarmizi 
dengan sanad yang shahih. Tarmizi 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 

960. Dari Abu Sa"id Al Khudri r.a, 
dan Abu Huraira r.a, mereka berkata: 
""Rasulullah SAW bersabda: **Bila tiga 
orang melakukan perjalanan hendaklah 
mengangkat ketua dari salah seorang 
mereka*\ Derajat hadist ini hasan. 
Diriwayatkan Abu Daud dengan 
sanad yang hasan. 

961. Dari Ibnu Abbas ra, dari Nabi 
SAW, Beliau bersabda: **Teman 
perjalanan yang terbaik 4, pasukan yang 
terbaik 400, tentara yang terbaik 4,000 


\:i^ yil j;\ ^ 

• ^ ^ 

M jJ» Jli :JU 

U jjpi U ^ 

0 * 

Jli :J15 

m ^ ^ 

tSliJ 44*5^”’ 'M 

Jiij 

Jj J 

Jl^ 




^ yi £>■ lii» 


:JU ^ ^ U41i 

L't^ui yiAAJi 











7. Adab Safar 


-- V 


dan dari segi jumlah tidak akan 
terkalahkan bila berjumlah 12.000*\ 
HR. Abu Daud dan Tanrdzi. Tarmizi 
berkata: '^Derajat hadist ini hasan^)'\ 






^ ulf lL‘i jjj 

4 i'jj «iAi 


BAB 168 

ADAB BERJALAN, SINGGAH, 
BERMALAM DAN TIDUR DI 
PERJMANAN, DISUNNAHKAN 
BERJALAN DI MALAM HARI, 
MENYAYANGI BINATANG 
(^NDARAAN) DAN 




KEADAANNYA 


U* jJb ^ f 


*-iM' J*>ri 

« ■» • ♦ 

• ’ ■ * 

^ j,k; ^ 




962. Dari Abu Hurairah r.a^ ia ^ j »35^^ «1^ 

berkata: “Rasulullah SAW bersabda: .'.r,, .r,,, j, ',,: 

■m <hUu» pe^lmm kdim mdmMi r>L-4* J'*Jjl- 

daemhyangsuburmakaberikanhakunta ^ Ji'^l IjLpU ^ 

di daerah tersebut dan apabila melewati r,^ 

daerah yang tandus maka percepat ‘V 

perjalanan dan bersegeralah sebelum 

kekuatannya melemah, dan bila singgah r-. 

di malam hari, hindarilah (singgah) di ‘ 

jalanan, karena itu merupakan jalan 

kendaman dan tempat binatang berbisa ‘ 

di waktu malam. ” HR. Muslim • «^4 f Ij^Jl 

963. Dari Abu Qatadah ra, ia Al asiii J -^nr 

berkata: ''Adalah Rasulullah SAW ^ ^ p ^ ^ ' c p*^ 

bila dalam peijalanan lalu singgah di -JU caip 


h\j 




• (J—* «Oj f 


ljl iM Kttll Olj :J« 


malam hari beliau berbaring miring ke ji ^ 015 

') Hadist dhaif [lihat: Silalah Ahadisi shahihah. jiUd 11. hal, 682] 









70 


Riyadhus Stolihin 




kanan dan bila singgah sebelum 
shubuh beliau menopangkan lengan 
dan menyandarkan kepala ke telapak 
tangannya". HR. Muslim. 

Ulama berkata: "Maksud beliau 
menopangkan lengannya agar tidak 
tertidur pulas sehingga luput waktu 
shalat shubuh atau hil2mg awal Wciktu 
shalat". 

964. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: "Beijakmlah 
di waktu malam karena sesungguhnya jarak 
bumi dipersempit di waktu malam" HR. 
Abu Daud dengan sanad hasan. 

965. Dari Abu Tsa'labah Al Khusyani 
r.a, ia berkata: "Sesungguhnya para 
sahabat bila singgah di suatu tempat 
mereka berpencar ke lembah dan kaki 
bukit, maka Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya berpencarnya kalian di 
kaki bukit dan lembah, itu berasal dari 
syetan”, maka semenjak itu mereka selalu 
berkumpul bila singgah". HR. Abu Daud 
dengan sanad hasem. 


^ 




id u;i rJuWl Jli 




K' 


Jli :JU 


• dr*^ ijiS jjf «Ijj 

.-iiJt tuj J -^ 1 « 

IjJj; \l\ ^^1 01^ ;ja ^1 
01» :m ‘4.1 J^j Jia 

LkJl i^IaJLII oJLp ^ 

' •* 

ju; \yp jjS afolklll ^ 

J1 ;4^: pji N1 iui 


966. Dari Sahal bin 'Amru ra, yang 
terkenal dengan Ibnu Hanzholiah (ia 
termasuk orang yang ikut bai'at di 
bawah pohon Ridhwan), ia berkata: 
"Rasulullah SAW melewati seekor 
unta yang punggungnya bertemu 


3^ “ Ji -Ml 

# ^ ^ 

iji Cri 3+** 

Jif ^ 

^ :Jli col>i> yZ 


dengan perutnya, (sangat-kurus) ia 
bersabda: “Bertakwalah kepada Allah 
terhadap binatang yang tidak bisa bicara, 



0 ' 


^ 4ll 1^1» 


t4»l 

:Jl2i 


I 








7. Adab Safar 


jLJ\ ykS' - V 


71 


tunggangilah di saat kondisinya baik dan 
Sembelihlah di saat kondisinya baik*\ 
HR. Abu Daud dengan sanad shahih. 


967, Dari Abdullah bin Ja'far ra, ia 
berkata: ''Suatu hari Rasulullah SAW 
memboncengku di belakangnya dan 
beliau membisikkan kepadaku suatu 
perkataan yang tidak boleh aku 
ceritakan kepada seorang manusiapun 
dan beliau selalu membuat penutup 
dengan kain bila hendak buang hajat 
atau di dalam kebun kurma". HR. 
Muslim dengan diringkas. 

Al 6arqoni menambahkan setelah 
kata kebun kurama "lalu beliau 
memasuki kebun milik salah seorang 
lelaki Anshar, ternyata di dalamnya 
ada seekor unta, ketika Rasulullah 
SAW melihatnya, unta tersebut 
mengeluarkan suara dan air matanya 
menetes, maka Nabi SAW mendatangi 
tmta tersebut lalu mengusap punuk 
dan belakang telinganya maka unta 
tersebut menjadi tenang, beliau 
bersabda: ''Siapa pemilik unta ini^ siapa 
pemilik unta ini?^\ datanglah seorang 
pemuda Anshar, ia berkata: "Ini 
milikku wahai Rasulullah", beliau 
bersabda: "Apakah engkau tidak 
takut kepada Allah SWT terhadap 
binatang yang diberikan Allah 
kepadamu?! Sungguh dia mengadu 
kepadaku bahwa engkau melaparkannya 
dan membuatnya letih". HR. Abu Daud 


y} lUjLi 

T ^ 

:JU ■*> Crfj ‘ 

(4uJb^ O li t 1l J J 

u 4^1 ^ 






.jij jaJlJ- '.Jm 

. \'jj^ ^ ;oj 


:4]ji i;: ^ iO 

JA'J iL 5> :jiJ 

jj \l^ .juJSii J. 

.. £ 

^ ^ A\i2L i I t > ^ 

tSb 

^.»1 . * t ^ ^ • 

“ .(_5I 


lli 4^5 : Jlii i 5^ 


i: J lli :JUi ^ ^ 

•i ^ 

4il *)Gt» :Jia !-d»1 

4,1 ^ 

ijji ?ui‘i 


• <.* 







72 


Rfyadhus ShoUhin 




968. Dari Anas r.a, ia berkata: "Kami 
bila singgah di suatu tempat ddak 
bertasbih hingga menambatkan dan 
mengistirahatkan kendaraan". HR. 
Abu Daud dengan sanad yang sesuai 
dengan persyaratan Imam Muslim. 

Maksud tidak bertasbih yaitu tidak 
melakukan shalat sunat, sekalipun 
kami sangat suka melakukannya tapi 
kami lebih mendahulukan menambatkan 
kendaraan (dan mengistirahatkan 


4.1 -AtA 


^ ^ .'ip djj \l\ :JU 


iiiili)! JbJ V '^1 

'J - syJJl Jp ^ - ul 


ttmggangan). _ 

I BAB169 

MEMBANTU TEMAN (DALAM 
PERJALANM) 


jJjJl SJUJ wb 


Dalam BAB ini banyak hadist-hadist 
yang telah berlalu seperti hadist "Allah 
selalu menolong seorang hamba sela^ 
hamba tersebut menolong saudaranya". 
Dan hadist “setiap kebajikan adalah 
sedekah", dan yang semisalnya. 

969. Dari Abu Said Al Kudri r.a, ia 
berkata: "Ketika kami bersama 
Rasulullah dalam sebuah peijalanan 
seketika datang seorang lelaki 
menunggangi untanya, lalu ia menoleh 
ke kanan dan ke kiri (mencari sesuatu 
yang bisa menganjal perutnya) maka 
Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang 
mempunyai kelebihan tunangan maka 
sedekahkanlah kepada orang yang tidak 
mempunyai tunggangan, dan siapa yang 
mempunyai kelebihan perbekalan 
(makanan) maka sedekahkanlah kepada 
orang yang tidak mempunyai perbekalan ”, 


jljJI o\S La Jl^I Oj^ 

ji» yp ^ 


J 4.1 4^3 


t»» ^ 


jr*® '-0^ 

•jA ^ i 

J-^ ^ (i;^J “'J 

aj sij V ^ JU 4. jioi 

J;- u jdi ^ 


I 













7. Adab Sitfar. 


jiJ\ yb? - V 


73 


lalu beliau menyebut beberapa jenis 
harta sehingga kami menyakini bahwa 
seseorang tidak berhak terhadap harta 
yang lebih (dari kebutuhannya)". HR. 
Muslim. 

970. Dari Jabir r.a, dari Rasulullah 
SAW, beliau ingin menuju peperangan 
lalu bersabda; “Wahai kaum Muhajirin 
dan Anshar, sesungguhnya di antara 
saudaramu ada sekelompok yang mereka 
tidak mempunyai harta dan tidak juga 
keluarga, maka hendaklah salah seorang 
kamu mengambil dua atau tiga orang”, 
maka tidak seorangpun yang 
membawa kendaraan melainkan 
menunggangnya dengan bergantian, 
aku mengambil dua atau tiga orang 
dan kami bergiliran menunggangi 
imtaku. HR. Abu Daud. 

971. Dari Jabir r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW berada di belakang 
rombongan, lalu beliau mendorongyang 
lemah, memboncengnya, memberikan 
semangat dan mendoakannya". HR. 
Abu Daud dengan sanad hasan. 


^ L» J?- 




|JL.« «ijj . 


^ ' 

:jui 

t JU ^ ^ t c J» ^1>^^ bi 

Tj 

b» ui 4 

• <> . \iI '^1 t* 

: Jli . 

i, iii Sij 

4»1 Oli" :Jii 

c^i J m 

m 0 ^ m 

j, \ . d ovO ■■IScAJi 


y'i V- 


BAB 170 

■ 

, 

YANG HARUS DIUCAPKAN 

1 

lij Jj 2 . u -w* 

KEUKA MENAIKI 


KENDARAAN SEWAKTU 

1 

ji^ 2;U1I 

HENDAK BEPERGIAN 

■ 



Allah berfirman, QS. Azh Zhukhmf: ^ ^ 

.[\Y i oj^ ^'j\j 










74 


Riyadhus ShoUhin 




Dan menjadikan untukmu kapal 
dan binatang ternak yang kamu 
tunggangi 

972. Dari Ibnu Umar r.a bahwa 
Rasulullah SAW bila duduk di atas 
untanya berangkat untuk Bepergian/ 
beliau bertakbir 3x kemudian 
membaca: 

(Maha Suci Tuhan yang telah 
menundukkan semua ini bagi kami, 
padahal kami sebelumnya tidak mampu 
menguasainya, dan sesungguhnya kami 
akan kembali kepada Tuhan kami, ya Allah, 
sesungffihnya kami minta kepadamu dalam 
petjalanan ini kebajikan dan ketakwaan, dan 
amalan yang Engkau ridhai, ya Allah, 
mudahkanlah petjalanan kami ini, dan 
dekatkan jauhnya perjalanan, ya Allah, 
Engkaulah teman dalam petjalanan dan 
menjadi pengganti bagi keluarga (yang 
ditinggalkan), ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari sulitnya perjalanan, 
pemandangan yang menyedihkan, dan 
keburukan pada harta, keluarga dan anak 
dan bila kembali ucapkan doa di atas, 
ditambah: 

(kami kembali, bertaubat, beribadat 
dan memujiRabbkami)". HR. Muslim. 










^^jji p ‘b‘%‘ ^ 

-u 

illtl; L] J 4 L 11 ) .[\i 

iil l''!' iT*i; ‘.»1 ='■^111 


IJu j4Ul 

cJl .ijjj, llp 

J iaZJij J 

^ ^ m 

.^Si\ 

yliull jji-j c Jilji 4^3 t lUi 

iil5 JiSlij JUii J 

SPi"' 

. fil J J Oj'JblP 

^ . orfii 

ijULj i±Ji jiiJLj d^iii ^1 jiSii; 


<^3 ‘:r-r:^ of 4 ;^ ^3 “^vr 
^^ 


973* Dari Abdullah bin Saijis r,a, ia 
berkata: ''Adalah Rasulullah SAW 







7* Adab Safar* 


v^bT - V 


75 


bila bepergian beliau berlindung dari 
sulitnya perjalanan, pemandangan 
yang menyedihkan, mundur setelah 
istiqomah, doa orang yang dizalimi, 
dan kebxuxikEin yang akan ditemui 
pada keluarga dan harta". HR. 
Muslim. 

Demikian dalam riwayat shahih 
Muslim, seperti juga dalam riwayat 
Tarmizi dan Nasa'i, Tarmizi berkata: 
"Juga diriwayatkan dengan mengguna¬ 
kan kata dan kedua maknanya benar". 

Para ulama berkata: "Maksud kata 
"al kaun" ialah mundur dari istiqomah 
atau bertambah dari kekurangan, 
riwayat dengan kata "al kaur" berasal 
dari kata "takwir" maksudnya: bila 
sorban dililit dan disimpulkan 
sedangkan dengan riwayat "al kaun" 
yaitu benda abstrak dari kata keija 
"kana-yakimu" yang berarti tetap 

974. Dari'Ali bin Rabiah, ia berkata: 
"Aku menyaksikan'Ali bin Abi Thalib 
r,a, ketika dibawakan kepadanya 
seekor unta untuk ditunggangi, 
disaat kakinya mengii^ak pelana, ia 
mengucapkan: **Bismillah**, tatkala 
telah duduk di punggungnya, ia 
mengucapkan: 

(Segal puji bagi Allah yang telah 
menundukkan semua ini bagi kami, 
padahal kami sebelumnya tidak mampu 
menguasainya, dan sesungguhnya kami 
akan kembali kepada Tuhan kami) 
kemudian dia mengucapkan: 
Alhamdulillah 3x, lalu mengucapkan: 






76 


lUyadhus ShoUhin 




Allahu Akbar 3x, kemudian mengucapkan: 

(Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku 
telah menzalimi daiku, ampunilah aku, 
sesungguhnya tidak ada yang mengampuni 
dosa selain Engkau), kemudian beliau 
tertawa, ada yang berkata: "Wahai, 
Amirul mukminin! apa yang 
membuatmu tertawa? Ia berkata: 
"Aku melihat Nabi SAW melakukan 
seperti yang kulakukan, kemudian 
beliau tertawa, aku berkata: "Wahai, 
Rasulullah! Apa yang membuatmu 
tertawa? Beliau bersabda: “Sesungguh¬ 
nya Tuhanmu yang Maha Suci heran 
terhadap hamba-Nya, bila mengatakan: 
"Ampuni dosaku, “dia tahu tidakadayang 
mengampuni dosa selain Aku”. HR. Abu 
Daud dan Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan", dan dalam naskah 
yanglain: "hasan shahih" teks hadist ini 
berasal dari Abu Daud. 






BAB 171 

tJCAPAM TAKBIR ORANG 
MUSAFIR BILA BERJALAN 
BUKIT* DAN TASBIE 
BILA BERJALAN MENURUNI 
LEMBAH* DAN LARANGAN 
MENGU€:APAN takbir 
DENGAN SUARA TERLALU 
TINGGI 



975. Dari Jabir r.a, ia berkata: "Bila 
kami menempuh jalan mendaki kami 
bertakbir, dan bila menurun kami 
bertasbih." HR, Bukhari. 


:J»i 


2 






i' ^ 











7« Adab Safar 


^bl - V 


77 


976. Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: 
''Adalah Nabi SAW dan tentaranya, 
bila beijalan menaiki bukit mereka 
bertakbir, dan bila turun, mereka 
bertasbih," HR. Abu Daud dengcin 
sanad yang shahih^). 

977. Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: 
Adalah Nabi SAW disaat kembali dari 
melaksanakan haji atau umrah, 
tatkala beijalan mendaki bukit atau 
gundukan tanah, beliau bertakbir 3x, 
kemudian mengucapkan: 

(Tidakada Tuhan yang berhak disembah 
selain Allah, Maha Esa, tidak ada sekutu 
bap-Nya, seluruh kerajaan dan pujian 
milik-Nya, Maha Berkuasa atas segala 
sesuatu, kami kembali, bertaubat, 
beribadah, sujud dan memuji Tuhan kami, 
Allah telah memenuhi janjhNya, menolong 
hamba-Nya, dan menghancurkan musuh- 
musuh sendirian, Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat Muslim: **Bila tentara, 
pasukan, rombongan haji atau umrah 
kembali** 

978. Dari Abu Hurairah r,a, bahwa 
seorang laki-laki berkata: "Wahai 
Rasulullah! aku ingin mengadakan 
perjalanan, berilah aku nasehat/' 
Beliau bersabda: “Engkau mesti 
bertakwa kepada Allah, dan bertakbir, 
setiap kali ber jalan mendaki,** ketika 
orangitu beranjak, beliau berdo'a: “Ya, 
Allah! Dekatkanlah perjalanannya yang 
jauh, serta mudahkan. ** HR, Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 


• ^ ^ 

'M ^ 

T,,» 

.jlS p\ Ujj . Ij^ 

J[p ta^ ;>ijl / ^1 ^ Jii 
i '^'d :J\ip ^ U‘%* ^ iji p '0 

ij) iadi 'J i V VjJ-j jji 

'^0 

• OjJblp 

CoJL^ 

. 4i 

j\ y3\ j\ jf 

b\ J 

ty! <Jj^j 'i 

^ ns S' 

ini»: Jii ;;iui 

Oli 8y;i Jp ^13 .Jit 
>i '^1» :JIS 54-311 J3 


ji;: 


:Jii3 


*) Hadist ini tidak shahih bahkan sanadnya dari Ibnu Juraij mu’dhal [lihafc 
Abmuhanmf no. 9243). 









Riyadhus Sholihin 




979. Dari Abu Musa Al As)r'ari r.a, 
ia berkata: "kami mengadakan 
perjalanan bersama Rasulullah SAW, 
disaat kami mendaki dari lembah, 
kami mengucapkan tahlil dan takbir 
dengan suara tinggi, maka Nabi SAW 
bersabda:" Wahai manusia, kasihanilah 
diri kalian! Karena sesungguhnya kalian 
tidakkdt menyeru orang yang tuli dan 
jauh, sesunahnya Dia bersama kalian, 
sesungguhnya Dia Maha mendengar lagj 
Maha melihat" Muttafaq 'alaih. 


BAB 172 




ELAMADALAMPERJALAN 


980. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Tiga do‘a yang dikabulkan tanpa ada 
keraguan: do'anya orang yang dizalimi, 
do'a orang dalam perjalanan, do‘a orang 
tua terhadap anaknya. ” HR. Abu Daud 
dan Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan", dalam riwayat 
Abu Daud tidak ada kata (terhadap 
anaknya). 




BAB 173 

lO^A YANG DIUCAPKAN 
ME^A TAKUT KEPADA 
MANU^ ATAU SELAINNYA 


981. Dari Abu Musa Al As/ari r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bila takut 
terhadap suatu kaum beliau 


^ ^ [:S rjii aIp 4jI 

s\j JU \i\^ J 

lllii 

!^|!h u» JU 


. i.— 


^1 .C:^ Tj 'djijS 


. A l.< * ...> 4 jI 



Zi Al ^3 i'ji'J. J ^ -^A. 

rm ~m ^ 

>1'^» Al Jli :Jli 


ijlij 


^0^ :Jli3 

:^jli J j Cri; 


. tir" - : »11 


UI3|4j^^U4,1j-AW 




.f -ui 


lij 'd\i ^ Al J^3 01 4.1 









7. Adab Safar 


mengucapkan do'a: 

"Ya Allah! kami menjadikan-Mu pada 
urut leher mereka, dan kami berlindung 
kepada-Mu dari kejahatan mereka. ” HR. 
Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad 
shahih. 


^bl - V 


BAB 174 

DOA YANG HARUS 
DroCAPKAN KETIKA 
SINGGAH DI SUATU TEMPAT 


982* Dari Khaulah binti Hzddmr.a, ia 
berkata:''Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: "Siapa yang singgah di 
suatu tempat kemudian mengucapkan: 

(Aku berlindung dengan kalam Allah 
yang sempurna dari kejahatan mahluk- 
Nya), niscaya dia tidak akan terkena 
gangguan hingga meninggalkan tempat 
tersebut". HR. Muslim. 

983. Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: 
'^Adalah RasulullahSAW bila mengadakan 
perjalanan kemudianmalam tiba bersabda: 

“Hai bumi. Tuhanku dan Tuhanmu 
adalah Allah, aku berlindung kepada 
Allah dari kejahatanmu dan kejahatan 
yang ada padamu, dan kejahatan yang 
diciptakan padamu, dan kejahatan 
mahluk yang yang melata di atas 
permukaanmu, aku berlindung kepada 
Allah dari kejahatan singa, orang, ular, 
kalajengking penghuni daerah ini Qin), 
iblis, danparasyetan" HR. AbuDaud^). 





J UI ^19 :J15 

. jiiit ji^\j ijb i\yj 



^ jil J_^3 cJLw :iJli ^ 
:Jli p J-J :J>: 

jA 4)1 ol-4^ 

jj- p .jU u 

. ^ «iuj iip ^ 

1^ 'p- Oi' Pi 

D :Jli ^131 

Ir! 

‘4y ^ u 

^ 4)ij i>f 4UU 4*^: u 

^ tt ^ ^ ^ •i" 1^1 

i>S-> 

cjiai i,; 

. oi. :«lij jJij 


*) Dalam sanad hadist ini ada seorang perawi yang majhul [lihat: Tamamul minnah, 
hal.3231 










984. Dari Abu Hurairah r.a, 
Rasulullah SAW bersabda: "Perjalanan 
adalah bagian dari azab, dimana salah 
seorang kamu menahan makan, minum 
dan tidur, maka apabila ia telah 
menyelesaikan maksud perjalanannya 
segemlah kembali kepada keluarganya". 
Muttafaq 'alaih. 


BAB 176 

aSUNNAHKAN DATANG DAI 
PERJALANAN MENEMUI 
KELUARGA DI SIANG HARI 
DAN MAKRUH DI MALAM 
HARI KECUALI DARURAT 


985. Dari Jabir r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: “Bila 
lama masa tidak hadirnya seseorang di 
rumahnya (safar) janganlah mengetuk 
pintu rumahnya di waktu malam 
Dalam riwayat lain "RasuluUahSAW 
melarang seorang lelaki mengetuk pintu 
rumahnya di waktu malam". Muttafaq 
'alaih 


^1 ji. 

JA hias 

4 444j| iAj»\jua 

• 4* ^ J\ 




- W*l 

OV' AlAt J[p 


'd\ ^ -^AO 

■■ 

M 1% ;J15 ^ 4i\ 

hX\ ‘J'Ja: Iuaji 

m 

^ ^ ut j50j 

isu .'ifcj iul M 









7. Adab Safar 


yUI ^laT - V 



986* Dari Anas r.a, ia berkata: 
^'Rasulullah SAW tidak pernah 
datang (deiri perjalanan) ke rumah 
isterinyanya di waktu malam dan 
beliau selalu datang di waktu pagi 
atau sore". Muttafaq 'alaih 


:JU ^1 

o>: V ^ ji\ 6j^'j 01^ 

'j\ sjji. 


BAB 177 

1 


DOA YANG DIUCAPKAN BILA 


U yb -iVV 

KEMBAU DAN MELIHAT 


^Jy^j 

NEGERINYA 

■ 

• 


Di antara nya hadist Ibnu Umar r.a 
yang telah disebutkan pada BAB 
“Takbir musafir bila mendaki bukit" 
987. Dari Anas r.a, ia berkata: "Kami 
bersama Rasulullah SAW kembali 
hingga ketika kami berada dekat kota 
Madinah beliau mengucapkan doa:... 

{Kami kembali, taubat, beribadah, 
memuji Rabb kami), beliau senantiasa 
mengucapkan doa tersebut hingga 
kamimetnasuki Madinah". HR. Muslim. 


BAB 178 

aSUI^AHKAN ORANG YAN 
BARU DATANG LANGSUNG 
MENUJU MASJID DEKAT 
RUMAH DAN SHALAT DUA 
RAKAAT 


jJi ^ ^iDi 1.^ iS 

. [^vv 11VT 'H 

:Jli «i jij -^AV 

• # 

• t. i®i i.i - *t. 


^ t? lilj;. ^1 'J, w 
C i O^ »<J U j.: I 


. ^ i\yj t ij^\ ^ vilJS 




mUII -\VA 

J V 


988* Dari Ka'ab bin Malik r.a^ bahwa dUU ^ ^ -^AA 

Rasulullah SAW bila datang dari r r ' i-iS 'i ff 

j».^ bj ob 3^ 4Ul O^j Ol *Xf 














82 


Riyadhus ShoUhin 




peijalanan beliau pertama singgah di 
masjid lalu shala t dua rakaat. Muttafaq 
'alaih. 

BAB 179 

HARAM WANITA BEPERGIAN 
_ SENDIRIAN _ 

989, Dari Abu Hurairah r, a, ia 
berkata: '"Rasulullah SAW bersabda; 
''Tidak halal bagi seorang wanita yang 
beriman kepada Allah dan hari akhir 
bepergian sehari semalam melainkan 
bersama mahramnya”. Muttafaq 'alaih. 

990« Dari Ibnu Abbas ra, bahwa ia 
mendengar Nabi SAW bersabda: 
"Janganlah seorang lelaki menyendiri 
dengan seorang wanita kecuali bersama 
wanita tersebut ada mahramnya dan 
jangan lah seorang wanita beperffan 
melainkan bersama mahramnya**, 
seorang lelaki berkata: "Wahai 
Rasulullah/ sesungguhnya isteriku 
hendak beribadah haji sedangkan 
aku diperintahkan ikut dalam 
peperangan ini?"/ ia bersabda: 
"Berangkatlah dan laksanakan haji 
bersama isterimu” Muttafaq 'alaih. 











4il< iij; 

^ ivj ,(*ji 

. ^ JAa k 14^ ,(* 


* * * 

V» : J>: ^ ^ U4^ 

J j 14*23 *y| j 4-3 

^ s^i 3iLJ Vj 

.jI'Ji !)! l-il 


.vi .-J.', 


usi'y’ 


sj)^ J Jij 

~m 'm ^ 

^/Ca ja\ ^ t(JUi 


f • f t 












8.Fadhaa 


jUuJi ~ A 


83 


Vra- KITAB FADHAIL 




- A 


BAB 180 



H^AMAAN MEMBACA 



Al QUR*AN 




991. Dari Abu Umamah r.a, ia 
berkata: '^Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: Bacalah Al Qur'an 
karena di hari kiamat ia datang memberi 
syafaat pada orang yang membacanya**, 
HR, Muslim. 

992. Dari Nawas bin Sam'an r.a^ ia 
berkata: ^^Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: "Di hari kiamat 
dihadapkan Al Qur*an dan orang-orang 
yang mengamalkan Al Qur*an di dunia 
lalu surat Al Baqarah dan Ali Imran maju 
ke depan menjadi hujjah (pembela) bagi 
orang yang mengamalkan keduanya**, 
HR. Muslim, 

993. Dari 'Utsman bin 'Affan ra, ia 
berkata: '^Rasulullah SAW bersabda: 
**Sebaik-baik kamu adalah orang yang 
mempelajari dan mengajarkan Al 
Qur*an**, HR. Bukhari. 




. ^ 1 IH. Oljj 

M 

^ M. 


14ii v£JLw : Jli 

Sj ooiiu 

Lij l^jJI ^ ^ I ^1:^ 

m ^ 

iuJ Jjj i:)i\ 

oui ^ oiii 'j-i 
I Jli :JU ili 

5T-J3i .u 


L m' 


994. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"RasuluUah SAW bersabda: **Orang 
yang membaca Al Qur*an dengan baik. 


JIS 


niscaya ia bersama malaikat yang 
bertugas mengantarkan risalah (untuk 
manusia)yangmulia lagi baik, dan orang 















Rfyadhus Sholihin 




yang membaca Al Qur'an dengan 
terbata-bata, ia membacanya dengan 
sangat sulit, baginya dua pahala'\ 
Muttafaq "alaih. 

995. Dari Abu Musa Al Asy^ari r.a, 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 
*Terumpamaan orang beriman yang 
membaca Al Qur*an seperti buah 
Utrujjah, baunya harum, rasanya manis, 
dan perumpamaan orang yang beriman 
tidak membaca Al Qur*an seperti buah 
kurma, tidak ada bau, rasanya manis, 
dan perumpamaan orang munafik yang 
membaca Al Qur'an seperti buah 
Raihana, baunya harum, rasanya pahit, 
dan perumpaman orang munafik yang 
tidak membaca Al Qur*an seperti buah 
Handzolah, tidak ada bau, rasanya 
pahW\ Muttafaq "alaih. 

996. Dari UtnarbinKhatabr.a, bahwa 
Nabi SAW bersabda: "^Sesunggjuhnya 
Allah mengangkat (derajat) suatu kaum 
dengan Al Qur*an dan merendahkan kaum 
yanglamdengannya*\ HR, Muslim. 

997. Dari Ibnu Umar r.a dm Nabi 
SAW/ ia bersabda: **Tidak dibenarkan iri 
hati kecuali kepada dua orang; seorang 
lelaki yang dikaruniai AUah hapalan Al 
Qur*an maka ia membacanya sepanjang 
malam dan siang, dan seorang lelaki yang 
diberi Allah harta lalu ia mengjnfakkarmya 
sepanjang malam dan siang” Muttafaq 
^alaih 


• ^ ^ ^ ^ . M 

'I •I'' 

Aj ^ 

Crf 'j 

* ^ 

\% i jii 

i :5>^l ^ O^iil 

^ J» 

: AlkUil ^ oT;ijl \% 

. Jiu 

Jij: <ii!)[» : jii ^ 4^1 M :1 p 4ii 

J. 

• «Ijj 

4.1 ^3 3^ Oii 

• ^ ^ 

';l| N» :JU ^ 4^1 0^ 

cji^i juij £11 ji f>: 

^ ^ ^ ' 

£Li ^ t'y U ^1 i\s\ yijj 

.oULlK :«JliVl3» 




^ 't M 










8. Fadhttil 


JUiJI - A 


85 


998. Dari Baraa bin Azib r.a, ia 
berkata: "Seorang lelaki membaca 
surat Al Kahfi dan di sisinya ada kuda 
yang ditambatkan dengan tali, lalu 
awan menaunginya dan turun 
mendekati membuat kudanya gelisah, 
di waktu pagi dia mendatcingi Nabi 
SAW lalu menceritakan hal tersebut 
maka beliau bersabda: "Itulah 
ketenangan yang turun karena sebab 
Al Our'an". Muttafaq 'alaih. 

999. DariIbnuMas'udr.a,iaberkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: "Siapa 
yang membaca satu huruf dari idtabullah 
maka utUuknya satu kebaikan dan satu 
kebaikan digandakan menjadi sepuluh 
kati lipat, aku tidak rrtengatakan “Alif 
Laam Miim "satu huruf akan tetapi “Atif’ 
satu huruf, “Lam "satu huruf, dan “Mim " 
satu huruf". HR. Tarmizi, ia berkata: 

"Derajat hadist ini hctsan shahih". 

1000. Dari Ibnu Abbas r.a, ia 

berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesunggphnya orang yang tidak ada di 
rongga dadanya satu ayatpun dari Al 
Qur’an(yang dihafal) seperti rumah 
kosong". HR. Tarmizi, ia berkata: 
"D^jat hadist ini hasan shahih ^)". 


•uil Ji 

i T 

‘ »y.y> ‘ 

<. i:u^ «lia 

lili 

iid:»: Jlii iui 

. «J» >lSyj 

Js. iii M ^1^5 

jji :j/ V 

.A ^ ^ i 

f'J 

. ^ ^ : Jllj ilj; 




CrfJ ui' 

^ ^ 


-\• • 


•-r.i ^ 


ol» Ijp 4»t Jli :JU U^ip 
Cr; 

«» ^ * 

:o3 «cj c-dis oTyii 




:ju; 


1001. Dari AbduUah bin Amru r.a, 
dari Nabi SAW, ia bersabda: “Kelak 
akan dikatakan kepada orang yang 
mengamalkan Al Qur'an: "Bacalah 
samlnl naik (tangga surga), dan bacalah 
dengan tartil seperti engkau merttbacanya 








Hadist ini dhaif, karena pada sanadnya ada Oabus bin Abi Zbabiyan, Ibnu Ma’in 


berkata, ^‘orang ini hadistnya dhaif.*’ 








Rfyadhus ShoUhin 




dahulu di dunia dengan tartil karena 
sesun^mhnya tempatmu di akhir ayat 
yang engkau baca HR. Abu Daud dan 
Tannizi. Tarmizi berkata: "Derajat 
hadist ini hasan shahih 


BAB 181 


ODALAN AL QtJR^^AN 
LARANGAN MELt^AEANNYA 


1002. Dari Abu Musa Al As/ari r.a 
dari Nabi SAW, Beliau bersabda; 
“Bacalah Al Qur’an dengan terus 
menerus, demi yang jiwa Muhammad di 
tangan-Nya, sungguh dia lebih cepat hilang 
(hapalan) daripada seekor unta yang 
ditambatkan”. Muttafaq'alaih. 

1003. Ibnu Umar r.a, RasuluUah SAW 
bersabda: “Sesungguhnya perumpamaan 
orang yang hapal Al Qur’an seperti unta 
yang ditambatkan, jika ia menjaga unta 
tersebut, ia terus memilikinya, dan jika ia 
lepaskan, unta itu hilang”. Muttafaq 
'alaih. 


BAB182 

DISUNNAHKAN MEMPER- 


l^iSlB^ALM 
MEMINTA 6rANG¥ANG 


MEMBACA SERTAAOE^niEN* 
GARKAN BACAANNYA 


1004. Dari Abu Hurairah r.a, ia 


Z\ JiP dBp Oi» «CjJI 

* ' • 'u l' 



JIp Al 




OT^l lii IjIaU:» 

JLit 

-"l'' CrfJ 

^ Uji» :JU ^ Al !>f u^ip 

^^'^1 ^ jT>iji 

t l^^--lf «l^Iip jlaIp o| t iLbu^Jl 


. J 4 L* 4 


f • 





<i At J ^ - 














8 * Fadhail 


jSUai - A 


87 


berkata: ^'Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: **AIlah tidak mendengar 
sesuatu seperti Dia mendengar seorang 
nabi yang bersuara bagps melantunkan Al 
Qufan dengan nyaring*\ Muttafaq 'alaih. 

Maksud Allah mendengar, adalah 
pertanda ridha dan menerima amal 
tersebut^). 

1005* Dari Abu Musa Al Asy'ari ra 
bahwa Rasulullah SAW bersabda 
kepadanya: ‘'Sungguh engkau diberi 
(suara) seruling milik keluarga Daud 
as*\ Muttafaq ^alaih. 

Dalam riwayat Muslim '^Rasulullah 
SAW bersabda kepadanya: "Andai 
engkau melihatku di saat mendengar 
bacaan (Al Qur'an)mu tadimalam^)". 

1006, Dari Baraa bin Azib r.a, ia 
berkata: "Aku mendengar Nabi SAW 
membaca pada waktu Isya: 

(Demibuah Tin dan demi buah Zaitun) 
maka aku belum pernah mendengar 
seorangpun yang suaranya lebih 
bagus dari beliau". Muttafaq 'alaih. 

1007. Dari Abu Lubabah Basyir r.a, 
bahwa Nabi SAW bersabda: “Siapa 
yang tidak melagukan Al Qur*an maka 
bukanlah dari golongan kami", HR. Abu 
Daud dengan sanad jayyid. 


Uu :ju 

^ dh\ u 4.1 

^ jUh Lf^ Oj-Slil 
'y'j oif» Jis 




JU 0, 4.1 4.1 

.4^ ^jkA <jT 

Ulj JU 

V} ^ cJLw :JU 4.1 

Ui .LlJl J 

J* 1*^1 -* ^ 


i* !'• 

• 4.«<0 u e 




5 L 


,aJa rJ, 




M U 4.1 J^\ 

jT^l, :ji5 

. JL,- i y\ 503 “ ^ 


*) Pena’wilan ini seharusnya tidak teijadi, karena dapat menafikan sifat Allah SWT, 
yaitu: mendengar. 

) Dalam kalimat ini ada kata yang disembunyikan, yaitu: andai... (tentu engkau akan 
gembira). Pent. 







88 


Rfyadhus ShoUhin 




Maksud melagukan adalah 
memperindah suaranya di saat 
membaca Al Our'an, 

1008. Dari IbnuMas'udna, ia berkata: 
'^Nabi SAW Berkata kepadaku: 
"Bacakan Al Qur*an kepadaku", aku 
berkata: "Wahai Rasulullah, pantaskah 
aku membaca Al Otir'an kepadamu, 
sedangkan kepadamu diturunkan?". 
Beliau bersabda: sesung^hnya aku 
suka mendengar Al Qufan dari orang 
lain", maka aku mulai membaca surat 
An Nisaa^ hingga sampai pada ayat 41 
"Maka bagaimanakah (halnya orang 
kafirnanti), apabila kami mendatangkan 
seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat 
dan kami mendatangkan kamu 
(Muahammad) sebagai saksi atas mereka 
itu (sebagai umatmu)." 

Beliau bersabda: "Sekarang cukup", 
aku menoleh kepada beliau, dba-tiba 
kedua matanya berlinang". Muttafaq 
^alaih. 


* * 9 ** .m 


iji:s j - ^ • A 

^ 5 **” ’M J ^ 

m ^ m 

:Jli idpj id^ 

4^1 ji» 

li, % : ^1 fii Ji 

^ f „ 

*0Vl iillA» : JU 




BAB 183 

ANJURAN MEMBACA SURAT 
ATAU AYAT TERTENTU 



1009. Dari Raafi' bin Al Mu'ala r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku: Maukah engkau aku ajarkan 
surat yang paling agpng dalam Al Qur’an 
sebelum engkau keluar dari masjid?", maka 
beliau menarik tangankU/ tatkala kami 
hendak keluar kami berkata: "Wahai 



L.JU iiCJU Jb^ls V:^.*.a.l1 












8. Fadhml 


Rasulullah, sesungguhnya engkau 
mengatakan ''Aku mengajarimu surat 
yang paling agung dalam Al Qu/an", 
Beliau bersabda: 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta 
alam ”, (surat:Al Fatihah) surat ini adalah 
tujuh ayat yang diulang-ulang dan surat 
Al Qur*an yang agung yang diwahyukan 
kepadaku'\ HR. Bukhari. 


JJUulI - A 


89 


^1 !-(jjl li :cji f/'' ' 

jjj-- ^ 

45) :JL5 

b\^\j ^ ^'uui 


1010. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda 
tentang: 

(Katakanlah Dialah Allah Yang Maha 
Esa), (surat:al ikhlas) demi yang jiwaku 
di tangan-Nya sesungguhnya surat 
tersebut sama dengan sepertiga Al 
Qur*an*\ 

Dalam riwayat lain bahwa Rasulullah 
SAW bersabda kepada sahabatnya: 
**Mampukah salah seorang kamu 
membaca sepertiga Al Qufan dalam satu 
malam?**, hal tersebut membuat para 
sahabat susah, mereka berkata: 
"Siapakah yang sanggup di antara 
kami melakukan hal tersebut?”, beliau 
bersabda: 

(Katakan Dialah Allah Yang Maha 
Esa, Allah SWT tempat meminta) adalah 
sepertiga Al Qur*an HR. Bukhari. 

1011. Dari Abu Sa'id Al Khudri ra 
bahwa seorang lelaki mendengar 
seseorang membaca: 

{Katakanlah Dialah Allah Yang Maha 
Esa), ia mengulang>>ulanginya, tatkala 
di waktu shubuh ia mendatangi 
Rasulullah SAW dan lelaki tersebut 






ju dji JJ ji iiff’ J 


^ :j 1^1 4)1 Ji j 




- - •*'! 


JI3 (j)! jl :^\jj 

f.-:., t i • - f ^ »4« t O If 

< 1)1 

iuj jil «ib' J d\‘Ji\ 

•• 

l: iyi d 

iil ^ Ji)) ijlii I-o)! 


^ ^ i 


Ujj :iUJl ’‘3i\ 





J J 1 CP J 



Uii 

((iif 5»>i 

3 I» 

t . 


<«»1 *■ 

^ ( 

• 

^^1 h\Sj < 

ijul 

✓ 


• » 



Jiii 






Riyadkus ShoUhin 





mengcinggap bacaan orang itu sedikit, 
lalu Rasulullah SAW bersabda: “Demi 
yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh surat 
tersebut menyamai sepertiga Al Qur*an 
HR. Bukhari. 

1012. Dari Abu Hurairah r.a, 
Rasulullah SAW bersabda tentang: 

(Katakanlah Dialah Allah Yang Maha 
Esa), sesunggphnya surat itu menyamai 
sepertiga Al Qur*an*\ HR. Muslim. 

1013. Dari Anas r.a, bahwa seorang 
lelaki berkata: ''Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku mencintai surat ink 

(Katakanlah Dialah Allah Yang Maha 
Esa), Nabi bersabda: “Sesungguhnya 
cintamu kepadanya memasukkanmu ke 
dalam surga'\ HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". Dan Imam 
Bukhari meriwayatkan secara 
mua'allaq 

1014. Dari 'Uqbah bin 'Amir r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“Tahukah engkau ayat yang diturunkan 
malam ini, tidak ada sesuatupun yang 
semisalnya 

(Katakalah aku berlindung kepada 
Tuhan yang mengjuasai shubuh), dan ... 

(Aku berlindung kepada Tuhan 
manusia)". HR. Muslim. 

1015. Dari Abu Sa'id Al Khudii ra, ia 
berkata: “Adalah Rasulullah SAWberdoa 
minta perlindungan dari gangguan Jin dan 
pandangan mata manusia hingga turun 
dua surat Muawidzatain (surat Al Falaq 
dan surat An Naas), tatkala dua surat ini 
turun beliau menggunakannya untuk 


1^1 c 6^^ 


4.1 4^3 0^3 

^ Jii ! Jli 4^1 JJ-iJ ul 

(Jj^ 


, c\jj 

4i\ 

- * 

Jl ! 4 .l J ^3 

L JL>- 1 4 » I ^ . 0 J J—J 1 0 jlft 

133 ilUi! Oln :Jli 


.lIU: 


J1333 

. liii: ^ 

4>'^3 ^ tU ^3> i 

" # ^ 

'J |Ul» :Jli ^ 4 jI J^3 M 


‘jL 'J fj A .ji oU 




.i’ti * ^ i- 


Ji 3 CJUJI 4 . 3 , Ji ?J .5 

. o\jj ^ 


^jiiJi ^ J ^3 

4il J>l-3 4.1 ^3 

^3 ‘01^1 m 


cjj 5 J 




u 15353 14 . lit \3'J Uii 






8. Fadhail 


JJUi» ylH? - A 


91 


berlindung dan menin^alkan selainnya''. 
HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist 
ini hasan", 

1016. Dari Abu Hurairah r.a, 
Rasulullah SAW bersabda: "D/ antara 
Al Qur'an ada 30 ayat yang memberi 
syafaat untuk seorang lelaid hingga dia 
diampunkan, yaitu surat: 

(Maha Suci Allah, yangditangan-Nyalah 
segala kerajaan)". HR. Abu Daud dan 
Tarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat 
hadist ini hasan'^ Dan dalam riwayat 
Abu Daud "ia akan memberikan 
syafa'at (pertolongan)" 

1017. Dari Abu Mas'ud Al Badri r.a, 
dari Nabi SAW, Beliau bersabda: 
'*Siapa yang membaca 2 ayat terakhir 
surat Al Bagarah cukuplah babnya". 
Muttafaq 'alaih. 

Maksudnya: cukup untuk menangkal 
gangguan di malam tersebut. 

Menurut Pendapat lain maknanya: 
cukup dari melaksanakan shalat 
malam. 



1018. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: tanganlah 
jadikan rumah kalian seperti kuburan 
karena sesungguhnya syetan lari dari 
rumah yang di dalamnya dibacakan 
surat Al Bagarah". HR. Muslim. 

1019. Dari Ubay bin Ka'ab ra, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Hai Abu Mundzir, tahukah engkau ayat 
dalam kitabullah yang paling agung?", 
aku berkata: 


^ 'J: SlklJl 'jAk. 

I ^ .1 l'**» 

U» JU :JU 'ii. 

l 4 V 4iil :ois iiii 







92 


Rlyadhus Sholihin 




**(Allah yang tidak ada Tuhan (yang 
berhak disembah) melainkan Dia yang 
hidup kekal lagi terus menerus menerus 
(mahluk-Nya) maka Rasulullah 
SAW meletakkan tangannya di 
dadaku seraya bersabda: "'Selamat 
engkau mendapatkan ilmu wahai Abu 
Mundzir*\ HR* Muslim. 

1020. Dari Abu Hurairahna, ia berkata: 
^'Rasulullah SAW mempercayakanku 
menjaga harta zakat bulan Ramadhan^ 
lalu ada orang yang datang meraup 
makanan maka aku tangkap ia dan 
berkata: "Demi Allah, engkau akan 
kuadukan kepada Rasulullah SAW", ia 
berkata: "Sesungguhnya aku orang 
miskia aku mempunyai tanggungan 
keluarga dan aku sangat terdesak", 
maka aku melepaskannya, di pagi hari 
Rasulullah SAW bersabda : **Hai Abu 
Hurairahf apa yang dilakukan tawananmu 
tadi malam?**, aku berkata: "Wahai 
Rasulullah, ia mengeluh butuh dan 
punya keluarga maka aku 
mengasihaninya sehingga aku 
lepaskan". Beliau bersabda: "^Sedangkan 
ia telah membohongmu dan ia akan 
kembali**, maka aku tahu bahwa ia pasti 
akan kembali karena Rasulullah SAW 
bersabda "Sesungguhnya ia akan 
kembali", maka aku mengintainya 
ternyata ia datang meraup makanan, 
maka aku menangkapnya seraya 
berkata: "Akan kubawa engkau 
kepada RasuluUah SAW", ia berkata: 
"Lepaskan aku, aku orang miskin, aku 
punya tanggungan keluarga, dan aku 


m 

ul jUjJi 








^ 4.1 Jij :Jli 


''l " ^ 


•. I " 


tol tjUuj l\Sj 

:cJU« ^ 


: JU .m Ji 

ijiJ tPi 


• l * ♦ 




jil Jlii 

u d u» 

Ui i; :cJi ii?Ujdi 






U- LSLi 


ii 2i d. :jui .ILi iaii 


p p 




^ Jji,; 

:dia .fUili ^ 

V .£1^ Jli 

d u» J 







8. Fadhail 


tidak akan kembali'^ maka akupun 
mengasihinya lalu aku lepaskan, di 
waktu pagi Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku: "/fai Abu Hurairah, apa yang 
dilakukan tawananmu?'\ aku berkata: 
^'Wahai Rasulullah^ ia mengadukan 
kebutuhannya yang mendesak dan 
mempunyai keluarga, maka aku 
mengasihinya lalu aku lepaskan'', 
beliau bersabda: **Sedan^n ia telah 
membohongmu dan pasti akan kembair, 
maka aku mengintainya untuk yang 
ketiga kali, iapun datang meraup 
makanan maka aku menangkapnya, 
aku berkata: "Akan kubawa kau 
kehadapan Rasulullah SAW, dan ini 
kali yang ketiga dan terakhir, engkau 
mengatakan tidak akan mengulang 
ternyata engkau mengulanginya", ia 
berkata: "Lepaskan niscaya kuajarkan 
engkau kata-kata yang bermanfaat 
untukmu di sisi Allah", aku berkata: 
"Apa itu?", ia berkata: "Bila engkau 
hendak berada di atas tempat tidurmu, 
bacalah ayat kursi: 

(Allah yang tidak ada Tuhan yang bethak 
disembah melainkan Dia yang hidup kekal 
lagji terus menerus mengarus (mahluk- 
A^a)...hingga akhir ayat, sesungguhnya 
engkau selalu berada di dalam penjagaan 
Allah dansyetan tidak akan mendekatimu 
hingga waktu pagi", maka akupim 
melepaskannya, di waktu pagi 
Rasulullah SAW bersabda kepadaka- 
*Apa yang dilakukan tawananmu?*\ aku 
berkata: "Wahai Rasulullah, ia mengaku 
bahwa ia telah mengajarkanku beberapa 




93 




ISw (4)1 
• ✓ 

l 

4 v 


,r 



Jli l;l!) 
% 

CrJ 


.AiJliJl 


:cjii 

' fr 

4 4;ji>-U 


' I •• 


\ m 




tju3 .m 

i 

Jii 

<\ 1 j %\ iliiL' oUJi5 iUJUf 

V « m ^ ^ 

lij :JIS u :cJis 
’J ^ h\ 

i J ^ idU jij; 

^ J • 


» .U' - 5- t 


J Jiii 

— X 

Ul l: :cJi 

4 UL» Jibl 

U» :Jli cJUJ 

— ✓ 

J\ dJjt 131 :J Jli 

m 

"i ^ 

Jj A» ^ idi 








94 


Riyadkus ShaBhin 




kata yang bennanfaat untukku di sisi 
Allah, tnaka akupun melepaskannya", 
Rcisulullah SAW bersabda: “Apa itu?" 
aku berkata: "la berkata kepadaku "Bila 
engkau hendak berada di atas tempat 
tidurmu, bacalah ayat kursi dari awal 
hingga akhin 

{/Wahyang tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah melainkan Dia yang hidup kekal 
la^ terus menerus menptrus (mahluk-Nya), 
dan ia berkata kepadaku "Engkau selalu 
berada di dalam penjagaan Allah dan 
syetan tidak akan mendekatimu hingga 
waktu pagi" maka Nabi SAW bersabda: 
“Sesungguhnya ia benar kepadamu dalam 
hal ini, sedangkan ia pada hakikatnya 
adalah seorang pendusta, tahukah en^cau 
siapa yang bebicara kepadamu selama tiga 
malam, hai Abu Hurairah. ?", aku berkata: 
"Udak", Beliau bersabda: “Itulahsyetan". 
HR.Bukhari. 

1021. Dari Abu Darda r.a, Rasulullah 
SAW bersabda: “Siapayang hapal 10 ayat 
awal surat Al Kahfi, ia dijaga dari syetan " 

Dalam riwayat lain '"akhir surat Al 
Kahfi"’. HR. Muslim. 


1022. Dari IbnuAbbasra, ia berkata: 
"Tatkala Jibril duduk di sisi Nabi 
SAW, ia mendengar suara dentuman 
dari atas, maka ia mengangkat 
kepalanya seraya berkata: "'Ini suara 
pintu lan^yangdibuka hari inidan tidak 
pernah dibuka sebelutrmya kecuali hari 


'y>j ufi 

4iuJ ^ 

:cJil d L: 

W/j «Olki h\U ; Jli 


^1 ^3 .iS3l3i J 

^0 :J15 ^ 4il ^ 

o. 

^3 -\*YY 

* 0 ^ ^ 

sJU - U^: :JU U4 Ip 




rjia 1^13 ^3i 

^ jA 4 . 1 : lli 








8.FadhaU 


JSUiJI - A 


95 


inV\ lalu seorang malaikat turun, maka 
Jibril berkata: *Jni seorang malaikat 
turun ke bumi yang tidak pernah turun 
sebelumnya kecuali hari ini, lalu ia 
mengucapkan salam seraya berkata: 
^^Bergembiralah dengan dua cahaya 
yang diberikan kepadamu, tidak 
diberikan kepada nabi sebelummu, 
yaitu surat Al Fatihah dan penutup 
surat Al Bagarah, tidaklah engkau baca 
satu huruf darinya (agar hajatmu 
terpenuhi) melainkan dikabulkan**. HR. 
Muslim. 


BAB 184 
PISIINNAHI^ 

UimJK MEMBACA AL<J 





o jjii .fjji juj 

Jl <33: Jlis lli :Jlii iu; 

:JLJj 

'I?) y' ‘5:;^' 







1023. Dari Abu Hurairah r.a^ ia 
berkata: ^'Rasulullah SAW bersabda: 
*\..tidaklah suatu kaum berkumpul di 
suatu rumah dari rumah-rumah Allah, 
mereka membaca kitabullah dan 
mempelajarinya bersama melainkan 
turun kepada mereka ketentraman, 
rahmat meliputi mereka, para malaikat 
mengeliling mereka, dan Allah menyebut 
mereka dihadapan mahluk di sisi-Nya**, 
HR. Muslim. _ 

• BAB 185 I 

KEOTAMAAN BERTO>HU 

Allah berfirmaiv QS. Al Maidah: 6 
Hai orang-orangyangberirrum, apabila 
kamu hendak mengerjakan shalat maka 
basuhlah mukamu ... Allah tidak 


ilp 4)1 \ • tY' 

«» ^ ^ 

U j» Jli :ju 

»1 • »<** 

'oj^. 

j4Sii j . iij; I 

, t \ oljj ^oJUdP 


-AAd 






iey. : JU: . 3 ^ Jl 














Riyadkus Skolihin 




hendak menyulitkan kamu, tapi Dia ,, ,<# 

W«/t mlmbersihkan LJu don 

menyempurnakan nikmat-Nya bapmu f'- 

supaya kamu bersyukur . .' ' /' 

.tn :;xUJ(] 

1024. Dari Abu Hurairah r.a, ia 4 ,, ^3 J i 

berkata: "Aku mendengar Rasulullah . '' 

SMi hetsetoAa: “Sesimggtdmya umatku '-'Jjh 5^ c-*^ :Jli 

di hari kiamat dipanggil sedangkan «f 

anggota tubuh mereka (yang dibasuh , ^ ' ' 

ketika berwudhu") memancaritan cahaya Iji 

bekas berwudhu," maka siapa yang lio^ " lU- m 

sanggup memanjangkan cahayanya, C 

lakukanlcihY'- Muttafaq 'alaih. . <JU ^ 


i> j;); ^1 Ol» 


- V 

tJLi . Aal 


J * 

^ * a . 


aJU> jiz4 <1. IhaU.» 


1025. Dari Abu Hurairah r.a, ia cJLw :Jl» Zij -\>Xo 

berkata: "Aku mendengar kekasihku " > > . 

O ♦ ^ I I ^ »d»l I « 't ^ l mdf J't 


D^Kata: Aku mendengar keKasihku -• ^ * >v ^ ^ 

SAW bersabda: **Perhiasan orang iri ^ 

mMfenm (di sw/gaj A/«gg« batas anggota ^ j,-' «> ^ y| ^ 

wudhunya". HR.Muslim. 

1026. Dari Utsman bin Afan r.a, ia oiH jj 

berkata: "Rasulullah SAW bersabda: .«.is *, '..i *. 

"Siapa yang berwudhu kh menyempurnakan ' 

wudhunya keluarlah dosa-dosa dari \^jS 

tubuhnya hingga dosa yang di bawah «, , 

kukunya juga keluar’’. HR. Muslim. 5-^^ dr? * - 




,Ulk>- 


i 


1027. DariUstmanbinAffanr.a,aku J♦ tV 


melihat Rasulullah SAW berwudhu 




iiicuiuti jvosuiuiidit J/\YV utfrwuunu . Ii- I*' * ^ "u f 

seperti wudhuku ini, kemudian beliau .V ^ 

bersabda: “5iapa yang benvudAusepem' U IS 3 ; 

ini dkmpuni dosanya yang telah berlalu , 

dan shalatnya serta berjalannya ke masjid iJl V^J ojISj tjJi ^ 

rebagai/ambaitan".HR.Muslim. , > 1 " «jui' 1 «'U 






Kalimat maka siapa yang sanggup memanjangkan cahayanya, lakukanlah : adalah 
tambahan dari perawi dan bukan hadist Rasulullah SAW [ lihat* Fathulbaari, jilid.I, 
hal.90] 







8 .FadhaU 


JJUiJl - A 


97 


1028. Dari Abu Hurairah r.a^ 
Rasulullah 5AW bersabda: **Bila 
seorang muslim atau mukmin berwudhu 
lalu membasuh mukanya setiap dosa- 
dosa yang disebabkan pandangan 
matanya keluar dari mukanya bersama 
air, atau bersama tetesan air terakhir, bila 
ia membasuh tangannya setiap dosa- 
dosa yang disebabkan kedua tangannya 
keluar dari tangannya bersama air atau 
bersama tetesan air terakhir, bila ia 
membasuh kakinya setiap dosa-dosa 
yang disebabkan kedua kalanya keluar 
dari kakinya bersama air atau bersama 
tetesan air terakhir, hingga ia keluar 
dalam keadaan bersih dari dosa*\HR, 
Muslim. 

1029. Dari Abu Hurairah r.a^ ia 
berkata: "'Rasulullah SAW mendatangi 
kuburan lalu bersabda: 

(Keselamatan atasmu, kampung orang 
yang beriman dan sesungguhnya kami 
insya Allah akan menyusul kalian) dan 
aku sangat ingjin melihat saudaraku ” para 
sahabat berkata: "Bukankah kami 
adalah saudaramu, ya Rasulullah?", 
Beliau bersabda: **Kalian adalah 
sahabatku sedangkan saudara-saudaraku 
adalah orang-orang yang datang 
kemudian”, para sahabat berkata: 
"Bagaimana engkau mengenal orang 
yang belum muncul dari umatmu 
wahai Rasulullah?", Beliau bersabda: 
**Tidakkah kalian tahu, andai seorang 
lelaki mempunyai seekor kuda berwarna 


ili ^1 i'yl \ • YA 

:Jli ^ li\ 

-^1 


c/i r- 










• ^ ^ 


T 1 ir t 


ji: jji: ^ r- 


j-T ^ j\ t.uJi « :ij; ijilk 


ly ijUJi yj 

Ja ijdi ^ 

^ 4)1 M 

f^AUlB :jL2i 5;;;dl j\ 
4.1 jLi 6i up /J: jlS 

ds UI 

U iui^ti ildjt :ijJii djij 

:jii ?4)i 

: 1 jJli dju: 1 >-L: ju 1 

oU 

yy» : Jlii ?4)l jy.; U iyf 
> j;^ ij ^3 Oi 
vj>: Mi ^ 

! 4 )l J_dj k Ji :yiS 


0 ^ ^ • 
iS-» ^ 


31» : Jlii ? 4 il jy.3 U iyf 

> i'? ^ -.1 •! 






98 


Rfyadhus SkolUtin 




putih berada di kelompok kuda yang 
berwarna hitam gelap, tidakkah ia 
mengenal kudanya?**, mereka berkata: 
"Tentu wahai Rasulullah", ia bersabda: 
"Sesungguhnya mereka datang (di hari 
kiamat) dengan tubuh bercahaya bekas 
wudhu dan aku menunggu mereka di 
telaga**, HR. Muslim 

1030. Dari Abu Hurairah r.a, 
Rasulullah SAW bersabda: "Maukah 
aku tunjukkan kalian amalan yang Allah 
hapuskan dengannya dosa-dosa dan 
Allah angkatkan derajat dengannya?**, 
para sahabat berkata: "Tentu wahai 
Rasulullah"'/ Beliau bersabda: 
menyempurnakan wudhu di wahu sulit 
(ketika air sangat dingin), memperbanyak 
langkah ke masjid, menunggu waktu 
shalat setelah shalat maka itu adalah 
jihad (dengan berada di pos perbatasan 
dengan negeri musuh)**, HR. Muslim. 


✓ ^ t i ^ ^ tC ^ 1 * 

, oijj 


iojl jAaj Ni» *J15 

:J15 !4SjI u 

a\jj 


1031. Dari Abu Malik Al As/ari r.a, 
ia berkata: "RasulullzihSAWbersabda: 
"Bersuciadalahseba^ndariiman**, HR. 
Muslim. 

Hadist ini telah disebutkan pada 
BAB Sabar. 

Dalam BAB ini juga ada hadist Amru 
bin "Absah yang telah disebutkan pada 
BAB Rajaa" dan hadist ini sangat mulia 
karena mengandung beberapa hal 
tentang kebajikan. 

1032. Dari Umar bin Khatab r.a, dari 
Nabi SAW/ Beliau bersabda: "Tidak 


4 UU J 5^5 -^-r^ 

• ^ m ^ 

6jLj JIS :Jli :(3tl ci 4)t 

^^ 1 » -.0 

. .4 


^di 


^ ^ * 

^ujji -\*rY 

^ ^ 0 

Ua :JU ^ ^ «i ifal 


•T i 






8.Fadhaa 


JJUuJI vt? - A 


seorangpun dari kamu yang berwudhu 
lalu menyempurnakan wudhunya 
kemudian mengucapkan doa: 

(Aku bersaksi tiada Tuhanyangberhak 
disembah melainkan Allah SWT, Yang 
Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya, aku 
bersaksi bahwa Muhammad adalah 
utusan~Nya) melainkan pintu surga yang 
delapan dibukakan untuknya, ia masuk 
dari pintu yang ia kehendaki”. HR. 
Muslim. 

Dalam riwayat Tarmizi ada 
tambahan: 

(Ya Allah jadikanlah aku dalam 
golongan orang-orang yang bertaubat, 
dan jadikan aku dalam golongan orang- 
orangyang bersuci). 

BAB 186 n 

TOJTAM^ 

1033. Dari Abu Hurairah r.a, 
Rasulullah SAW bersabda: Vikalau 
manusia tahu sesuatu yang mereka 
dapatkan pada azan dan shaf pertama, 
kemudian mereka tidak mendapatkannya 
kecuali dengan diundi niscaya mereka 
akan minta diun^ dan jikalau mereka 
tahu apa yang mereka dapatkan di saat 
bersegera melaksanakan shalat (jamaah) 
niscaya mereka akan berlomba, jikalau 
mereka tahu apa yang mereka dapatkan 
pada shalat isya dan shubuh (berjamaah) 
niscaya mereka mendatanginya sekalipun 
dengan merangkak”. Muttafaq'alaih. 


^ * t $ * t J* 

V ol j^-il p - 

tij i 'ojJ-j 4)1 Vl iJl 

"'J * * 

^1 4.15:! ij djJ 

Sljj Jljj flfLi 1^1 ^ 

. . 5.^1 ^ J^\'j 


t ! l’l 





^ 'Yr 

JUL: > :JU ^ 4)1 !)l 


'J t 


IJllll 


i l; >ii!i 


of VI bV: ;j p cjjSii 

A' 

J u .4 

Jii. « 15 ;^ 3 J 3 Uij5Sf 


.Ajli 




2, 


.syJJl Ji 











100 


RiyaiOtus Shclihin 




1034. Dari Muawiyah ra, ia berkata: 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: "Para muazin di hari kiamat 
adalah manusia yang paling panjang 
lehernya". HR, Muslim. 


w * 

4)1 i ):JU 

f}; liiipf j^i»! 

ir/j «oU^*i 


1035. Dari Abdullah bin Abdurrahman 
bahwa Abu Sa'id Al Khudri r.a, berkata 
kepadanya: "Sesungguhnya aku 
melihat engkau menyukai kambing 
dan padang/ maka bila engkau berada 
di tempat pengembala atau di padang 
kuntandangkanlah azan shalat, angkat 
suaramu ketika mengtunandangkannya 
karena sesungguhnya setiap jin^ 
manusia dan sesuatu yang mendengar 
suara orang yang azan, iaakanmer^adi 
saksi imtuknya di hari kiamat". Abu 



Sa'id Al Khudri ra berkata: "Aku 
mendengarnya dari Rasulullah SAW". 
HR. Bukhari. 


M ^ ^ 


1036. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
**Bila azan untukshalat dikumandangkan 
syetan lari dengan mengeluarkan kentut 
sehingga tidak mendengar suara azan, 
maka bila azan selesai dikumandangkan 
syetan datang lagj hingga apabila igomat 
dikumandangkan syetan lari la^ hingga 
bila igomat selesai syetan datang lagjt 
kemudian mengusik pikiran omng yang 
sedang shalat, ia berkata: ''Ingat ini, ingat 
itu" sesuatu yang tidak pernah ia ingat 
sebelumnya sehingga seorang lelaki tidak 
tahu telah berapa rakaat ia shalat". 
Muttafaq ^alaih. 


^ J •Y'*' 

iy Idjll <l3ll Jy^j Jll :JU 
\'jj> tOlkiJl yil 
'ui\ ^ ^ 

i ‘ 4-.^' ^ ^ 


iij t \ss : jjk 

. Up ^ o,_^ ^ (jjjj U 

:i4ojSn 







8. Fadhai! 


jSUuJl - A 


101 


. 1037. Dari AbduUah bin Amru r,a, 
ia mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: "Bila kalian mendengar 
suara azan maka timkan seperti apa 
yang diucapkan muazin kemudian 
bershalawatlah kepadaku karena 
sesungguhnya siapa yang bershalawat 
kepadaku sekali, sesungg^hnya Allah 
mengampuninya sepuluh kali, kemudian 
mintakanlah kepada Allah wasilah 
untukku karena wasilah tersebut adalah 
tempat di surga yang tidak pantas 
melainkan untuk seorang hamba dari 
hamba-hamba Allah, dan aku berharap 
bahwa aku adalah orang tersebut, maka 
siapa yang memintakan untukku wasilah 
nisce^a ia mendapatkan syafaatku ”, HR. 
Muslim. 


^ ^ ^ 

^ a;! Lip 4ii 

jdU ii)i 

3^ 14 !^ ^ 4)1 iJL 

VI V jLJi i 

^ m m 

^ ^ ? f ^ •f- i, 

t bl Oj51 0\ j\j 

«UUJJI 3 dli ^ jb 


jJ— V» oljj 


1038. Dari Abu Sa'id Al Khudri na, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
* Apabila kalian mendengar suara azan 
maka timkan seperti apa yang diucapkan 
muazin^\ Muttafaq'alaih, 

1039. Dari Jabirna/bahwa Rasulullah 
SAW bersabda: “Siapayangmengucapkan 
setelah mendengar suara azan: 

(Ya Allah, Tuhan yang menguasai 
seman yang sempurna ini, dan (Tuhan 
Yang disembah dalam) shalatyang akan 
didirikan! berikan Muhammad wasilah 
dan fadhilah, dan bangkitkanlah ia pada 
tempat yang terpuji yang telah Engkau 
janjikan), niscaya ia berhak mendapatkan 
syafaatku di hari kiamaT\ HR, Bukhzui, 


:Jll ^ 4)1 M 4.1 

Ul \)J^ tjijilll pLw lii» 
M 4.1 

- 

0- JIS :ji5 m J^J 

4.5 rJlJuJI 

5>1ji 

14l.ii^fll l I IoT 

Ujj 3 bk 









102 


Riyadhus Sholihin 




1040. Dari Sa'ad bin Abi Waqash r.a, 
dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda: 
“Siapa yang mengucapkan ketika 
mendengar orang azan: 

(Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 
yang berhak disembah selain Allah Yang 
Maha Esa, tidak ada sekutu ba^-Nya 
dan Muhammad adalah hamba dan 
utusan-Nya, aku rela Allah Tuhanku 
dan Muhammad sebagai utusan Allah, 
dan islam agamaku), niscaya diampuni 
dosanya”. HR. Muslim. 



1041. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: “Tidak 
akan ditolak do'a (yang dilakukan) 
antara azan dan igamat.” HR. Abu 
Daud dan Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 




\ -S', -\'i\ 


Ujj oliSii ^ 'y 

^ ^ ^ ^ . ^n-'' 5 t I 


: Jlij 


BAB 187 

KBUTAMAAN SHALA^ 





Allah berfirman, QS. Al Ankabuuk 
45 

Sesungguhnya shalat mencegah 
dari perbuatan keji dan munkar. 


: JU; < 1.1 Jli 

:o^l] ^ 


.[£0 


1042. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: '"Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: **Bagaimana menurut 
kalian andai sebuah sungaididepan pintu 
salah seorang kalian, ia mandi di sungai 
tersebut setiap hari lima kali, apakah ada 
kotoran tersisa?**, para sahabat berkata: 
"Tidak tersisa sesuatu darikotorannya", 
ia bersabda: *'Maka itulah perumpamaan 
shalat lima waktu, Allah menghapuskan 
dosa-dosa dengannya**> Muttafaq'alaih. 


: Jli ^3 ;>;3i 

3^ o i>' M 

“bi cAi J* ‘VV 

«» ^ 

:Jli ji3i j- ^ 'y 

m 

✓ 









8* Fadtuul 


jSUuJi - A 


103 


, 1043. Dari Jabir r.a, ia berkata: 
"'Rasulullah SAW bersabda: 
''Perumpamaan shalat lima waktu seperti 
sungai besar yang mengalir di depan pintu 
rumah salah seorang kalian, ia mandi di 
sungai tersebut setiap hari lima kali”, HR, 
Muslim. 


1044. Dari Ibnu Mas'ud r.a bahwa 
seorang lelaki telah berbuat dosa 
dengan mencium seorang wanita, 
lalu Allah menurunkan firman-Nya 
QS Huud: 114 

Dan dirikanlah shalat itu pada dua tepi 
siang dan pada bahagian permulaan 
malam. Sesungguhnya perbuatan yang 
baikmenghapuskan perbuatanyangburuk. 
Lalu lelaki tersebut berkata: "Apakah 
ayat ini untukku wahai Rasulullah?", 
Beliau bersabda: "Untuk umatku 
seluruhnya**. Muttafaq "alaih. 

1045. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Rasulullah SAW bersabda: "Shalat 
lima waktu, satu shalat Jum*at dengan 
Jum*at berikutnya, masing-masing 
ibadah tersebut menghapuskan dosa- 
dosa di antaranya selagi orang tersebut 
menghindari dosa besar**. HR. Muslim 

1046. Dari 'Utsman bin "Affan r.a, ia 
berkata: "Aku mendengar RasuluUeih 
SAW bersabda: "Tidak seorang 
muslimpun yang masuk waktu shalat 
fardhu lalu ia menyempurnakan 


ilp 

4)1 <J:j\i 

^ ^ 

^ ^ ^ 

‘Al Crfj ol' 

iSid l\y>\ ^ 'M-J M 

%\ jJiS ^ Jti 

:j\^ 

?l '‘1*1' 'f-! /’A-' 


^ yAi ?■ *i ^ 


?li; :54-^1 Jlii 


uJjj 




ilp 4») , j! /J-j - > • io 


ftjii 0 


u LJ IsLk 

.|JL_ 

^3 oiip ^ ouiP ^3 • i*\ 

‘tbl -Jli 

,( 4 -^ ^ -^>4 

> * ^ 


^.3^ sriu. i 








104 


Rfyadhus Sholihin 




wudhunya dan shalat dengan khusyu* 
melainkan hal tersebut menghapuskan 
dosanya yang telah berlalu selama tidak 
melakukan dosa besar dan ketentuan ini 
berlaku sepanjangmasa*\ HR. Muslim* 



BAB 188 

1 

s^li -\AA 

KEUTAMAAN SHALAT 



SHUBUH DAN y^HAR 

■ 


1047. Dari Abu Musa Al Asy'ari 
bahwa Rasulullah 5AW bersabda: 
**Siapa yang melaksanakan shalat 
Shubuh dan Ashar (berjamaah) dia 
akan masuk surga Muttafaq 'alaih, 

1048. Dari Abu Zuhair 'Umarah bin 
Ruwaibah r*a/ ia berkata: ^'Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: 
*Tidakakan masuk neraka seseorangyang 
melakukan shalat sebelum matahari terbit 
dan ten^elam" Yaitu shalat Shubuh 
dan Ashar HR. Muslim. 

1049. Dari Jimdub bin Abdullah r.a, 
la berkata: ''Rasulullah SAW bersabda: 
**Siapa yang melaksanakan shalat shubuh, 
ia berada dalam janji Allah, maka 
perhatikanlah wahai anak Adam jangan 
sampai Allah menuntut janji-Nya (karena 
orang tersebut tidak shalat shubuh). HR. 
Muslim 

1050. Dari Abu Hurairah r.a^ ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
**Malaikat malam dan malaikat siang 
saling bergantian (mengawasi kalian) 


:J15 ^ M 


^ijj Cf. y'-i -1 • 4 A 

* 






JJ-\ jlljl ^ M 




^ > • *tl 


. |»JLw» oljj 

• ^1 Jjdj JI3 : 3 li 

*ii J ^1 ^ ^1» 
:iji i u >;u 

1 ^i* * n .A * 

aljj ^ 

*»l .jjjA ^ • 0 • 

0j^»us» 315 :JU 

jjLi 














8, Fadhail 


jSUiJI 4^1:? - A 


105 


mereka berkumpul pada waktu shalat 
shubuh dan shalat ashar kemudian 
malaikat yang bermalam bersama 
kalian naik, maka Allah bertanya 
kepada mereka (sedangfam Allah lebih 
Tahu tentang mereka): "Bagaimana 
kalian tinggalkan hamba~Ku?”, mereka 
berkata: “Kami tinggalkan mereka di saat 
mereka sedang shalat dan kami datang 
mereka di saat mereka sedang shalat". 
Muttafaq 'alaih. 



1051. Dari Jarir bin Abdullah Al 
Bajali r.a, ia berkata: “Kami di sisi 
Rasulullah SAW lalu beliau melihat ke 
bulan di saat bulan purnama, beliau 
bersabda: “Sesungguhnya kalian kelak 
akan meUhat Tuhan kalian seperti kalian 
melihatbulan ini, kalian tidtdc berdesakan 
di saat melihat-Nya, maka jika kalian 
sanggup melakukan shalat sebelum 
matahari terbit dan tenggelam maka 
lakukanlah", Muttafaq'alaih. 

Dalam riwayat yang lain “lalu 
beliau melihat bulan di malam 
targgal empat belas". 





1052. Dari Buraidah r.a, ia berkata: 
“Rasulullah SAW bersabda: “Siapa 
yang meninggalkan shalat ashar maka 
terhapuslah amalnya". HR. Bukhari. 


: Jli 4)1 ^3 V^'j, ^ • 0Y 










106 


Rfyadhus ShoUkin 




Nabi SAW bersabda: “Siapa yang 
berjalan di waktu pagi atau sore ke masjid, 
Allah sediakan untuknya di surga tempat 
setiap kali ia petp S waktu pagj atau sore", 
Muttafaq 'alaih. 

1054. Dari Abu Hurairah r.a bahwa 
Nabi SAW bersabda: “Siapa yang 
berwudhu di rumahnya kemudian 
berjalan menuju rumah Allah (masjid) 
untuk melakukan shalat yang difardhukan 
oleh Allah, adalah satu langkahnya 
menghapuskan satu dosa dan langkah 
yang lain mengangkatkan derajatnya". 
HR. Muslim. 

1055. Dari Ubay bin Ka'ab r.a, ia 
berkata: “Seorang lelaki dari kaum 
Anshar, aku tidak tahu ada orang yang 
lebih jauh dari Masjid Rasulullah SAW 
selain dia, tetapi ia tidak pernah 
ketinggalan shalat (berjamaah) lalu 
aku berkata kepadanya: “Usahakanlah 
beli seekor keledai untuk engkau 
tunggangi (ke ma^id) di waktu malam 
dan di waktu panas terik", ia berkata: 
“Saya tidak terlalu bergembira andai 
rumahku berada dekat dari masjid 
karena aku ingin setiap langkahku 
menuju ma^id dan langkahku kembali 
ke rumahku dituliskan pahala untukku", 
lalu Rasulullah SAW bersabda: “Sunggjuh 
Allah telah menghimpun seluruhnya 
untukmu". HR. Muslim. 

1056. Dari Jabirna, ia berkata: “Ada 
tanah kosong di sekitar masjid 
Rasulullah maka bani Salimah ingin 
pindah di dekatnya, lalu sampailah 


• ^ 


. jiu «^0 \ji uli 

m M ->‘ot 

m ✓ 

tl ^ ik - • ''n 



4)1 



cl-ljU < 

lS\i 

c 4)1 

J; 



• 

LL; LilJb:.[ 


• piAakMkA 6 



ibl 

* 0 


vi' 

-\.oo 


CO jtjjuJi jU;! iju-f 

.uiLi J GU^ J 

m 

M u :JU Jj 

Oijf J\ c Jl 

<.x>^\ Jl ^liu; J M 

‘ Jl ‘H 

•• ^ ^ «6 

Ji.1 ^ jl5» 4ii jdi 

. ^ «aIj dlji vlu 


^ 

* 

cOjwUJl J>^ £lijl :JU 

ij^ i)! 1:^ 







8. FadhaU 


berita tersebut kepada Nabi SAW, 
Beliau bersabda kepada mereka: 
"Telah sampai kepadaku bahwa kalian 
inpn pindah di dekat masjid", mereka 
menjawab: "Benar wahai Rasulullah 
SAW kami menginginkan demikian". 
Beliau bersabda: **Wahai bani Salimah 
tetaplah di kampung kalian, setiap 
langkah kalian dituliskan pahala, 
tetaplah di kampung kalian, setiap 
langkah kalian dituliskan pahala”, 
meika mereka berkata: "Kami tidak 
ingin lagi imtuk pindah". HR. Muslim. 
Bukhari meriwayatkan dengan 
maknanya dari riwayat Anas r.a. 

1057. DariAbuMusaAlAs/arina/ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Sesungguhnya manusia yang paUngbesar 
pahalashalatnya adalahyangpalingjauh di 
antara mereka berjalan menuju masjid 
tersebut, kemudian yang semakin jauh 
lagi, dan orang yang menunggu waktu 
shalat (setelah melaksanakan shalat 
fardhu) hingga ia shalat bersama imam 
lebih besar pahalanya daripada orangyang 
shalat bersama imam kemudian ridwr”. 
Muttafaq 'alaih. 

1058. Dari Buraidah ra, dari Nabi 
SAW, Beliau bersabda: "Beri kabar 
gembira orang yang berjalan kaki di 
kegelapan malam menuju masjid 
dengan cahaya yang sempurna di hari 
kiamai'\ HR. Abu Daud dan Tarmizi, 

1059. Dari Abu Hurairah r.a, 
Rasulullah SAW bersabda: "Maukah 
aku tunjukkan kalian amalan yang Allah 
hapuskan dengannya dosa-dosa dan Allah 


jSUi» - A 


107 


M ^ 

01 OjJb^- 

\llj\ jJ Ui i: 

^ ;Jlii 

• A* 
r-> 

iSs’ ijf i:; 

^ oLh.* tSjjj 

t 5^; -^•ov 


^ 1 ^ ^ ^ 


• > 




-I *. r- 


y* 


cfijUl 




Ol® • JJ ^ 

5*)CJI ^ll3l 

'i" ’ 

14^1 

.up ^ «fii: p JLii 


^ ^ i I .'C m'' \ . A A 

^ 4iP «1 iijy, jf-j -1 • ® A 

J ;JU ^ 0^1 

m 

flSll jjllL ifUjl j! 

Jii 4)1 5>;;i 

jU^ii v1i> : Jli ^ 4»! M 

4 UUa^l ^ ^ 





108 


Riyadhtts Sholihin 




angkatkan derajat dengannya?", para 
sahabat berkata: "Tentu wahai 
Rasulullah", beliau bersabda: 
“menyempurnakan vmdlu di waktu sulit 
(karena air sangat dinpn), memperbanyak 
langkah ke masjid, menunggu waktu shalat 
setelah shalat maka itu adalah jihad 
(dengan berada di pos perbatasan dengan 
negeri musuh) HR. Muslim. 

1060. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a, 
dari Nabi SAW, Beliau bersabda; "Bila 
kalian melihat seorang lelaki yang 
selalu datang ke masjid maka 
saksikanlah bahwa ia orang beriman, 
Allah Azza wa Jalla berfirman QS At 
Taubah: 18 

Hanyalahyangmemakmurkan masjid- 
masjid Allah, ialah orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan hari 
kemudian HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan^)". 


BAB 190 

KEUTAMAAN MENUNGGU 
MASUK WAKTU SHALAT (DI 
DALAM MASJID) 


:J15 \^\ 

Jl liJJl Js 

fiuAi i;^i 

. p 1 ...4 i\jj 

“ m 


1% :Jl3= ^ ^ ^1 

Jj jisl: 34.531 

Ir/j [A :i^i] 




:Jli3 



1061. Dari Abu Hurairah r.a bahwa CrfJ «jiS* - W \ 


Jij: V» ;ju ^ ^1 jji; 


Rasulullah SAW bersabda; SaM J,., j y 

seorang kamu senantiasa (dianggap) ^ ^ 

berada dalam shtdat selama shalat yang U j!>U» 

menahannya dan tidak ada yaug < f 

menghalanginya kembali ke rumah ^ 

melainkan shalat". Muttafaq'alaih. .JU .’U* (i;*>La)I Vl 


„„„ „uun. uuu yuus 

menghalanginya kembali ke rumah ^ 

melainkan shalat". Muttafaq'alaih. .JU U* Vl 

Hadist ini dhaif .[lihat: Taklirijulmi^kah, haL723] 











8, Fadhail 


jSUuJI - A 


109 


1062. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: *Tara 
malaikat selalu berdoa untuk seseorang 
yang tetap di tempat Ut melakukan shalat 
(tempat duduknya dalam masjid setelah 
shalat), selap ia tidak berhadast, mereka 
berkata: *Ya Allah, ampunilah dia, ya 
Allah, rahmatilah dia'\ HR, Bukhari. 

1063. Dari Anasra, bahwa Rasulullah 
SAW di suatu malam mengakhirkan 
shalat isya hingga tengah malam 
kemudian beliau menghadap kepada 
kami dengan wajahnya setelah 
melaksanakan shalat maka Beliau 
bersabda: **Manusia telah melakukan 
shalat lalu mereka tidur sedangkan Kalian 
seruintUtsa berada dalam shalat semenjak 
Kalian menunggunya". HR. Bukhari. 


BAB 191 

KEUTAMAAN SHALAT 
BERJAMAAH 


1064« Dari Ibnu Umar r.a bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Shalat 
berjamaah lebih utama daripada shalat 
sendiriau sebanyak dua puluh tujuh 
derajat". Muttafaq 'alaih. 

1065. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: ^'Rasulullah SAW bersabda: 
"Seorang lelaki yang shalat berjamaah 
dilipatgandakan (pahalanya) daripada 
dia shalat di rumahnya dan di pasar 
sebanyak dua puluh lima kali lipat karena 
sesungguhnya ia ketika berwudhu lalu 


^ 4)1 M ilpj 


# . i 


* ^ f* 


Ji. ^ :JU 

• ■•I ®^ltl . t -i 2 . * ^ •! 1*^ 


>1 :J_^' jj U 

V\ 4.1 

a;j >1 ^ 

cip 3 ;;! jdji ^ J[ .liJt 




:jUi Ulii 

J \)\} \jjsyj 3-^1 

ii: 



SpUsJI vC-HA 


4.1 'yi. - \'\i 

♦ ^ ^ 

dliJt yk4 y» 3-^1 uu^Ji 


4.1 J ••V« 

Jj, J 

t#? 5i^ 
■» « 

1*1 viUij tUi«^ 









110 


Rfyadhus Sholihin 


j-aJUoJl 


menyempurnakan wudhunya kemudian 
keluar menuju masjid dengan tujuan 
hanya untuk shalat tidaklah satu lan^h 
yang ia langkahkan melainkan 
diangkatkan satu derajat untuknya dan 
dihapuskan satu kesalahan, maka apabila 
ia selesai shalat para malaikat senantiasa 
mendoakannya selama ia berada di tempat 
shalatnya selap tidak berhadas, mereka 
berkata: ‘Ya Allah ampunilah ia, ya Allah 
rahmatilah ia, dan ia seruintiasa berada 
dalam shalat selama menunggu waktu 
shalat (berikutnya) Muttafaq 'alaih. 

Teksnya berasal dari Bukhari. 

1066. Dari Abu Hurairahr.a, ia berkata; 
"Seorang lelaki buta mendatangi Nabi 
SAW, ia berkata: "Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku tidak mempunyai 
orang yang menuntunku ke masjid", lalu 
ia meminta rukhshah (keringanan) 
kepada Rasulullah SAW untuk shalat di 
rumahnya, maka Rasulullah SAW 
memberikan keringanan, tatkala orang 
tersebut berpaling, Rasulullah SAW 
memanggilnya seraya bersabda: "Apakah 
engkau mendengar seruan untuk shalat?”, ia 
berkata; "Ya", Rasulullah bersabda; 
"Maka datangilah”. HR. Muslim. 

1067. Dari AbduUah yang dikenal 
dengan Ibnu Ummi Maktum r.a, 
seorang muazin, sesungguhnya ia 
berkata: "Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya di Madinah banyak 
binatang buas dan berbisa", maka 
Rasulullah SAW bersabda: "Engkau 
mendengar seruan (marilah shalat, 
marilah menuju kemenangan), maka 


’J 

\ ^ 'Z 


14. cJUj 'J) siU Lk 

• ''t'" t" «i " " I t 


^ fis u Jj; 

j 'l l ^iJjZ |»J U 

J 13 : vj > 

. 4 JU Ja:j\ U vko ^ 

• ^ 

M J\ :Jli Jipj 

14)1 Jj.ij U ;JUj 

iJ M ^ 4)1 J ^5 jU 


m 

i aJ (JUai dLpS ^ J 
*<Jli ijli 




0 ] !4)l JIj : Ju J 4ii 
4))l Jj^j Jlii .^14111^ 

4^ cs^l > 4^ ^=)) 
ijis jit iijj <>^\ Jp 






8 ^ Fadhail 


datanglah''. HR. Abu Daud dengan 
sanad hasan. 

1068. Dari Abu Hurairah r.a bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Demiyang 
jiwaku di tangan-Nya, sungguh aku 
bertekad memerintahkan membawa 
kayu bakar lalu dikumpulkan kemudian 
aku memerintahkan shalat, maka 
seseorang mengumandangkan azan, 
dan aku memerintahkan seorang lelaki 
untuk mengimami shalat, kemudian aku 
menuju kaum lelaki (yang tidak ikut 
shalat) maka aku bakar rumah mereka 
sedangkan mereka ada di dalamnya*\ 
Muttafaq 'alaih. 

1069. Dari Ibnu Mas'ud r.a, ia 
berkata: "Siapa yang ingin menemui 
Allah Ta'ala besok dalam keadaan 
islam, maka jagalah shalat-shalat 
fardhu di tempat suara azan 
dikumandangkan, karena sesungguh¬ 
nya Allah telah mensyariatkan kepada 
Nabi kalian SAW sunnah-sunnah yang 
mengandung petunjuk dan sesungguh¬ 
nya (menjaga shalat berjamaah) adalah 
di antara sunnah-sunnah yang 
mengandung petunjuk, dan andai 
kalian shalat di rumah kalian seperti 
orang yang telat (mendapat shalat 
jamaah) lalu shalat di rumahnya 
berarti kalian telah meninggalkan 
sunnah nabi kalian, dan andai kalian 
meninggalkan sunnah nabi kalian 
niscaya kalian sesat, dan sungguh aku 
(di masa Rasulullah SAW) melihat tidak 
seorangpun yang mengabaikan shalat 
jamaah melainkan seorang munafik 
yang nyata kemunafikannya, dan 


j5Uu» yls? - A 


111 


* f 


.JU; 






O^L^Ij ^ C<w 

X^ . „* ^ ^ fi 


■*' Crf'j 

Juj 4il Jk M ^ :JU 

jVji J[p iiiudll 

u ^ 

•■^' 4 ^ sg 

lii JLi; uJ ;Jij5 ^ 

• • •? > • iP'- • 1' , * • 


U3 liL:i3 

jiiJj i35^ '^1 ^4^ 

:i33 .4^1 J ;ii: 

• 1 ✓ 

I 4jI J^j :Jli i3 jiljj 






Riyadhus ShoUhin 


sungguh dahulu seorang lelaki dibawa 
ke ma^id dengan dipapah oleh dua 
orang lalu ia ditegakw di shaf'. HR. 
Muslim. 

Dalam riwayat yang lain "ia 
berkata: "Sesungguhnya Rasulullah 
SAW mengajarkan kami sunnah- 
sunnah yang mengandung pehmjuk 
dan sesungguhnya di antara sunrudi* 
sunnah yang mengandung petunjuk 
tersebut adalah sh^at di magid yang 
dikumandangkan azan di sana". 

1070. Dari Abu Darda r.a, ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Tidaklah tiga orang 
lelaki yang berada disuatu kampungatau 
desa yang tidak mereka dirikan di sana 
shalat (berjamaah) melainkan syetan 
menguasai mereka maka tetaplah shalat 
berjamaah karena sesunggahnya serigala 
memakan kambing yang terpisah" .HR. 
Abu Daud dengan sanad hasan. 


BAB 192 

ANJUBAN MENGHADIRI 
SHALAT SmiBUH DAN ISYA 
BERJAMAAH 


1071. Dari 'Utsman bin 'Affan r.a, ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Siapa yang shalat isya 
berjamaah seolah-olah ia telah 
melakukan shalat setengah malam, dan 
siap yang shalat shubuh berjamaah 
seolah-olah ia telah melakukan shalat 
sepanjang malam". HR. Muslim. 




^ ^ •• 


. i K* 


u» :Jii 

f U, 'i/ 'j J 


IUJLp ^ N'l ;%k!l 

Oi 4-*^' 



^3 hui. ^ ^ •v\ 

m :Jli 

^ sLlJi ^)) ijji: 

Ujj aiil jin dki 







8.Faaiaa 




113 


Dalam riwayat Tarmizi "Dari 
'Utsman bin 'Atfan ra, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda ; “Siapa 
yang men^iadiri shalat isya berjamaah 
seolah-olah ia ielah melahtkan shalat 
setengah malam, dan siapa yang shalat 
isya dan shubuh berjamaah seolah-olah 
ia telah melakukan shalat sepanjang 
malam". HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 

1072. Dari Abu Hurairah r.a bahwa 
RasuluUah SAW bersabda: "Andai 
mereka mengetahui apa yang mereka 
dapadam pada shalat isya dan shubuh 
niscaya mereka akan mendatangnya 
sehJipun dengan m&mgkak”. Muttahiq 
'alaih, lihat hadist no. 1040. 

1073. Dari Abu Hurairah r.a, ia 

berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Tidak ada shalat yang lebih berat 
dilakukan orang munafik daripada 
shalat shubuh dan isya, andai mereka 
mengetahui (apa yang mereka dapatkan) 
pada dua shalat tersebut niscaya mereka 
mendatanginya sekalipun dengan 
merangkakf'. Muttafag 'alaih. _ 

BABl^ I 

PERINTAHMENJAGASHAIAT- 
SHALAT FARDHU DAN LARAN¬ 
GAN YANG KUAT SERTA 
ANCAMAN YANG PEDIH jnCA 
MENlNGGAUpWNYA | 

Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 
238. 


iJ 01^ ^ SliJl 




JU «jD J 


t 'i t 


t • 

* % I . 




Zi Al ^3 J ji-J ‘VY 

ui>-V i 3 Jl J u 

.d>, . Jp Jiiu aic^- 


4ii J^3 3\l :jii £p 3 -\*vr 

JJjI i^LiP 

jjj U.ftjjV U.gj u jJj 



J» Al Ou 

[rrA :s^i3 










114 


Rfyadhus Sholihin 




Perilaharalah semua shalat dan 
perilaharalah shalat wusthaa 

Allah berfirman, QS. At Taubah: 5 

Jika mereka bertaubatdan mendirikan 
shalat dan menunaikan zakat, maka 
berilah kebebasan kepada mereka 
untuk berjalan 

1074. Dari Ibnu Mas'ud r.a, ia 
berkata: '"Aku bertanya kepada 
Rasulullah SAW: "Apzikah amalan 
yang paling afdhal?", ia bersabda: 
"Shalat pada waktunya", aku berkata: 
"kemudian apa?", Bediau bersabda: 
**Berbakti kepada orang tua", kemudian 
apa?", Bediau bersabda: “Berjihad fi 
sabilillah Muttafaq 'alaih, 

1075. Dari Ibnu Umarna, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda ; “Islam 
dibangun di atas lima hal; bersaksi bahwa 
tiada Tuhanyang berhak disembah selain 
Allah dan Muhammad adalah utusan 
Allaht mendirikan shalat, membayar 
zakat, haji ke baitullah, dan puasa 
Ramadhan" Muttafaq'alaih. 

1076. Dari Ibnu Umar r,a bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Aku 
diperintahkan memerangi manusia 
hingga mereka bersaksi tiada Tuhan 
yang berhak disembah selain Allah dan 
Muhammad utusan Allah, dan mereka 
mendirikan shalat, membayar zakat, bila 
mereka melakukan hal tersebut darah 
dan harta mereka selamat dariku kecuali 
karena (melanggar) kewajiban islam, 
sedangkan rahasia hati mereka terserah 
Allah" Muttafaq'alaih. 


.[o 

Crf'j (ji' -''Vi 

^ <U)1 

5^1» :JU 

:Jll p JU 

.«J» ^ 

4)1 'S0 

-M **' 

5 S 43 : JU f 

i 4)1 di J c'4)1 '^l 

. *Se-jAt 

4)1 Jli :Jli il£-j -)^V^ 

h\j 2bi VI 4 M ijiil: 




\JLjk^j ;4)l J 


ijiio lili 


^ tf ^ ^ 


• ? 


.^^'5(1 VI jUJijJb 

,4^ 


^ 9 

dUi 












8.Fadhail 


JSUu» - A 


115 


1077. Dari Mu'adz r.a. Ia berkata: 
""Rasulullah SAW mengutusku dalam 
(suatu ekspedisi) ke Yaman, lalu 
bersabda: '*Engkau akan mendatang 
sekelompok Ahli Kitab, maka serulah 
mereka agar bersaksi bahwa tiada Tuhan 
selain Allahy dan aku adalah Rasulullah, 
jika mereka mematuhimu, beritahu 
mereka bahwa Allah mewajibkan mereka 
shalat lima waktu sehari-semalani, danjika 
mereka juga mematuhimu, beritahu 
mereka bahwa Allah mewajibkan mereka 
zakat yang diambil dari orang yang kaya 
diantara mereka, dan diberikan kepada 
orangfakir-misfdn diantara mereka, maka 
jika mereka juga mematuhimu, hindari 
(ketika memungut zakat) harta mereka 
yang paling bagus, dan hindari orang yang 
terzalimi mendo*akan (celaka atasmu), 
karena do*a orang yang terzalimi 
antaranya dan Allah tidak ada pembatas 
(langsung dikabulkan) /"Muttafaq"alaih. 

1078. Dari Jabir r.a, ia berkata: ""Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: 

Sesungguhnya (pembatas) antara 
seseorang dan antara kesyirikan dan 
kekafiran adalah meninggalkan shalaf*. 
HR. Muslim. 

1079. Dari Buraidah r.a, dari Nabi 
SAW, Beliau bersabda: “Perjanjian 
antara kita dan mereka (kafir) adalah 
shalat, siapa meninggalkannya sun^uh 
ia telah kafir”. HR. Tarmizi, ia berkata: 
""Derajat hadist ini hasan shahih'". 



1080. Dari Syaqiq bin Abdullah, 
seorang tabi'in yang disepakati 


Cr! 

ii.1 1;^; JU 









Rfyadhus ShoUhin 




keilmuannya/ ia berkata: "'Adalah 
para sahabat Muhammad SAW tidak 
melihat sesuatu amalan yang bila 
ditinggalkan menjadi kafir kecuali 
shalat". HR. Tarmizi dalam kitab 
Iman dengan sanad shahih. 

1081* Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
'^Sesungguhnya amal yang pertama 
dihisab dari seorang hamba di hari 
kiamat adalah shalatnya, maka jika 
baik maka sungguh ia telah beruntung 
dan selamat, dan jika rusak maka 
sungguh ia kecewa dan rugj, jika shalat 
fardhunya kurang setUldt Rabb Azza wa 
Jalla berfirman: "Lihatlah apakah 
hambaku melakukan shalat sunat?**, 
maka kekurangan shalat fardhu tersebut 
digenapkan dengan shalat sunat, 
kemudian barulah seluruh amalan yang 
lain caranya seperti ini juga**, HR, 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan**. 


BABiM 

KEUTAMAAN SHAF 
TERDl^AN, PAN PERINTAH 
MEMENUm SHAF YANG 
TERDEPAN, MELURUSKAN 
DAN MERAPATKAN SHAF 


1082. Dari Jabir bm Samurah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW keluar 
menemui kami lalu bersabda: 
"Kenapa kalian tidak membuat shaf 
seperti para malaikat berbaris di sisi 


V m 'o\S :J15 

JUi^l ^ hyj. 

, 

* ^ ^ 

Jj^ ot® JJ 

J'* ^ 

-lUi ^ ^di A' 


( - 


^1 JLis 40^^ 44:^ 

''l*: 'ti** 

Jjtd cOJU. 43 ojj 

Ij^l 44,^1 Jli 4142 

:ju; «Oj ?JUp( 


* ^ ^ 


41 - lAi 


.vy:. ^ -^♦AY 




J^ U 
Ui Ojid :Jl4i 4^ 4 A 1 


:Qa «?i^3 jIp is;i!)Ui 


1 . 










8. Fadhail 


jSUu)1 - A 


117 


Rabbnya?*\ kami berkata: "Wahai 
Rasulullah bagaimana para malaikat 
berbaris di sisi Rabbnya?", Beliau 
bersabda: "Mereka memenuhi shaf 
yang pertama dan merapatkan barisan'\ 
HR. Muslim. 

1083. Dari Abu Hurairah r.a, 
Rasulullah SAW bersabda: "Jikalau 
manusia tahu sesuatu yang mereka 
dapatkan pada azan dan shaf yang 
pertama, kemudian mereka tidak 
mendapatkannya kecuati dengan diundi 
niscaya mereka akan minta diundi'*. 
Muttafaq 'alaih. 

1084. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Shaf telaki 
yang paling baik adalah yang paling 
depan, dan yang paling buruk adalah 
yang paling belakang, dan shaf wanita 
yang paling baik adalah yang paling 
belakang dan yang paling buruk adalah 
yang paling depan". HR. Muslim 

1085. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a^ 
Rasul melihat para sahabatnya 
mengambil shaf di belakang lalu beliau 
bersabda kepada mereka; "Majulah dan 
bermakmumlah kepadaku, dan orangyang 
dibelakang kalian bermakmum kepada 
kaUan, senantiasa suatu kaum mengambil 
shaf yang di belakang hingga Allah 
menimpakan mereka kemunduran". HR. 
Muslim. 

1086« Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: 
^'Adalah Rasulullah bila hendak 
memulai shalat (jamaah) beliau 
menyentuh pundak-pundak kami 
dan bersabda: "Luruskan dan jangan 


UJJ UI u 

Ojii» :ju 

:\yj 

‘4>\ J -\’Ar 

'ijii 4^1 <!}i 

.1x31 J U JiL' 

h\ ;u 

. fjkji 

Jj-ij JIS :Jli ilpj 
jupi i4>l 

upj 

. »133 ® 

^ jf-j -\*A« 

4 ^ “iil J>i<3 ^ Crfj 

Jlii . 139 ^^ 

^ p\2i 

Ji. jij,; V' 

4 ^^ 44>t J 

J eju; 


4£iJi i34iiJ 






118 


Riyadhus ShoUhin 




berselisih (barisan kalian) karena 
menyebabkan hati kalian dam berseUsih, 
hendaklah berada di belakangku orang- 
orang yang dewasa dan cerdik pandai, 
setelah itu orang yang berada (U bawah 
mereka (kemampuannya), setelah itu 
orang yang berada di bawah mereka 
(kemampuannya). HR. Muslim 

1087. Dari Anas r.a, ia berkata: 
“Rasulullah SAW bersabda: "Luruskan 
shaf kalian karena sesungguhi^fa luntst^a 
shaf termasuk kesempumaa shalat". 
Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat Bukhari " karena 
sesungguhnya lurusnya shaf termasuk 
mendirikan shalat". 

1088. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Iqamat dikumandangkan lalu 
Rasulullah SAW memalingkan 
badannya menghadap kami seraya 
bersabda: "Luruskan shaf kalian dan 
rapatkan karena sesungguhnya aku 
melihat kalian dari belakangpungffmgku". 
Teks hadist ini berasal dari Bukhari, 
sedangkan Muslim meriwayatkan 
maknanya. 

Dalam riwayat Bukhari yang lain 
"dan setiap kami menempelkan 
bahunya ke bahu orang yang 
disebelahnya dan kakinya dengan 
kaki orang yang di sebelahnya". 

1089. Dari Nu'man bin Basyir r.a, 
aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: “Hendaklah luruskan shaf 




-\‘AV 

^ vIiSiJi H 

.«J# 

oy»» ii\jj 

8;^l i^lil j- 

- « i :JLi LL^j -^‘AA 

:JLli 4^3-; 

'y, 

ij^iL «'jj s'jj 


li-f :^jli4i} Ji'jJ 

J tt* ^ *• 






4)1 ijli 4 






8.Fadhaa 


JSUwJI - A 


119 


kalian, atau Allah akan merubah bentuk 
ntpa kalian. ” Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat lain; "Adalah 
Rasulullah SAW meluruskan shaf 
kanti, seolah-olah beliau meluruskan 
anak panah, hingga beliau mengerti 
bahwa kami telah terbicisa, suatu hari 
beliau datang untuk mengimami 
shalat, ketika beliau hampir mulai 
ber takbir. Beliau melihat dada 
seorang agak maju, lalu Beliau 
bersabda: " Wahai hamba Allah! 
luruskan shaf kalian, atau Allah akan 
memperselisihkan antara hati kalian 

1090. Dari Baraa bin 'Azib r.a, ia 
berkata: "Adalah Rasulullah SAW 
berjalan di sela-sela shaf dari sudut ke 
sudutyanglainsambil menyentuh dada 
dan pundak kami seraya bersabda: 
“Luruskan dan jangan berselisih (barisan 
kalian) karena menyebabkan hati kalian 
akan berselisih”, kemudian bersabda 
laglr “Sesungguhnya Allah merahmati 
dan para malaikat berdoa untuk shaf yang 
terdepan”. HR. Abu Daud dengan sanad 
hasan. 

1091. Dari Ibnu Umar r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Luruskan 
shaf, sejajarkan bahu, tutup celah 
antaramu, peganglah tangan saudaramu 
dengan lembut (agar ia meluruskan shaf), 
dan jangan biarkan ada celah untuk 
syetan, siapa yang menyambungkan 
shaf, Allah akan menyambungkannya 
(dengan nikmat-nikmat-Nya), dan siapa 


^ n* ^ ^ ^ W ^ 




4 4j1 oI ‘,(4—^ ji'jj Jf) 




^ ^ ^ blip Jii ut 

J? 

IclLo ^ ^ 4x1^11 OjJU^ 

jf i-Ai sue» 

Crfj ‘ Jt ^ ^ • 

JjLj 'o\S :JIS lili 

ji ^ jiis .m 


4 UO U-AJ 4 4 ^ 






• - M 


^ ^ 4 r A ^ 

41)1 il}lD : c) 

‘ 4 ^^ 4 Al (JOl 4 114 ^ 

I 4 IjJ-ij 4 4.^114^1 








Rfyadkus 





yang memutuskan shaf, Allah akan 
memutuskannya (dari nikmat-nikmat^ 
Nya). HR. Abu Daud dengan sanad 
shahih. 

1092. Dari Anas r.a^ bahwa 
Rasulullah SAW bersabda.* **Rapatkan 
shaf kalian dan dekatkan, sejajarkan leher 
kalian, demi zat yang jiwaku di tangan- 
Nya, sesungguhnya aku melihat syetan 
masuk di celah<elah shaf ia berhentak 
kambing hitam kedi”. Derajat hadist ini 
shahih. Diriwayatkan Abu Daud 
dengan sanad sesuai persyaratan 
Imam Muslim. 


1093. Dari Anas r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: *Tenuhkan 
shaf terdepan kemudian yang berikutnya 
maka jika ada shafyang kurang hendaklah 
itu shafyang paling belakang”. HR. Abu 
Daud dengan sanad hasan. 

1094. Dari "Aisyah r.a, ia berkata: 
^'Rasulullah SAW bersabda: 
^Sesungguhnya Allah merahmati dan 
para malaikat-Nya mendoakan shaf 
sebelah kanan". HR. Abu Daud 
dengan sanad sesuai persyaratan 
Imam Muslim tapi ada seorang 
perawinya yang diperselisihkan 
ketsiqohannya. 


o1j 3 Uu^ 

4.1 -\*^Y 

“ ^ 

l_^> :JU- 4^ 4 4 jI M 

^ ^ f ^ ^ . 

jii. ^ iU4iii 

^ «'jj 

»U, «JiLji* 

jU^ tj:. p- i\i p 

44.1 M cicpj -\‘^r 

4fliUl \jijU :J15 4^ 

^ Ui ^ 

y\ iijj «jijiJi sliiJi ^ 




4 ^1p 4)1 4 iijlp j - ^ ^ i 

J[p 0^ 4)1 

JU ajis jJt ;i;3 «4j^ijJ» 


• 4 «. 







8.Fadhaa 


j:uai - A 


1095. Dari Baraa r.a, ia berkata: 
^'Kami bila shalat di belakang 
Rasulullah SAW sangat suka berada 
di sebelah kanan beliaU/ beliau 
menghadap wajahnya kepada kami, 
aku mendengar beliau berdoa: *Ya 
Rabbf Jauhkan aku dari azab^Mu di hari 
Engkau bangkitkan (atau Engkau 
kumpulkan) hamba~hamba^Mu*\ HR. 
Muslim. 

1096. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: '^Rasulullah SAW bersabda: 
**Tempatkan imam di tengah-tengah 
kalian dan tutup celah (shaf)*\ HR. 
Abu Daud^). 


• ✓ 

:Jli 

h J:! 

eU 'lI' 

^ ^ 4.> :J>. 

. ^ «^scp - jf - 

i4il Jll :J15 

Ijiij 


\ - 


BAB 195 

KEUTAMAAN SHALAT SUNAT 
RAWATIB DAN PENJELASAN 
TENTANG jUMLm MINIMAL 
DAN JUMLAH XANG PALING 
AFDHAL DAN pi ANTARA 
KEDUANYA 




^ j.ai wu -^^o 

IfLii’tj ^is! 

Ujij Uj 


^ ^ 9 


^ U : l)j^ ^ J c 


1097. Dari Ummul Mukminin, 'l ^ - \ * W 

Ummu Habibah Ramlah binti Abu ^ , 

Sufyanr.a, ia berkata: "aku mendengar 4i\ ^ 

Rasulullah SAW bersabda: 'Tidak ^ J^^cJLw 

seorangpun hamba muslim melakukan , ^ 

f/tato sunat karena Allah Ta'ala, setiap ji (P ^ 
hari 12 rakaat melainkan Allah dirikan ^ Ip^ 

rumah untuknya rumah di surga (atau ' ^ ^ / 

"melainkan didirikan sebuah rumah ‘ csJ ^ ^ 

unftj/Tiyadi5Mjga”)" HR.Muslim. ii * ^ 

, plw* aljj ^ 

Dalamsanadhadistiniadaduaorangperawiyangina/Aid [lihat: dhaif Abu Daud, no. 105] 




9 i % <fi ' 


l^♦‘' i. 













1098. Dari IbnuUmarr.a, ia berkata: 
"Aku shalat bersama Rasulullah SAW 
dua rakaat sebelum dzuhur dan dua 
rakaat setelahnya, dua rakaat setelah 
jum'at, dua rakaat setelah magrib, dua 
rakaat setelah isya". Muttafaq 'alciih. 


44iI ^ odi. :J« » 1 : 4 ; 




1099. Dari Abdullah bin Mughaffal 
ra, ia berkata; "Rasulullah SAW 
bersabda: “Setiap antara azan dan 
iqomat ada shalat sunat, setiap antara 
azan dan igomat ada shalat sunat, setiap 
antara azan dan igomat ada shalat 
sunat”, dan beUau bersabda pada yang 
ketiga: “baff siapa yang menghendald”. 
Muttafaq 'alaih. 


•"-'i-* ^ 




, Jbu 

^ ^ • 


4.1 ^ ^3 



JU ijl» ii 

CP 4.1 ^3 


ue'it J5 

65« 

✓ 



«tsu 4^11 

J 

J15 






1100. Dari 'Aisyah r.a, bahwa Nabi 
SAW tidak pernah meninggalkan 
empat rakaat sebelum dzuhur dan 
dua rakaat sebelum shubuh. HR. 
Bukhari. 

1101. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Nabi SAW tidak memberikan 
perhatian yang lebih kepada satu 
shalat sunat melebihi dua retkaat fajar 
(sebelum shubuh)". Muttafaq 'alaih. 


4 ^1 4 UU 11 • • 

M 

u;::» ^1: V 4,1 .4^1 St 

p :dJli 141^3 

^ lliUu J-it 


f' ’l'*' 

U#- 










S.FadhaU 


JSUiSI - A 


123 


1102. Dcuri 'Aisyah r.a, dari Nabi 
SAW, ia bersabda: ''Dua rakaat fajar 
lebih baik dari dunia dan seisinya”. HR. 



Muslim. .jjL.» ai4j 

Dalam riwayat yang lain “Sungguh 
dua rakaat fajar lebih aku cintai daripada 
dunia seluruhnya”. I^jjl 


5^ 


1103. Dari Bilal bin Rabah ra, 
muazin Rasulullah SAW, bahwa ia 
mendatangi Rasulullah SAW untuk 
memberitahukan shalat shubuh, 
sedangkan 'Aisyah r.a menyibukan 
Rasulullah dengan beberapa 
pertanyaan yang ia lontarkan kepada 
beliau hingga waktu telah agak pagi, 
lalu Bilal berdiri azan dan Rasulullah 
SAW memberikan jawaban azan 
tersebut tetapi Rasulullah SAW 
belum juga keluar, tatkala beliau 
keluar untuk melakukan shalat 
bersama para sahabat, beliau 
memberitahukan Bilal bahwa 'Aisyah 
telah menyibukannya dengan 
beberapa pertanyaan hingga waktu 
agak pagi, namun (setelah 
memberikan jawaban kepada 'Aisyah 
r.a) beliau masih belum keluar, lalu 
Nabi SAW bersabda: “Sesunahnya 
aku shalat dua rakaat fajar”, lalu Bilal 
berkata: "Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya waktu telah agak 
pagi!", beliau bersabda: “Andai waktu 
lebih agak siang daripada sekarang 
niscaya aku tetap tttelaksanakan shalat 
dua rakaat, membaguskan dan 
menyempumakannya”.HR. Abu Daud 
dengan sanad lutsan. 


4^5 J fl-i l , jf 4^ 




lisU ciiii tSliill 

C • • i 

JjSU J% 1{£ 

' i ; \ 

^ Jil ^ iL:u M 

^ - Jiii ^ 

^ Jl» m 

m • ^ 

kiljj !4»! Ij 

> :JU \\J^ 

cJJwt Llj 


6 ^ 
!>• 


t • ^ • 









124 


Rfyadhus Sholihin 


BABIW 

SHALAT SIWAT DUA RAKAAT 
FAjARlipUN SINGKAa:^ 
PENJEIAB^ TEN^ AYA' 
YANaHmACA ]>AN 
WAKTUNYA 


1104. Dari 'Aisyah r.a, bahwa Nabi 
SAW selalu melakukan shalat dua 
rakaat dengan singkat antara azan 
dan iqomat shalat shubuh. Muttafaq 
'alaih. 

Dalam riwayat yang lain ''ia shalat 
dua rakaat fajar setelah mendengar 
azan lalu merinyankannya, hingga aku 
bergumam: "Apakah beliau membaca 
Ummul Our'an (Al Fatihah)" 

Dalam riwayat Muslim yang lain 
"beliau melakukan shalat dua rakaat 
fajar setelah mendengar azan dengan 
singkat". 

Dalam riwayat yang lain "bila fajar 
telah terbit" 

1105* Dari Hafshah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW apabila muazin 
mengumandangkan azan shubuh 
dan waktu shubuh telah masuk 
beliau shcdat dua rakaat dengan 
singkat". Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat Muslim yang lain 
"Rasulullah SAW apabila fajar telah 
terbit/ beliau tidak melakukan shalat 
kecuali dua rakaat yang singkat". 





ol J i-tjU ^ ^ \ ^ • 1 

jui 015 .m ‘6^)1 

bKh\ ^ lil 

loTyii 

-(4^ 

wt ^ • 

OliVl J^\ 

^ li| :l\jj Jj 

ii.1 -^^*o 

oH 01^ t Al M 

ijjj oi>i]i 

l-' ^ 

. J 

lAl 015 i'ljj 

JLii Y >;Jli ^ ii| 


i-' ^ 


1106* Dari Ibnu Umarr.a/ ia berkata: j 


. •<» ^ ^ > 


^3 -U«n 













8.FadhaU 


JSUiJI - A 


125 


"Adalah Rasulullah SAW melakukan 
shalat malam dua rakaat, dua rakaat 
dan witir satu rakaat di akhir malam, 
beliau shalat dua rakaat sebelum 
shalat shubuh dan seolah-olah azan 
masih terngiang di telinganya". 
Muttafaq 'alciih. 

1107. Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa 
Rasulullah SAW membaca pada dua 
rakaat fajar, di rakaat yang pertama 
surat Al Baqarah: 136 

Katakanlah hai orang-orang 
mukmin: “Kami beriman kepada Aliah 
dan apa yang ditimmkan kepada kartu”. 

Dan pada rakaat yang kedua surat 
Alilmran:52 

Kami beriman kepada Allah; dan 
saksikanlah bahwa sesungguhnya kami 
adalah orang-orang yang berserah diri 

Dalam riwayat yang lain "pada 
rakaat kedua, surat Ali Imnm: 64 

Marilah (berpegang) kepada suatu 
kalimat (ketetapan) yang tidak ada 
perselisihan antara kami dan kamu HR 
Muslim. 

1108. Dari Abu Huraira r.a, bahwa 
Rasulullah SAW pada dua rakaat fajar 
membaca: surat Al Kafiruim 

(Katakanlah hai orang-orang kafir) 
dan surat Al Ikhlas 

(Katakanlah Dialah Allah Yang Maha 
Esa)”. HR. Muslim. 


h*, 




4.1 

• ^ ^ ^ 

rji 015 M ujli 

'4 

Sj^Sll 45_,aJl [iT”\] 

61 6;i;> :k j - . 

.[OT jt] 

'J' 

iSv/j [M :0i^ Ji] ^ 


^ l _ A 


^ '‘jiy i/} - U • A 

^ y «3>i: M 


1109. Dari Ibnu Umarr.a, ia berkata: 4.1 

" ^ ^ 

"Aku memperhatikan Nabi SAW ^ s,. > -- 

‘6:^* :dVi iU4ip 









126 


Rfyadhus ShoUhin 




selama sebulan pada dua rakaat 
sebelum fajar membaca: surat Al 
Kafiruun 

(Katakanlah hai orang-orang kafir) 
dan surat Al Ikhlas 
(Katakanlah Dialah Allah Yang Maha 
Esa)”. HR. Tarmizi, ia berkata: 
" Derajat hadist ini hasan". _ 

BAB m I 

BERBABIl^ll^^ 

KANAN SES^ SHAl^^ 
)UA RAKAA’rfFAjA», BAIK IA 


IIIII n avAi 'm m ii 


MAIAMATAW 

1110. Dari ^Aisyah r.a^ ia berkata: 
"^Adalah Nabi SAW bila selesai shalat 
dua rakaat fajar, beliau berbaring 
miring ke kanan". HR, Bukhari. 


1111. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Adalah Nabi SAW melakukan shalat 
dalam rentang waktu antara selesai 
shalat isya hingga shalat fajar 
sebanyak sebelas rakaat, beliau 
salam setiap dua rakaat dan witir 
satu rakaat, bila muazin diam setelah 
mengumandang-kan azan shalat 
fajar, dan fajar terlihat, lalu muazin 
datang kepada beliau, beliau berdiri 
kemudian shalat dua rakaat dengan 
singkat kemudian beliau berbaring 
miring ke kanan (seperti ini), hingga 




:cJU 

jb JU '^\ <^1 


h\S :cju \^'j 

^ m * * ( ^ , 

(Jj jLLjJI 
(P Jti 

4 J a^4*^1 

A ^ A a ^ 

«4 l'* 

54 - ^ (W 

Sijji ibl: 
















S.Fa^U 


JUuJI -- A 127 


muazin datang lagi untuk memberitahu 
akan iqamat^'. HR. Muslim. 


1112. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
*'Apabila salah seorang kamu selesai 
melakukan shalat dua rakaat fajar 
hendaklah berbaring miring ke kanan'*. 
HR. Abu Daud dan Tarmizi dengan 
sanad shahih. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 


^ ^ ;JL:. 

.oUa^j «ji 

■*' CrfJ 

JU :Jii 

4^1 lilit Bj» 

^ I ^ 

• ijul ojis 


. Jli 


BAB 199 

SHALAT SUNAT DZUHUR 



1113. Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: 
"Aku shalat bersama Rctsulullah SAW 
dua rakaat sebelum dzuhur dan dua 
rakaat setelahnya". Muttafaq 'alaih. 


1114. Dari 'Aisyah r.a, bahwa Nabi 
SAW tidak pernah meninggalkan 
empat rakaat sebelum dzuhur. HR. 
Bukhari. 

1115. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Adalah Nabi SAW shalat di rumahku 
sebelum dzuhur empat rakaat 
kemudiem beliau keluar tmtuk shalat 
mengimami manusia, lalu beliau 
masuk dan shalat dua rakaat, 
kemudian shalat magrib mengimami 


.Al ^ o4U» :JU 

^ ^ 

. 4^ ^fiCA . LaJUu 

iljii 4)1 - '"i 

Uiji £1: N Sli .^1 M 

.^1 Oli :cJli l«Uj -IMo 

i rf» ^ 

•1*11 * I ^ A AtlSi 

tP l5? ‘5^ 

dtl 

olij 3^1: r 

ui: L- .0^1 JL.: 












128 


Riyadhus SholOun 




manusia dan masuk ke rumahku, lalu 
shalat dua rakaat, dan mengimcuni 
manusia shalat isya dan masuk ke 
rumahku lalu shalat dua rakaat". HR. 
Muslim. 

1116. Dari Ummu Habibah, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapa yang menjaga empat rakaat 
sebelum dzuhur dan empat rakaat 
setelaknya, niscaya Allah men^uiramkan 
api neraka atasnya”. HR. Abu Daud dan 
Tarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat 
hadist ini hasan". 


. Ujj . j 

i4i\ J>:,5 JU :cJU 
. «jllll JU t Uju; 

* 

:ju; :,jis jif 


1117» Dari AbduUah bin Saib ra, 
bahwa RasuluUah SAW selalu shalat 
empat rakaat setelah matahari 
tergelincir sebelum shcdat dzuhur, 
beliau bersabda: **Sesungguhnya ini 
adalah waktu yang Allah membukakan 
pintu langit maka aku sangat suka amal 
salehku naik pada saat ini'\ HR. 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist 
ini hasan''. 



1118. Dari 'Aisyah r.a bahwa Nabi 
SAW bila tidak melakukan shalat 
empat rakaat sebelum dzuhur, beliau 
menggantinya dengan shalat setelah 
dzuhur". HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 






p \k 'd\s !>i 

.uoiL: yi \z:J 

■ wJ»- ; J15, oijj 


BAB 200 

SHALAT SUNAT ASHAR 



1119. Dari 'AH bin Abi Thalib r.a, ia 














8.FadhaU 


jjuai - A 



berkata: ''Adalah Nabi SAW senantiasa 
shalat empat rakaat sebelum ashar, 
beliau memisah antaranya dengan 
mengucapkan salam kepada para 
malaikat Muqarrobin dan orang yang 
mengikuti mereka dari kaum muslimin 
dan kaum mukminin". HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan. 

1120. Dari Ibnu Umar r.a/ dari Nabi 
SAW, Beliau bersabda: “Semoga Allah 
merahmati seseorang yang shalat 
sebelum ashar empat rakaat”. HR. Abu 
Daud dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

1121. Dari Ali bin Abi Thalib r.a, 
bahwa Nabi SAW melaksanakan 
shalat sebelum ashar dua rakaat", 
HR. Abu Daud dengan sanad 
shahih^). 


0?»^’ Cr? (4*^ Cr^J 


-''T 




*4i\ ‘U4U 

\t^\ 

J Cy. -"T' 

# ^ » 

fjjlll jl lilfr 

i';; <>' 




BAB 201 

SHALAT SUNAT SEBELUM 
DAN SESUDAH MAGHRIB 



Telah disebutkan pada BAB yang 
lalu hadist Ibnu Umar r.a dan hadist ' 

'Aisyah r.a, kedua hadist ini shahih Uij 

bahwa 'Wobf 5/1HK shalat setelah ..,i, t-!,'.. 

t .. . , „ 'O?"J ‘3® 

maghnb dua rakaat . - 

1122. Dari AbduUah bin Mughaffal ^ 4.1 ^ ^3 ->>YY 

r.a, dari Nabi SAW, ia bersabda: ., 
“Shalatlah sebelum maghrib", pada ^ ^ i-u* <3.1 

kali ketiganya beliau bersabda* "Bagi ^ JU \jL^» 

siapa yang mau". HR. Bvdshaii. ' -3 ' ' . 

Jijj aJLi 

’) Hadistinidenganmenggunakankataduara^aa^^aaz.[lihat:DM//ll)uDaud,no.235] 


r >11 >.- 











130 


Riyadhus Sholihin 




1123. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Aku melihat para sahabat besar 
Rasulullah SAW, mereka bersegera 
menuju tiang-tiang masjid (untuk 
shalat sunat) ketika (masuk waktu) 
maghrib", HR. Bukhari. 

1124. Dari Anas r.a^ ia berkata: 
"Pada masa Rasulullah SAW kami 
shalat dua rakaat setelah matcihari 
tenggelam/ sebelum shalat maghrib/ 
lalu ada yang berkata apakah 
Rasulullah melakukan shalat tersebut 
?", ia berkata: "Beliau melihat kami 
shalat tetapi tidak menyuruh dan 
tidak melarang kami". HR. Muslim. 


31:5 cjfj IsJ ;ju 

Ji, JLii ^ :JU 

L'ly: 61 ^ :Jli 

. J03.11^: ’J J 


^ ^ 


1125. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Sewaktu kami di Madinah bila 
muazin mengumandangkan azan 
shalat maghrib/ mereka segera 
menuju tiang masjid, lalu shalat dua 
rakaat hingga seorang lelaki asing di 
saat memasuki masjid, ia mengira 
bahwa shalat telah selesai, karena 
banyak yang melaksanakannya". 


:Jli Zij-Wlo 

•,1 .^3 I^3i 

^ cJU Ji s^i M LiJCi 

. «Ijj . U jV 


HR. Muslim. 


BAB;2(»2 

SHAIAF SUNAT^^^^ 
DANSESUD^^l^ 



Di antaranya hadist Ibnu Umar r.a 
yang telah berlalu '^Aku shalat 
bersama Rasulullah SAW dua rakaat 
setelah isya dan hadist Abdullah bin 
Mughaffal r.a "Setiap antara azan 
dan iqomat ada shalat sunat^^ 













8. Fadhaii 


jsuajl ~ A 


131 



Di antara nya hadist Ibnu Umat r.a 
yang telah berlalu bahwa shalat 
bersama Nabi SAW dua raka'at 
setelah Jum'at^'. 

1126. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: ^^RasuluUah SAW bersabda: 
"Apabila salah seorang kamu shalat 
Jum'ai maka shalatlah setelaknya 
empat rakaat", HR. Muslim, 

1127. Dari Ibnu Umar r,a, bahwa 
Nabi SAW tidak melakukan shalat 
setelah Jum'at hingga beliau pulang 
lalu shalat dua rakaat di rumahnya. 
HR. Muslim. 


BAB 204 




HALATSUNATDIRUMAHBAIKSUNA1 

RAWATIBMAUPUNSEIAINNYADAN 




MmKSANAKANSHALATFARDHU 

miKAINGlNMELAKSANAKAN 

SHAUTSimT,ATAUMEMISAHKAN 

ANTARAKEDUANYADENGAN 

BERBICARA 


1128. Dari ZaidbinTsabitr.a, bahwa 


^ <ji* 


.uL?ji jj;: .m 


4^^ 


.4il Jb- :JU Zi 

# -'t** ^ 

jj4ii 




t; jZ 

I ^ « 


^ 


l»j Sg . (J<auB jt- l.,^Ui,4il 


<>:?J ‘S-i'5 oi -iij b^ -^'tA 


J Imam Nawawi hanya menyebutkan hadist-hadist tentang shalat sunat ba’diyah 
jum’at, karena tidak ada hadist shahih yang menjelaskan tentang qabliyah jum’at. 
















132 


Riyadkus Sholihin 




Nabi SAW bersabda: *'Shalatlah wahai 
manusia di rumah kalian, karena 
sesung^hnya shalat yang paling afdhal 
adalah shalatnya seorang lelaki di 
rumahnya kecuali shalat fardhu**. 
Muttafaq "alaih. 



1129. Dari Ibnu Umar r.a, dari Nabi 
SAW/ Beliau bersabda: **Lakukan 
shalat di rumahmu dan jangan jadikan 
rumahmu seperti kuburan**. Muttafaq 
"alaih. 

1130. Dari Jabir r.a, ia berkata: 
''Rasulullah SAW bersabda: ^‘Apabila 
salah seorang kamu selesai melaksanakan 
shalat dimasjidmakahendaldahia berikan 
untuk rumahnya bahagian berupa shalat 
(didalamnya), karena sesungguhnya Allah 
menjadikan di rumah salah orang kamu 
dari shalatnya tersebut kebajikan**. HR. 
MuslinL 

1131. Dari Umar bin 'Atho bahwa 
Nafi' bin Jubair mengutusnya kepada 
Saib/ anak dari saudari Namir/ untuk 
bertanya kepadanya tentang sesuatu 
yang ia lihat dilakukan oleh 
Muawiyah dalam shalat/ ia berkata: 
"Tentu, aku shalat Jum'at bersama 
Muawiyah di dalam ruang khusus 
masjid/ tatkala imam salam aku 
berdiri lalu shalat di tempatkU/ beliau 
masuk lalu mengutus seseorang 
kepadaku seraya berkata: "Jangan 
ulangi apa yang telah kau lakukan, 
apabOa engkau selesai shalat Jum'at 
maka jangan disambung dengan 


iJlp 4i\ 

1i|» JU :Jii 

0^ Iri 

o\jj 

■ d "ii ^ ^ •t 


^ 'j.\ 

X »• ** A 

*• - 1 • ' ^ *• f 

:Jlii ^ 


J sU 


lil .diii UJ ii; :Jlii 
^ ^ * 






8. Fadhail 


jSUuJ) - A 


133 


shalat yang lain hingga engkau 
berbicara atau keluar, karena 
sesungguhnya Rasulullah SAW telah 
memerintahkan kami dengan hal 
tersebut bahwa jangan satu shalat 
disambung dengan shalat yang lain 
hingga kami berbicara atau keluar". 


■ «’jj ■ 


HR. Muslim. 


BAB 205 

ANJURAN WmR, 

DAN PENJELASAN TENTANG 
(VAKTUNYA DAN HUKUMNYA 
SUNAT MUAKAD 



Olsy 


1132* Dari Ali ra, ia berkata: "Witir 
tidak diwajibkan seperti shalat fardhu 
akan tetapi Rasulullah SAW 
menganjurkanya. Beliau bersabda: 
‘^Sesungguhnya Allah adalah witir 
(ganjil), menyukai witir, maka shalat 
witirlah wahai ahli Qur'an (umat yang 
kitab sucinya Al Qur'an)'\ HR. Abu 
Daud dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

1133. Dari ^Aisyah r.a, ia berkata: 
''Setiap malam Rasulullah SAW 
pernah melakukan shalat witir; 
terkadang di awal malam, terkadang 
di tengahnya, terkadang di akhirnya, 
dan berakhir waktu shalat witir 
sampai menjelang fajar". Muttafaq 
'alaih. 

1134* Dari Ibnu Umar r.a. Dari Nabi 
SAW, Beliau bersabda: “jadikanlah 
shalat witir di akhir shalat malammu"'. 
Muttafaq 'alaih. 


:1p ^1 ^ -urr 

5^ :Jli 

cjil ^ 4:^1 

% ai Ol» :Jb- 

* ^ ^ ^ ** 

Jij: «uT^aii Jif u: \/Xi^ 

; ju; 

J c^j \rr 

:iju 

, fjp Jii* « 




1^1» :Jli ^ 

w ^ 









134 


I^adhus ShoUhin 




1135. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a, 
bahwa Nabi S AW bersabda: “Lakukaidah 
shalat witir sebelum waktu shubuh\ HR. 
Muslim 




1136. Dari 'Aisyah r.a, bahwa Nabi 
SAW melaktikan shalat malamnya 
sedangkan ^Aisyah tidur membujur 
di hadapan beliau maka apabila 
tersisa waktu malam seukuran shalat 
witir, beliau membangunkannya lalu 
ia shalat witir. HR. Muslim. 

Dalam riwayat yang lain '"maka 
bila tersisa waktu malam seukurem 
shalat witir. Beliau bersabda* **Bangun, 
dan lakukanlah shalat witir hai *Aisyah'\ 


'J'J M Crfj 

i\yj of 3;i 

* aImm. 

iibu ^3 -\\r^ 

i-su ju: 01^ M 

^ $ 

^ ^ ^ 

. 1*1...^ i\jj 

u: jyji 


1137. Dari Ibnu Umar r.a, bahwa 
Nabi SAW bersabda: ''Dahului shalat 
shubuh dengan witir*\ HR. Abu Daud 
dan Tarmizi, Tarmizi berkata: 
""Derajat hadist ini hasan"". 


1138. Dari Jabir r.a, ia berkata: 
""Rasulullah SAW bersabda* "Siapa 
yang khawatir tidak bangpn di akhir 
malam maka lakukanlah shalat witir di 
awal malam, dan siapa yang yakin akan 
bangun di akhir malam maka 
lakukanlah shalat witir di akhir malam, 
karena sesungguhnya shalat di akhir 
malam disaksikan (oleh para malaikat) 
dan itu lebih afdhaV\ HR. Muslim. 


CrfJ ui' -^^V'V 

:Jb- M 

— ^ 

\\'y ijjiij» 

^ :JU3 ojlS 


i I 

fcAlLP 41)1 


4 wU. '-i-'s -wrh 


Cffj 


Jli :J« 

ly. V M .ju- 

OI t-OjI 

1'%^ !)ii >rT :>! 
«jjjf ijuij 4 5S^ 

, p.L.,.. 4 oljj 







8.Fadhaa 


JJUiJi - A 


135 


BAB 206 

KEUTAMAAN SHALAT DHUHA 
DAN PENJE^SAN 
JUMLAHNYA YANG PAUNG 
SEDIKIT, PALING BAI^M 
DAN PERTENGAHAN, SERTA 
ANJURAN MENJAGANYA 



1139. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Kekasihku SAW berpesan 
kepadaku agar bepuasa 3 hari setiap 
bulan, 2 rakaat dhuha, dan agar aku 
shalat witir sebelum tidur". Muttafaq 
'alaih. 

Witir sebelum tidur hanya 
disunnahkan bagi orang yang tidak 
yakin akan bangun di akhir malam, 
sedangkan jika yakin maka di akhir 
malam lebih baik. 

1140. Dari Abu Dzar r.a, Rasulullah 
SAW bersabda: “Seriappersendian kalian 
wajib bersedekah, setiap ucapan tasbih 
adalah sedekah, setiap ucapan tahmid 
adalah sedekah, setiap ucapan tahlil 
adalah sedekah, dan setiap ucapan takbir 
adalah sedekah, serta menganjurkan 
berbuat kebajikan adalah sedekah, 
mencegah perbuatan mungkar adalah 
sedekah, dan semua hal tersebut di atas 
cukupdengan melaksanakanshalatdhuha 
dua mkaat. HR. Muslim 


^ 'i vUi:-: di /p 'sj p:i\j 

JOJI Oli ijii 


^ lilp <Sll C/-J -^ i ' 

:JU .^^1 

tC' ^ tC' ^ 

J5j c 43JL^ 0cP-? ^ 43 -Lu? 

jA\j < A3JL^ iji" ^ 43JL> 

^ .«•T'’ ■ “ 

di)j 


1141. Dari 'Aisyah r.a, ia ba'kata: 
"Adalah Rasulullah SAW melakukan 
shalat dhuha empat raka'at dan 
terkadang lebih, seperti yang 


: cJU i ^1 aJLjIp ^ ^ i \ 















lUyadhtts SktMhbt 




dikehendaki Allah". HR. Muslim. 

1142. Dari Ummu Hani r.a, ia 
berkata: "Aku mendatangi Rasulullah 
SAW di hari penaklukan kota Mekkah 
maka aku dapati beliau sedang mandi, 
tatkala selesai mandi beliau shalat 
delapan raka'at yaitu shalat dhuha". 
Muttafaq 'alaih. Teks hadist ini 
ringkasan dari salah satu riwayat 
Muslim. 


BAB 207 

BOI^ SHALAT DHUHA DI 
SAAT MATAHARI TELAH 
TINGGI HINGGA 
TERGELINCIR, SEDANGKAN 
YANG AFDHAL SHALAT 
KETIKA PANAS TERIK DAN 
WAKTU DHUHA AGAK 
TINGGI 


1143. Dari Zaid bin Arqom r.a, 
bahwa ia melihat suatu kaum shalat 
di waktu dhuha seraya berkata: 
"Apakah mereka tidak tahu bahwa 
shalat pada selain waktu ini lebih 
afdhal karena sesungguhnya 
Rasulullah SAW bersabda: “Shalatnya 
orang-orang yang bertaubat ketika unta 
kecil kepanasan”. HR. Muslim. 

Maksudnya ketika panas sangat 
terik. 


^ -i MY 

:«iJU ( 4 ^^ 

'' '•'’i 

44 I 1 I ^ y ufi 

. Jp ^ iuij 

. ^ oUOj iSJ^\ ^ lilj 


wt V^KS> i^[i ~Y *V 


.jis> 


J Sf jtsl d 

m 

J h\ jilUl 

^ ^\jS\ :JIJ 

. |JL.yt «Ijj jJ 

aLiJt 


• JiX' 0 ; 










8. F{MaU 


JJUuJI - A 


137 



1144. Dari Abu Qatadah r. a, ia 
berkata: '"Rasulullah SAW bersabda: 
^'Apabila salah seorang kamu masuk 
masjid maka janganlah dudu k sebelum 
shalat dua raka*at*\ Muttafaq 'alaih. 

1145« Dari Jabirra/ia berkata: "Aku 
mendatangi Nabi SAW di saat beliau 
berada di masjid lalu Beliau bersabda: 
**Lakukan shalat dua raka*af\ Muttafaq 
'alaih. 


tJiP toSliS ^ ^ ^ £ i 

Jis iSJ» .A» J^3Jli :Jli 

^ • 

.m 

:Jlii 


BAB 209 

DISUNNAHKAN SHALAT DUA 
RAKA’AT SETELAH WUDHU 


fS/Sj wU —Y * ^ 


1146« Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda kepada 
Bilal: "*Hai Bilal, ceritakan amalan yang 
engkau lakukan semenjak masuk islam 


ilp ^ - 


U» : J!AJ JU iM ot 

'i» 4 ^ m ✓ 


^ i f 

I ^ 


















138 


I^adhus Sholihin 




yang paling engkau harapkan 
(pahalanya), karena sesungguhr^a aku 
mendengar suara terompahmu dekat 
denganku di surga?”, ia berkata: "Aku 
tidak melakukan amalan yang paling 
kuharapkan bahwa sesungguhnya 
aku setiap kali berwudhu di saat 
kapanpun, malam atau siang, aku 
selalu melakukan shalat semampuku 
dengan wudhu tersebut". Muttafaq 
'alaih. 



BAB210 

KEUTAMAAN HARIJUM’AT, 
WAJIBNYA SHALAT J^AT, 
MANDI, MEMAKAI 
WEWANGIAN^ BERSEGERA 
KE MASJID, BERDOR 
BERSBALAWAt j^PADA 
^^ABI, PENJELASAN TENTANC 
WAKTU DOA DIKABULKAN, 
SUNNAH MEMPERBANYAK 
ZIKIR KEPADA AllAH 
SETELAH SHALAT JUM’AT 



Allah berfirman, QS. Al Jum'ah: 10 
Apabila shalat telah ditunaikan, 
maka berterbaranlah kamu di muka 
bumi; dan carilah karunia'Allah dan 
banyaklah mengingat Allah supaya 
kamu beruntung 

1147. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda .* 


; JU; .ilil JU 

^ ot 4 

m 

• ^ ^ 

JU :Jli 









8 ,Fadhatt 


JlUiJI ^\sS - A 


139 


"Hari yang terbaik selama matahari terbit 
adalah hari Jum’at, di hari itu Adam 
diciptakan dan di hari itu Adam 
dirruisukan ke dalam surga dan di hari 
itu Adam dikeluarkan dari surga". HR. 
Muslim. 


^ ‘-9^^ 

«ijj 


1148. DariAbuHurairahr.a,iaberkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang 
berwudhu lalu menyempurnakan 
wudhur^a, kemudian pergi melaksanakan 
shalat Jum’at, mendengar (khutbah), dan 
diam (di saat khutbah), niscaya ia 
diampunkan dosanya hari itu hingga 
Jum’at berikutnya ditambah 3 hari, dan 
siapa yang memainkan kerikil (dengan 
tangrrmya) sunggth telah berbuat lalaL" 
HR. Muslim. 

1149. Dari Abu Hureiirah r.a, dari 
Rasulullah SAW bersabda: "Shalat 
yang lima waktu, satu shalat Jum’at 
dengan Jum’at berikutnya, satu 
Ramadhan dengan Ramadhan 
berikutnya, masing-masing ibadah 
tersebut menghapuskan dosa-dosa di 
antaranya selagi orang tersebut 
men^indari dosa besar”. HR. Muslim 

1150. Dari Abu Hurairah r.a dan 
Ibnu Umar r.a, keduanya mendengeu: 
Rasulullah SAW bersabda di atas 
mimbarnya: "Hendaklah suatu kaum 
berhenti mengabaikan bebempa shalat 
jum’at, atau Allah akan menutup hati 
mereka, kemudian setelah itu mereka 
selamanya menjadi orang-orang yang 
biar. HR. Muslim. 


JU :JU -niA 

.41 

Liu j\ p 

J u aj 

^ 


jii 

T 






.iU4Ji 

#•» • 

^ * 





33 0 .^^ 


Crf-> <>!* 

.41 J^j ULw iSii 


’^y, fi>if 

3»l 4oU:^l 

. ;x- uyj 









140 


lUyadhus Sholihin 


1151. Dari IbnuUmarra, Rasulullah 
SAW bersabda: “Bila salah seorang 
kamu hendak melaksanakan shalat 
jum’at maka mandilah". Muttafaq 
'alaih. 


1152. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
"Mandi di hari jum’at adalah wajib bagi 
setiap orang yang balig”. Muttafaq 
'alaih. 

Maksud wajib yaitu wajib ikhtiari 
(pilihan) seperti perkataan seseorang 
kepada temannya: "Aku mempunyai 
kewajiban terhadapmu", wallahu’alam. 

1153. Dari Samurah r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda : “Siapa 
yang berwdhu di hari jum’at itu sudah 
cuhtp dan terbaik untuknya, dan siapa 
yang mandi maka mandi lebih afdhal”. 
HR. Abu Daud dan Tarmizi. Tarmizi 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 

1154. Dari Salinan ra, ia berkata: 
"RasuluUah SAW bersabda: Tidaklah 
seorang lelald yang mandi di hari jum’at, 
dan bersuci semampunya, lalu memakai 
minyak, dan memakai wewangjan yang 
ada di rumahnya, kemudian keluar 
(menuju masjid), lalu duduk dengan 
tidak memisahkan dua orang dan 
melakukan shalat jum ’at, diam saat imam 
berkhutbah, melainkan diampunkan dosa 
di antara hari itu dengan jum’at 
berikutnya". HR. Bukhari. 


• f** 

iji5 4)1 Jj-i3 ji 






^ J ’ji.j -\\ox 

m 

4^lj {.j; :JU 

«r^ 

^ji-j 

^ ^ 4^ 

1 m ^ ^ 


t* 


> 


CP ol 

^3 ' 

or 

•: 

(JU 

:Jli 

• ^ , 
c 


f s .. 

U>’ 

«'jj 

Jiiiu 

lyj 

* ^ * 

^ :JU3 



V» JU :JU 

^ ^ u 

I ♦ i • f • > 

Oci ^ 

isi Ju-: 




8. Fadhaii 


j:UuJl - A 


141 


1155. Dari Abu Hurairah r,a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: **Siapayang 
mandi di hari jum *at seperti mandi junub 
kemudian pergi (ke masjid) di awal 
waktu seolah-olah ia telah berkurban 
seekor unta, dan siapa yang per^ pada 
waktu yang kedua seolah-olah ia telah 
berkurban seekor sapi, dan siapa yang 
pergi pada waktu yang ketiga seolah-olah 
ia telah berkurban seekor domba yang 
bertanduk, dan siapa yang perp pada 
waktu yang keempat seolah-olah ia telah 
berkurban seekor ayam, dan siapa yang 
pergj pada waktu yang kelima seolah- 
olah ia telah berkurban sebuah telur, 
maka apabila imam telah masuk 
(masjid), para malaikat hadir 
mendengarkhutbah"\ Muttafaq'alaih. 

1156« Dari Abu Hurairah t.a, bahwa 
Rasulullah SAW menceritakan tentang 
hari jum'at lalu bersabda: **Di hari itu ada 
suatu waktu, tidaklah seorang muslim 
mendapatkannya di saat ia sedang shalat 
alu meminta sesuatu kepada Allah 
SWT, melainkan Allah memberikan 
permintaan tersebut kepadanya’', 
beliau mengisyaratkan dengan 
tangannya yang berarti sedikit 

1157. Dari Abu Burdah bin Abu 
Musa Al Asy'ari r.a, ia berkata: "Ibnu 


«03 5j^i 

• ^ 

-i" J J 

• A 

" s r . 

. 11 r i I \ ' -.1 


*J15 

jji ^1. 


‘jij tijb 4.3* 


ipLl3l 

APUJI ^ ^Ij y>J itjAi ^3» 


ULljl ^ ^13 

• i ^ t ^ ^ I 

^ iAJfbri »^3* 


" tf- ( 


vy 




03^ 4fu'^i <iju: 

. Jj. jiu «3^111 is:iyd\ 

4 ^ 44ii 61 

14^» :Jlii ^3; 3I* 

3^3 ^ 4i*l>" V Uu 

4146 «ii jti: Jby Jju 

4 l^JUUb oUapl 


orfl ^ «/jl ^ N «V 
Jli :Jl» caIp 








Riyadhus ShoUhin 


^\ij 


Umar r.a berkata: "Apakah engkau 
mendengar bapakmu menyampaikan 
hadist Rasulullah SAW tentang satu 
waktu di hari jum'at", ia berkata: "Ya^ 
aku mendengar dia berkata: "Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: 
'Waktu tersebut berada di saat antara 
imam duduk (dalam khutbah) hingga 
shalat selesai’\ HR. Muslim. 


. 4UI 5ttlJLP 

oli ^ (4ii 

• uj^ 


t 


isLii :JIS 


> J 


jl fu^i ot u 

. Jtjj M 

CrfJ «ji -\^0A 


1158. Dari Aus bin Aus r.a, ia 
berkata; “Rasulullah SAW bersabda: 
"Sesungpihnya hari-hari kalian yang 
pating baik adalah hari jum’at maka 
perbanyaklah bershalawat kepadaku di 
hari itu, karena sesung^dmya shalawat 
kalian disampaikan kepadaku”. HR. 
Abu Daud dengan sanad shahih. 


i-ii Jli ;jii 

i. !)i)) 

oii tjj ^ ^ 

jlf l\yj 


BABm 

i 

* ' ' ■ n 

piSUNNAO^ syrop 

1 

jSia\ -tw 

SYuiomKEn^ 

■ 


^yEMPEROI^NIKAiATYANG 

1 

iJL 

DARIBA1AYAN6NYATA 

1 

: JT'-■ “.T'* 


1159. DariSa'adbinAbiWaqashr.a/ 
ia berkata: "Kami bersama Rasulullah 
SAW keluar dari Mekkah menuju 
Madinah/ tatkala kami sampai dekat 
'Azwara'/ beliau singgah kemudian 
mengangkat kedua tangannya lalu 
berdosa kepada Allah sesaat kemudian 
beliau tersungkur sambil bersujud/ 
beliau tetap seperti itu beberapa lama 


'u^ *•' Al 

^ -dU 4a\ 

(0.^1 jjj du ^ 4>l 

*» 'i'.^ • l' s i«i i«T^ 

(W Cri ^ 

^ uji tjjji; ^3 

f u fi i%.> iica il>.u 








8. Fadhmi 


kemudian berdiri dan mengangkat 
kedua tangannya sesaat kemudian 
tersungkur bersujud, beliau 
melakukannya tiga kali lalu bersabda: 
"Sesungguhnya aku memohon kepada 
Rabbku dan aku menjadi syafaat 
(perantara) untuk umatkUj maka Dia 
mengabulkan (dengan memasukkan ke 
surga) sepertiga umatku, lalu aku 
tersungkur bersujud kepada Rabbku 
sebagai tanda syukurku, dan aku 
mengangkat kepalaku dan memohon 
pada Rabbku untuk umatku maka Dia 
mengabulkan sepertiga yang lain sehingga 
aku tersungkur bersujud kepada Rabbku ", 
HR. Abu Daud. 

BAB 212 

KEUTAMAAN SHALAT 
MALAM (TAHAJ/UD) 


Allah berfirman, QS« Al Israa':79 

Daif pada sebagian malam hari 
lakukanlah shalat tahajjud, sebagai 
suatu ibadah tambahan bagimu: mudah- 
mudahan Tuhan-^mu mengangkat kamu 
ke tetnpat yang terpuji 

Allah berfirman, QS. As Sajdah: 16 

Lambung mereka jauh dari tempat 
tidur 

Allah berfirman, QS. Adz Zaariyaab 
17 

Mereka sedikit sekali tidur di 
waktu malam 

1160. Dari 'Aisyah r.a, bahwasanya 
Nabi SAW melakukan shalat malam 


JJUiJI A 





‘J 3 Jl 

1 {i H t •f- 
vlJlj ^Ua.pli J 

«T ^ •• 

f'* tffc 


* ^ 


ii ^ 


C-iij 

o:>J iiijl ^lUli 

.Sjb jit 


J5UI fU -Y\t 


4^« 2.1 ju 

14Ll« O' 

.[v<\ 

.[M 

.[^v 















144 


Rfyadhus SkoUlun 




hingga kedua kakinya membengkak, 
aku berkata kepadanya: "Kenapa 
engkau melakukan hal ini wahai 
Rasulullah? padahal Allah telah 
mengampuni dosamu yang telah 
berlalu dan akan datang?!". Beliau 
bersabda: “Bukankah aku suka 
menjadi seorang hamba yang banyak 
bersyukur?!”. Muttafoq'alaih. 

Hadist yang serupa diriwayatkan dari 
Mughirah bin Su'bah. Muttafeq 'alaih. 

1161. Dari 'Ali r.a, bahwa Nabi 
SAW mendatangi 'Ali dan Fathimah 
di waktu malam hari: “Tidakkah kalian 
shalat?”.Muttaiaq 'alaih. 


cia *:uji 

✓ 

ji; u di; 

Uj iU; ^ u iu 

lilfr tsuf» :Jli 

-4* 

1' t-. > . 2 * 


4>I 


e.. «< 




«?oUUi VU :JUi 




1162. Dari Salim bin AbduUah bin 
Umar bin Khatab r.a, dari bapaknya, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“Lelaki yang terbaik adalah AbduUah, 
jikalau ia selalu shalat malam” 

Salim berkata: "Setelah itu AbduUah 
tidak pernah tidur di waktu malam 
kecuali sedikit". Muttafaq 'alaih. 


1163. Dari AbduUah bin Amru, ia 
berkata: "RasuluUah SAW bersabda 
kepadaku: “Hai AbduUah janganlah 
seperti si fidan, ia selalu melaksanakan 
shalatmalam, setelah itu ia meninggalkan 
shalatditengahmalam”.Muttaiaq'alsdh 

1164. Dari Ibnu Mas'ud r.a, ia 
berkata: "Diceritakan kepada Nabi 


• “ ^ 

:JU M :iJ 

JU4 h\i J ^1 

. «i» Jib> . 

o; ^ 4.! 

^ ^ ^ 

«Jli :Jli 4)1 »^ujl 

^ V ^1 JLi 1 :b 

jdu f>: 01 ^ :i>^^ ji? 

jjiji 

✓ ’ 

CA'i Oi’ u^J 


^ < fll W "if'* ‘'liS 






8.Fadhaa 


4/iSr - A 


145 


SAW seorang lelaki yang tidur ; .'ir i-.f «H -.c 
semalaman hingga pagi hari, beliau 
bersabda: “Lelaki tersebut telah j] - i 

dikencingi syetan di kedua telinganya 
(atau Beliau bersabda: **di telinganya)". 

Muttafaq "alaih. 




1165. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: **Syetan 
membuat simpul diubun-ubun salah 
seorang kamu di saat ia tidur sebanyak 
tiga ikatan, syetan mengucapkan pada 
setiap ikatan: *"Di depanmu malam 



masih panjang tidurlah", maka jika ^ ^ 

seseorang tersebut terbangun lalu ^ / / 

berukir kepada AUah Ta’ala, lepaslah tOijli 


satu ikatan, jika kemudian ia berwudhu 
lepaslah ikatan yang lain, jika kemudian 
ia shalat lepaslah seluruh ikatan, 


d[i 








sehingga di pagi hari ia segar dan 
jiwanya tenang dan jika (hal di atas 
tidak dilakukannya) di pagi hari jiwanya 
gelisah dan malas". Muttafaq 'alaih. 






1166. Dari Abdullah bin Salam r.a, ia 
berkata: ^^Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: **Hai manusia, 
tebarkanlah salam dan berilah makan, 
dan pererat silaturrahim (hubungan 
kekeluargaan), dan shalatlah di saat 
manusia terlelap tidur, niscaya kalian 
akan masuk surga dengan selamat". HR. 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan shahih". 

1167. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: ^^Rasulullah SAW bersabda: 
'Tuasa yang paling afdhal setelah 
puasa Ramadhan adalah puasa di 


:JIS m M 4.1 

i\yj 2^*1 IjUjj 

* * ^ ' t 'u~' 


J ^ 


^ AM I <J 




ou;; js : 






146 


Kyadhis SSwUhin 




bulan Muharram, dan shalat yang paling 
afdhal setelah shalat fardhu adalah shalat 
malam*\ HR. Muslim. 

1168. Dari Ibnu Umar r.a, bahwa 
Nabi SAW bersabda: ''Shalat malam 
dua, dua (raka'at), maka apabila engkau 
khawatir waktu shubuh akan masuk, 
lakukanlah shalat witir satu raka*at*\ 
Muttafaq 'alaih. 

1169. Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: 
^'Adalah Nabi SAW shalat di malam 
hari dua, dua (raka'at), dan beliau 
melakukan shalat witir satu raka'at'^ 
Muttafaq 'alaih. 

1170. Dari Anas r.a, ia berkata: 
''Adalah Rasulullah SAW tidak 
berpuasa dalam satu bulan hingga 
kami menduga beliau tidak berpuasa 
sebulan penuh dan beliau berpuasa 
hingga kami menduga beliau berpuasa 
sebulan penuh, dan jika engkau ingin 
melihat beliau shalat malam niscaya 
engkau melihatnya, dan engkau tidak 
ingin melihat beliau tidur kecuali 
engkau melihatnya". HR. Bukhari. 

1171. Dari 'Aisyah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW shalat 12 raka'at (di 
waktu malam), satu sujud beliau 
seukuran lamanya salah seorang 
kalian membaca 50 ayat sebelum 
beliau mengangkat kepalanya, beliau 
shalat dua raka'at sebelum shalat fajar 
kemudian berbaring miring ke kanan, 
hingga datang seseorang memanggil 
beliau untuk shalat". HR. Bukhari. 




jju 4ll 

«JIJI 


CrfJ Oi’ 0^-* 


■J -y, -\\^A 




• ^ 

c Ji; Jii jlJt 
:Jli Zi'j 

— ^ 

i ^ 

"t'' "t" 1*111 \ 

“ 0 

Oll :ja 

' t' ^ t f ^ £■' ^ 

'l M *»t * t" S' ^ i? 

^ l\ Jiii V o 

UiU Tj lolj 

. jjuJi '.iji . afj 'J) 
114 ^ ,>^3 -\\v\ 

M 

\'Ji U 5 aS ijuj 5 - 

Jfj ‘ O' Jj» 

^i\^\ bl: cr^iSfi $4 JU 

. tsjUJii ir/j t s!5C»U 






8. Fadhaii 


JSUiJI ylES' - A 


147 


1172. Dari ^Aisyah r.a^ ia berkata: 
^^Rasulullah SAW tidak menambah 
baik dalam bulan Ramadhan 
maupun selainnya lebih dari 11 
raka^at; beliau shalat empat raka'at 
maka jangan ditanya tentang bagus 
dan lamanya, kemudian beliau shalat 
empat raka'at, maka jangan ditanya 
tentang bagus dan lamanya, lalu 
beliau shalat tiga raka'at, aku 
berkata: ^^Wahai Rasulullah, apakah 
engkau tidur sebelum witir?'^ beliau 
bersabda: **Hai Muya/t, sesungguhnya 
kedua mataku tidur sedangkan hatiku 
tidak tidur'\ Muttafaq 'alaih. 

1173. Dari 'Aisyah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW tidur di awal malam 
dan bangun di akhirnya lalu shalat'^ 
Muttafaq 'alaih. 

1174. Dari Ibnu Mas^ud r.a , ia 
berkata: '"Aku shalat bersama Nabi 
pada suatu malam, beliau berdiri lama 
sehingga aku menginginkan hal yang 
jelek", ada yang berkata: "Apa yang 
kau inginkan?", ia berkata: "Aku 
ingin duduk dan meninggalkan 
Rasulullah SAW", Muttafaq "alaih. 

1175. Dari Huzaifah bin Al Yaman, ia 
berkata: "Aku shalat bersama Nabi 
SAW pada suatu malam, lalu beliau 
membaca awal surat Al Baqarah, aku 
berkata dalam hati ""Semoga beliau 
ruku" pada ayat yang ke-100, ternyata 
beliau meneruskannya, lalu aku berkata 
"Semoga beliau shalat dengan membaca 
surat Al Baqarah pada rakaat pertama" 


01^ U :dju -UVY 


<-ri 


l) 


-ij-t 


jl:j \Z/j\ Jbj : i'jj. 

M p ^ 

m 9 ^ ^ 

Cyi jlli 

.u%‘ JLi: p 

0Ul5 ^ k UI. :JUi 

fiL: 


.jiji jjf fiL: 61 ? 

•» 

41 ^3 ^3 - WVi 

Uiu 6>: pi iifcj 

:JU u :J^ 

4i ^3 >V« 

iviiii 1535^1 jb' 

rvilii cL-LJl jIp 

l55 4^ 




0 ^ ^ ^ 


LclJl ^1 ^3; roill 










148 


Riyadhus Sholihin 




ternyata beliau meneruskan, aku 
berkata: "Semoga beliau ruku" 
ternyata beliau membaca lagi awal 
surat An Nisaa hingga selesai, 
kemudian beliau membaca surat Ali 
Imran, beliau membacanya surat 
tersebut dengan lambat, bOa melewati 
ayat yang mengandung tasbih, beliau 
bertasbih, bila melewati ayat yang 
mengandung permohonan, beliau 
memohon, bila melewati ayat yang 
mengandung perlindungan, beliau 
meminta perlindungan, kemudian 
beliau ruku sambil mengucapakan, 
“Subhana rabbiyal ‘adzimi", rukunya 
lama seperti berdirinya, kemudian 
beliau berkata "Sami'a Allahu liman 
hamidah, Rabbanaa walaka alhamdu” 
kemudian beliau berdiri seperti 
lamanya ruku, kemudian beliau sujud 
dan membaca “Subhana rabiyaal a’la 
wabihamdihi" sujudnya lama seperti 
lama berdirinya" HR. Muslim 

1176. Dari Jabir r.a, ia berkata: Aku 
bertanya kepada Rasulullah SAW 
"Shalat apakah yang paling afdhal 
T', beliau menjawab: ‘Yang panjang 
gunutnya”. HR. Muslim. 

Yang dimaksud dengan qunut 
ialah berdiri 

1177. Dari Abdullah bin Amru r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“Puasa yang paling dicintai Allah adalah 
puasa Nabi Daud as, dan shalat malam 
yang paling dicintai Allah adalah shalat 
Nabi Daud as, ia tidur setengah malam 
lalu bangun dan shalat sepertiga malam 


lil tUfyi 

S 4 • -'C * 5 i'* 1 * 1 '' if 


t 




^ lyj 


''l* "ll '' 

oJLj Ujj ( o 

.^3 Lt. cj 

• (J—* «'JJ • (>? Vij* 




4>I -iwn 

- 

UI :Jli 

JjJ»» :JlJ o^L-kJl 

. pJL- «o jliil 

.^ull 


^ ^ ^ -\1VV 

^ ^ ^ 









8.Fadhaa 




149 


dan tidur seperenamnya, dan ia berpuasa 
satu hari serta tidak berpuasa satu hari'\ 
Muttafaq 'alaih. 

1178. Dari Jabir r.a, ia berkata: "Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: 
**Sesunggphnya dalam satu malam ada 
satu waktu yang bila seorang lelaki 
muslim memohon kepada Allah Ta*ala 
kebaikan urusan dunia dan akhirat pada 
waktu tersebut melainkan Allah 
mengabulkannya, ini pada setiap 
malam*\ UR, Muslim. 





1179. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Nabi SAW bersabda: “Bila salah 
seorang kamu melaksanakan shalat 
malam maka mulailah dengan 
melakukan shalat dua raka*at yang 
singkat'*. HR. Muslim. 




1^' 


f -UV^ 



1180. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
'^Adalah Rasulullah SAW bila 
melaksanakan shalat malam beliau 


4I4IP 4 i\ - \ ^A• 

fli li! 4^1 


memulainya dengan dua raka'at 

yang singkat". HR. Muslim. " " ^ 

, flijj 



1181. Dari ^Aisyah r.a, ia berkata: 
"Adalah Rasulullah SAW bila luput 
shalat malam karena sakit atau 
selainnya, beliau shalat di siang 
harinya sebanyak 12 raka'at". HR. 
Muslim. 

1182. Dari Umar bin Khatab ra, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapayangketiduranlalu (meninggalkan) 
bacaan Al Qur*an-nya yang rutin pada 
setiap shalat malam atau sesuatu dari hal 
tersebut, lalu ia membacanya pada waktu 







150 


Rfyadhus ShoUhin 




antara shalat fajar dan shalat dzuhur, 
dituliskan pahalanya seolah-olah ia 
membacanya di waktu malam”. HR. 
Muslim. 

1183. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata; "Rasulullah SAW bersabda: 
“Semoga Allah merahmati seorang laki- 
laki yang bangun di tengah malam lalu 
shalat, lalu ia membangunkan isterinya, 
jika isterinya tetap tidur ia memercikkan 
air ke wajahnya, “Allah merahmati 
seorang perempuan yang ban^n di 
tengah malam lalu shalat, lalu ia 
membangunkan suaminya, jika 
suaminya tetap Udur ia memercikkan air 
ke wajahtrya. ” HR. Abu Daud dengan 
sanadshahih. 

1184. Dari Abu Hurairah r.a, dan 
Abu Sa'id Al Khudri ra, mereka 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Bila seorang laki-laki membangunkan 
isterinya di rtuilam hari, labi mereka, 
shalat dua raka’at berjama’ah, niscaya 
mereka (Utulis orang-orang laki-laid dan 
perempuan yang selalu berzikir.” HR. 
Abu Daud dengan sanad shahih. 

1185. Dari' Aisyah, Rasulullah SAW 
bersabda: “Bila seorang diantara kamu 
mengantukdisaatiashalat, hendaklah ia 
tidur hingga rasa kantuknya hilang 
karena sesungguhr^a bila seorang kartm 
shalat dalam keadaan mengantuk, ia tidak 
tahu kemungldnan ia ingjn beristighfar 
ternyata ia mengicapkan cacian terhadap 
dirinya”. Muttafaq'alaih. 

1186. Dari Abu Hiurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 








I -WST 


^ if>i 5iii adi 

Sjij jjt «133 


jdji ^ aL\ iil lip 

0 * 

i^lp 4i\ ^A^ 

:ja 

J;, al^ 45:^1 J fiiit 

\i\ Su iiP cii; 

lUJ j^j 

' m. . 


Jil. C 


- 








8.Fadhia 


^Uu)l ^ A 



"Apabila salah seorang kamu shalat 
malam, lalu lidahnya kacau membaca 
Al Qur*an sehingga ia tidak tahu apa yang 
ia baca, hendaklah ia berbaring**. HR. 
Muslim. 


u jj; jji ijjLJ JU 

i\jj 


BAB 213 

i 

\ 

DISUNNAHKAN SHALAT 


A^li 

MALAM DI BULAN 

lUMADIlAN (TAIMWIH) 

1 



1187, Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang 
shalat malam Ramadhan dengan penuh 
keimanan dan keikhlasan , niscaya 
diampunkan ba^ya dosa yang telah 
berlalu**. Muttafaq ^alaih. 

1188. DariAbuHurairahr.a^iaberkata: 
'^Rasulullah SAW menganjurkan shalat 
malam Ramadhan tanpa mewajikannya 
kepada mereka, beliau bersabda: “Siapa 
yang shalat malam Ramadhan dengan 
penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya 
diampunkan baginya dosa yang telah 
berlalu**. HR. Muslim, 


J-\\M 
.Jli Al J <jl 

'j^ Ci^ij i'Uii 

^ # •f * ^ 

«4^ 

:J15 -\^AA 


m. ^ ^ ^ ^ ^ A ^ 


jP ^ jLa.j fU 


* ✓ ^ 

^ fli; u :j iTLiiilj UU^j 

♦< 

«IjJ 


BAB214 

l^UTAMA^ SaAlAT MALAM 
LAHATllLOADRDAN 
PENJELASAN TENTANG 
MALAM-MALAM YANG DIDUGA 

r 

MALmhMLATm.QADR 




^1 ay ,u jAi Ju -Yvi 
Wy oVsy 


4 icJjil :JU: iH J« 


Allah berfirman, QS. Al QadK 1 














152 


Riyadhus Sholihin 




Sesungguhmfa Kami telah menurunkan¬ 
nya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan ... 
hingga akhir surat 

Allah berfirman, QS. Ad Dukhaan: 3 

Sesungguhnya Kami menurunkannya 
(Al Qur'an) pada suatu malam yang 
diberkahi 

1189. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: “Siapa 
yang shalat malam lailatul qadr dengan 
penuh keimanan dan keikhlasan , 
niscaya diampunkan baginya dosa yang 
telah beHalu”. Muttafaq 'alaih. 


4 ii\f jiij 

.[r : jU-jJi] oLVi 


4)1 -^^A^ 

:Jl» 4^ 4^1 ^ 4CP 

Jj UUil ^ 


I" ^ ■ /t ^ I 

. ^ ^JUi U 


1190» Dari Ibnu Umar r.a^ bahwa 
beberapa orang lelaki dari sahabat 
Nabi SAW melihat lailatul qadr 
dalam mimpi mereka pada tujuh 
malam yang akhir, Rasulullah SAW 
bersabda: '*Aku tahu bahwa mimpi 
kalian sama (bahwa lailatul qadr) pada 
tujuh malam yang terakhir- maka siapa 
yang ingin memperolehnya hendaklah 
mencarinya pada tujuh malam yang 
terakhir**, Muttafaq 'alaih. 

1191« Dari ^Aisyah r.a, ia berkata: 
^'Adalah Rasulullah SAW beri'tikaf 
pada sepuluh malam terakhir dari 
bulan Ramadhan, beliau bersabda: 
**Canlah lailatul qadr pada sepuluh 
malam terakhir dari bulan Ramadhan**, 
Muttafaq "alaih. 

1192. Dari 'Aisyah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: **Carilah 
lailatul qadr pada sepuluh malam 
terathir yang ganjil dari bulan 
Ramadhan**, HR Bukhari. 











8.Fadhaa 


JUuJi yli? « A 


153 


1193* Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 

Adalah Rasulullah SAW bila sepuluh 
malam terakhir dari bulan Ramadhan 
tiba/ beliau menghidupkan malam 
tersebut (dengam shalat dan membaca 
Al Our'an)/ beliau membangunkan 
keluarganya, dan sungguh-sungguh 
serta mengencangkan ikat sarungnya'". 
Mutta£aq 'alaih. 

1194. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Adalah Rasulullah SAW bersungguh- 
sungguh (beribadah) pada bulan 
Ramadhan melebihi bersungguh- 
sungguhnya beliau di malam 
selainnya, dan pada sepuluh malam 
terakhir di bulan Ramadhan beliau 
lebih bersungguh-sungguh dari 
selainnya". 

1195« Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Wahai Rasulullah, bagaimana jika 
aku mengetahui malam teijadinya 
lailatul qadr, apa yang harus 
kuucapkan?", beliau bersabda: 
"Ucapkanlah: 

(Ya Allah, sesunahnya Engkau Maha 
Pengampun, suka mengampuni, maka 
ampunilah aku), "HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan 
shahih". 


lil 015 :ojii 


Oli idJii -\\M 

N u oLiij J .m 

B <’ 

• * ^ J ^ 


\ ^ \Y I ^ 

JU:>u y u (Oi 




. pL-i '.Ijj «; 


u :iJii loJii 
jiy OJ -«>1 Jj-^j 

:JU Jjlf U jjdJl ^ 

3 !;]» 4 ^- iui ^1 : Jj» 

:juj 




BAB 215 

UTAMAAN BERSIWAK DAN 
X^G FITRl^^ : 



1196. Dari Abu Hiirairahr.a., bahwa 



Rasulullah SAW bersabda: “Andai 





K ^ 









154 


Rtfodhus ShaJUdn 




tidak memberatkan umatku (atau 
manusia) niscaya aku memerintahkan 
mereka bersiwak setiap kali hendak 
shalat*\ Muttafaq'alaih, 

1197. Dari Huzaifah r.av ia berkata: 
'^Adalah Rasulullah SAW bila bangun 
tidur beliau menggosok mulutnya 
dengan siwak'^ Muttafaq ^alaih. 

1198. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
'"Kami (para isteri Rasulullah SAW) 
selalu menyiapkan siwak untuk 
beliau^ dan air wudhunya, lalu beliau 
bangun di tengah malam seperti yang 
dikehendaki Allah SWT, kemudian 
bersiwak dan berwudhu, lalu 
shalat". HR. Muslim. 

1199. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: *'Aku 
teriah sering memerintahkan kalian 
bersiwak'\ HR. Bukhari 

1200. Dari Syuraih bin Hani, ia 
berkata: "Aku berkata kepada 
'Aisyah r.a., "Apakah yang pertama 
dilakukan Rasulullah SAW ketika 
beliau masuk ke rumahnya?", ia 
berkata: "Bersiwak". HR. Muslim. 

1201. Dari Abu Musa Al Asy"arir.a., 
ia berkata: "'Aku masuk menemui 
Nabi SAW, sedangkan ujung siwak 
berada di lidahnya". Muttafaq 'alaih. 
Teks hadist ini berasal dari Muslim. 


ii! iS 

js ilipL 


.Zi .jii -u'w 

iSj tjiji Jjij :3u 

4)i -^\^A 

^ :cju 

i\^ U 4)1 


T- t'ep 






L'ph 1^1 Jla :JU 


: Jli ^ je-j - I 1 « • 

(jL : iiJLjUj liJi 

U'jj .illlDL :djis /42; Jis 

6^3 -'Y*' 


- \ Y 


> 


^^1 :Jl5 kci- 

•su ji iiiiDi 

. - 1 ^ IJlaj i 5 ^ < 3 ^ 






8. Fadhail 


Jti ■ Aill — A 


155 


1202. Dari 'Aisyah r.a., bahwa Nabi 
SAW bersabda: "Berawakmembersihkan 
mulut dan meridhdamRabb". HRNasa'i 
dan Ibnu Khuzaimah dalam ShahUtnya 
dengan sanad shahih. 

Imam Bukhari dalam kitab 
Shahihnya menyebutkan hadist ini 
secara mu'allaq dengan bahasa yang 
tegaS/ ia berkata: "Aisyah r.a. berkata". 

1203. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: “Tabi’at 
yang fitri ada ^na (atau lima tabi’atyang 
fitri), yaitu: berkhitan, mencukur bulu 
kemaluan, memotong kuku, mencabut 
bulu ketiak, merapikan kumis.” 
Muttafaq 'alaih. 


1204. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: “Ada 
sepuluh tabi’at fitri, yaitu: merapikan 
kumis, memanjangkan janggut, 
bersiwak, menghirup air ke dalam 
hidung (lalu mengeluarkannya), 
memotong kuku, membersihkan buku 
jari, mencabut bulu ketiak, mencukur 
bulu kemaluan, mengurangi air”. 

Perawi berkata: "Aku lupa yang 
kesepuluh kemungkinan "berkumur- 
kumui^'. Waqi', salah seorang perawi 
hadist ini berkata: "Mengurangi «lir 
yakni beristinja". HR. Muslim. 

Maksud memanjcingkan janggut 
adalah ddak menggunting janggutnya 
sedikitpun. 


1«ii ^3 tibu - N Y * Y 

j.\j Ujj 94.5lj jJj 

juuL .j tiL'-J- 


< • * 


4,» J 


Cr; J' 

lyJj Jiiij ijUJiSii 

IfJ. '4)1 UjU -^Y•£ 

-M Jl* 

Jjij cjUiiSii 

tjiUJi '-^3 

ot N! s^iuii o-Jj '■ 43 }‘)' J>» 

: - Jl* t 0^^ 

. ^»4*^ \ jUJi 

V il^p» lu 


<# ♦ 1 







156 


Riyadhus Sholihin 




1205. Dari Ibnu Umar T.a„ dari Nabi 



SAW, Beliau berkata: “Cukuriah kumis 
dan biarkan jangg^t*\ Muttafaq 'alaih. 






tm2i6 

I 


HUIOJM WAIBNYA 
PENJELASAN KEUTAMAAN 

1 

“t ' 

SEi^A HAL YANG 



berkenaan DENGAI^A 

1 



Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 43 
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah 
zakat 

Allah berfirman, QS. Al Bayyinah: 5 
Padahal mereka tidak disuruh 
kecuali supaya menyembah Allah 
dengan memurnikan keta'atan 
kepada^Nya dalam (menjalankan) 
agama dengan lurus, dan supaya 
mereka mendirikan shalat dan 
menunaikan zakat; dan yang 
demikian itulah agama yang btrus. 

Allah berfirman, QS« At Taubalu 103 
Ambillah zakat dari sebagian harta 
mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihakan dan mensucikan 
mereka 

1206. Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: 
^'Rasulullah SAW bersabda ; **Islam 
^bang^n di atas lima hal; bersaksi bahwa 
tiada Tuhan yang berhakdisembah selain 
Allah dan Muhammad adalah utusan 
Allah, mendirikan shalat, membayar 
zakat, haji ke baitullah, dan puasa 



.[>-r 


* ofi 

• ^ ^ 

:Jli M 

M ^ JU f 

ijLP ilUi h\j t3i»i aii 

S 4 ^ 












8.Fadkml 


jSUwJl - A 


157 


Ramadhan". Muttafaq'alaih. 


• ^ 11 —^ ^ -1 11 

.<JU Vil>U^^ 

4*1 ^ ^ UE, -\Y.V 

<J\ •'J'* 

^ 

V" -* " ^ #c f*fi 

^ 

4*1 J^3 US 4,3^ U 

4f.*5ii'^i ^ jI::j 3* tSu 4^ 

4^1 J_^3 Jlii 

:Jll «#13 J 

d\ 4V» :JU- ^ 3i 

:3^ ^4i\ Jlii 

^ :JU «oL^j 

M 4'^» :0u ^ 

4*1 j_^3 ij 3fi3 :ju «yy 
^ Ji :JUi 

SSU .yy if 'l! c v'. :jlj 

V ^13 3*3 

Jlii ‘4> V3 ^3^ 

«3^ JI J>^j 

i- ^• 

. «Ja 

0^3 “'Y*A 


1207, Dari Thalhah bin Ubaidillah 
r.a. ia berkata: ""Seorang lelaki yang 
berasal dari Najed datang kepada 
Rasulullah SAW/ rambutnya kusut 
kami mendengar dengungan 
suaranya dan kami ddak paham apa 
yang ia ucapkan hingga ia mendekat 
kepada Rasulullah SAW ternyata ia 
bertanya tentang islam, Rasulullah 
SAW menjawab: *%ima shalat sehari 
semalam'', ia berkata: "'Apakah ada 
shalat fardhu selain itu?". Beliau 
bersabda: **Tidak, kecuali engkau 
shalat sunat", lalu Rasulullah SAW 
bersabda: "Dan puasa di bulan 
Ramadhan", ia berkata: "Apakah ada 
puasa wajib selain itu?". Beliau 
bersabda: **Tidak, kecuali engkau 
puasa sunat", lalu Rasulullah SAW 
menyebutkan kepadanya tentang 
kewajiban zakat ia berkata: "Apakah 
ada sedekah wajib selain itu?". Beliau 
bersabda: **Tidak, kecuali engkau 
bersedekah", lelaki tersebut membalikkan 
tubuhnya seraya berkata: "Demi Allah, 
aku tidak akan menambah dan 
mengurangi hal-hal di atas", 
Rasulullah SAW bersabda ; **Sungguh 
beruntungjika ia benar". Muttafaq "alaih* 

1208. Dari Ibnu Abbas r.a.,bahwa 
Nabi SAW mengutus Mu'adz r.a. ke 
Yaman lalu bersabda: "Serulah mereka 
agar bersaksi bahwa tiada Tuhan yang 




. 4I12; 


bbco 

:jUi J\ 421p 4l ^3 

^ ^ m 







158 


I^adhus ShoUlun 




berhak disembah selain Allah dan aku 
adalah utusan Allah, maka jika mereka 
mematuhinya beritahu mereka bahwa 
sesungguhnya Allah telah mewajibkan 
terhadap mereka lima shalat sehari 
semalam, jika mereka mematuhinya 
beritahu mereka bahwa sesunggphnya 
Allah telah mewajibkan kepada mereka 
zakat yang diambil dari orang kaya di 
antara mereka dan diberikan kepada 
orang miskin di antara mereka*\ 
Muttafaq 'alaih. 

1209. Dari Ibnu Umar r.a bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: **Aku 
diperintahkan memerangi manusia 
hingga mereka bersaksi tiada Tuhan 
yang berhak disembah selain Allah dan 
Muhammad utusan Allah, dan mereka 
mendirikan shalat, membayar zakat, bila 
mereka melakukan hal tersebut darah 
dan harta mereka selarrmt dariku kecuali 
karena (melanggar) kewajiban islam, 
sedangkan rahasia hati mereka terserah 
Allah*\ Muttafaq'alaih. 

1210. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: ^^Tatkala Rasulullah SAW 
wafat dan Abu Bakar r.a. menjadi 
khafilah, sebagian bangsa Arab ada 
yang kembali kafir lalu Umar r.a. 
berkata: ^^Bagaimana engkau 
memerangi manusia, sedangkan 
Rasulullah SAW telah bersabda: “Aku 
diperintahkan memerangi manusia 
hingga mereka bersaksi tiada Tuhan 


ai N M oSi<i J[ 

\jp\L\ 0 ^ 44 »! JjjLj JVj 

J 

iluiJ 

‘oi 

Al .yLl j.\ 

• M J'* 

Jj- ^liJi Jjlif o! 

h\j Siii 'V! 4 
✓ ^ 




t Al l 


tf ^ > 




Jsi \l^ 

p tiui 

. dp ^ ai J[p 

bi .iyj J -\y\> 

.^1 UJ :Ju 

• ^ 

(>? 

.4:^ Al uU3 

f» 

.4il alj 


.1 








8, Fadhail 


yang berhak disembah selain Allah dan 
Muhammad utusan Allah, dan mereka 
mendirikan shalat, membayar zakat, 
maka siapa yang melakukan hal 
tersebut, darah dan hartanya selamat 
dariku kecuali karena (melanggar) 
kewajiban islam, sedangkan rahasia 
hatinya terserah Allah SWT T*, lalu Abu 
Bakar berkata: "Demi Allah, sungguh 
aku akan memerangi orang yang 
memisahkan antara kewajiban shalat 
dan zakat karena sesungguhnya zakat 
kewajiban harta, demi Allah, andai 
mereka enggan menunaikan 2 ^kat tali 
pengikat tmta kepadaku yang dahulu 
mereka tunaikan kepada Rasulullah 
SAW niscaya aku akan memerangi 
mereka karena keengganan tersebut'', 
Umar r.a. berkata: "Demi Allah, 
tidaklah kulihat melainkan Allah 
telah mengilhami Abu Bakar untuk 
memerangi mereka, maka aku tahu 
bahwa itu adalah yang benar". 
Muttafaq 'alaih. 

1211. Dari Abu Ayyub Al Anshari 
r.a, bahwa seorang lelaki berkata: 
"Wahai Rasulullah beritahu aku 
amalan yang membawaku masuk ke 
dalam surga dan menjauhkanku dari 
neraka ?", Nabi SAW bersabda: 
^'Beribadahlah kepada Allah dan jangan 
berbuat syirik kepada-Nya, dirikan 
shalat, tunaikan zakat dan hubungkan 
silaturrahim”. Muttafaq 'alaih. 

1212« Dari Abu Hurairah r.a bahwa 
seorang Arab Badui mendatangi Nabi 
SAW seraya berkata, "Wahai 


JSUuJi - A 


159 







f • * * 


-^Y^> 


m ^ 

tjli tS>Jl 

m ^ ^ ^ 

4. V 2jI 


•I- 



■41 J -"'"f 

m jf y 







160 


Riyadhus ShoUhin 




Rasulullah! beritahu aku suatu 
amalan, bila aku mengeijakaimya, 
aku masuk surga?". Beliau bersabda: 
'^Beribadahlah kepada AUah dan jangan 
berbuat syirik kepada-Nya, dirikan 
shalat, tunaikan zakat yang diwajibkan, 
dan berpuasa di bulan Ramadhan ," ia 
berkata, ^^Aku tidak akzm menambah 
amalan selain di atas", tatkeda orang 
tersebut beranjak keluar. Nabi SAW 
bersabda ; "Siapa yang ingjn melihat 
seorang lelaki penghuni surga maka 
lihatlah oranginV\ Muttafaq 'alaih. 

1213. Dari Jarir bin Abdullah r.a., ia 
berkata: "Aku berbai^at kepada Nabi 
SAW untuk mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan memberi 
nasehat kepada setiap muslim". 
Muttafaq ^alaih. 

1214. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Tidak seorangpun yang mempunyai 
emas dan perak, kemudian ia tidak 
menunaikan kewajibannya (zakat) 
melainkan kelak di hari kiamat emas 
dan perak tersebut dilapisi logam yang 
berasal dari neraka lalu dipanaskan di 
neraka Jahannam maka logam tersebut 
(yang di dalamnya ada emas dan perak) 
digosokkan ke kedua sisinya dan dahi 
serta punggung pemiliknya, tatkala 
lempengan logam tersebut mendingin, 
diulangi kembali di suatu hari yang 
lamanya 50 ribu tahun hingga seluruh 
hambaselesaidiadili, maka diperlihatkan 
tempatnya (pemilik emas dan perak) 


Jip ^ ^1 Ij 

:Jli oiis \i\ 

^ J 

^ i ji\ 

Uji .Ijli /ip Ijf V 

Jli .Jj 

J! 'M 

.Ja Jil. «Ijli Jl 

iJL:L: :Jli .illi ^1 

^ JIJ :ju 

s;di f>: h\s \li 

^ M. ^ m. ^ 

• |« I» • 

l'' ' 

jb ^ 




.m . 


uas 

'T |i f 

AJIJL^ 0 u ^ 4J » 

vlrri L5^ IwAJI 


a ^ 


liiJl . jl 1^1 jUJi 

'i* « LP ♦ ♦ •• ^ 

4.1 j^3 U :3 j «jlIJi Jl 







8. Fadhail 


JUi3l - A 


161 


mungkin ke surga mungkin ke neraka”, 
lalu ada yang berkata: "Wahai 
Rasulullah, bagaimana dengan 
pemilik unta?". Beliau bersabda: 
“Tidak seorang pun yang memiliki unta 
kemudian tidak membayarkan 
kewajibannya (zakat) (di antara 
kewajibannya adalah memerah susunya 
lalu membagjkan di saat orang-orang 
merasa kehausan), melainkan kelak di 
hari kiamat dibentangkan untuk unta 
tersebut permukaan datar yang halus 
dan bias, yang tidak akan hilang seekor 
unta kecilpun, lalu unta tersebut 
menginjaknya (pemiliknya) dengan 
kuku kakinya dan men^igit dengan 
mulutnya, tatkala unta yang pertama 
berlalu datanglah unta selanjutnya 
(melakukan hal serupa) di suatu hari 
yang lamanya 50 ribu tahun hingga 
seluruh hamba selesai diadili, maka 
diperlihatkan tempatnya (pemilik unta) 
mungkin ke surga mungkin ke neraka", 
lalu ada yang berkata: "Wahai 
Rasulullah, bagaimana dengan sapi 
dan kambing?". Beliau bersabda: 


A . • ' 


V Vj» :J 15 




u '}j\ p 

jjL* V 


•? F i 


LJi 5 i 4 ujiJ c 

✓ ✓ 

Ij ^ y, 


^ 015 J 


l'* I *'• 5^ 


Jl U!3 J! Ul c<d^ 


^ *•» 




.«illll 


r^\j 4)1 i: :jj 

i p Tj >: v-Li 

' ^ A' 


“Tidak seorangpun yang memiliki sapi 
dan kambing lalu tidak menunaikan 
kewajibannya (zakat) melainkan kelak 
di hari kiamat dibentangkan permukaan 
datar yang halus dan tidak mungkin 



hilang sesuatupun di permukaannya^ 
dan tidak ada dipermukaannya seekor 
binatangpun yang tanduknya bengkok, 
tidak bertanduk, dan tanduknya pecah, 
lalu menyeruduknya (si pemilik) dengan 
tanduknya, dan menginjaknya dengan 
kuku-kukunya tatkala binatang yang 


^ •f 

^1 


«A' ^ 

!>. JjIJll. 015 




iL:, ocJi a;: 

. «jiiji ji ^*i ji ai 
: JIj 4»l li 'Jj 

Oij p-;J ^ ^ 1 » 







162 


Riyadhus Shoiihin 




pertama berlalu binatang selanjutnya 
melakukan hal yang serupa di suatu hari 
yang lamanya 50 ribu tahun hingga 
seluruh hamba selesai diadili, maka 
diperlihatkan tempatnya (pemilik sapi 
dan kambing) mungkin ke surga 
mungkin ke neraka**, lalu ada yang 
berkata: ''Wahai Rasulullah, 
bagaimana dengan kuda?". Beliau 
bersabda: "Kuda ada tiga macam; ada 
yang menjadi dosa untuk seorang yang 
menutupi hajat untuk seorang dan ada 
yang menjadi pahala untuk seorang, 
maka yang menjadi dosa bagi 
pemiliknya adalah seorang lelaki yang 
menambatkan kudanya untukpamerdan 
sombong serta melawan orang islam 
maka kuda tersebut menjadi dosa bap 
pemiliknya, adapun yang menutupi hajat 
bagj pemiliknya adalah seorang lelaki 
yang menambatkan kudanya untuk 
mencari karunia Allah kemudian ia 
tidak lupa hak Allah terhadap kuda 
tersebut (dengan memeliharanya), maka 
itulah kuda yang menutupi hajatnya, 
adapun yang menjadi pahala untuk 
pemiliknya adalah seorang lelaki yang 
menambatkan kudanya berjihad fi 
sabilillah menolong umat islam ketika ia 
berada di padang rumput atau kebun, 
maka tidaklah setiap sesuatu yang 
dimakan oleh kuda tersebut dari rumput 
atau kebun melainkan dituliskan untuk 
pemilik(nya) sebanyak bilangan yang 
dimakan oleh kuda itu sebagai 
kebajikan, dan dituliskan untuk 
pemiliknya sebanyak kotoran dan air 
kecing kuda tersebut sebagai kebajikan 


jit Js 

J\ atj 'A ^ 

^ ii p' p’ .4.1 

1^* I" ^1* 






J J 

OiSI U» Jl 


Cr! '^jA^ a 


• ? % 


u Sjlp 4 j Vj 

• t 

jLi* Tj 

Sji A A)\ ^ jAjji j\ Ayi. 

A Vj \^\yj\j UjUi 


t 


A 4.» di^ VI M ij Tj 


l* .>Ap 


;JIS rjjAA 4»l j_^ 31 : :3J 

VI J jjif u» 

^ ^ ^ ^ 

liuii i'Vi «ju 

/ jf • »• 

iAi o ^ tji 

J-—" 






8. Fadhim 


dan tidaklah terputus tali tambatnya lalu 
ia berjalan dengan berdiri tegak lurus satu 
atau dua kali melainkan Allah 
menuliskan bagj pemiliknya sebanyak 
jejak dan kotorannya kebajikan, dan 
tidaklah pemiliknya menunggang lalu 
melewati sebuah sungai maka kuda 
meminumnya sedangkan pemiliknya 
tidak bermaksud memberinya minum 
melainkan Allah tulis untuk pemiliknya 
sebanyakairyangdiminumnya kebajikan 
ada yang berkata: "Bagaimana dengan 
keledai T', Beliau bersabda: "Tidak 
diwahyukan kepadaku tentang keledai 
kecuali ayat ini, yang tidak ada 
tarulingannya serta mencakup banyak hal, 
(Q6 Al Zalzalah: 7-8) Barangsiapa yang 
mengerjakan kebaikan seberat zarrahpun, 
niscaya dia akan melihat (balasan)nya. 
Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan 
seberat zarrahpun, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya pula. Muttafaq 


JUiJI - A 


163 


iiiJ .Jp ^ 


'alaih. 


BAB 217 

1 

- 

WAJIBNYA PUASA 

■ 


RAMADHANDAN 

1 


PENJELASAN KEUTAMAAN 
PUASA SERTA HAL YANG 
BERKENAAN DENGANNYA 


^ w f OWiJ 


Allah berfirman^ QS. Al Baqarah:183- 
185. 

Hat orang-’Orang yang beriman, 
diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas 
orang-orang sebelum kamu „„hingga 


{p: 'ii$\ :JU; JU 

(S c# 

: ju; oi 










164 


Riyadkus Sholihin 




Firman Allah: (Beberapa hari yang 
ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, 
bulan yang di dalamnya diturunkan 
(prmulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk 
bagi manusia dan penjelasan- 
penjelasan mengenai petunjuk itu dan 
pembeda (antara yang hak dan yang 
bathil). Karena itu, barangsiapa di 
antara kamu hadir (di negeri tempat 
tinggalnya) di bulan itu., maka 
hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, 
dan barangsiapa sakit atau dalam 
perjalanan (lalu ia berbuka), maka 
(wajiblah baginya berpuasa), sebanyak 
hari yang ditinggalkannya itu, pada 
hari-hari yang lain. 

1215. Dari Abu Hurairah r. a, ia 
berkata: ^'Rasulullah SAW bersabda: 
""Allah "Azza wa Jalla berfirman: ""Setiap 
amalan anak Adam adalah untuknya 
kecuali puasa karena sesunggphnya ia 
untuk-Ku, dan Aku yang membalasnya 
Rasulullah SAW bersabda* ""Puasa 
adalah perisai, maka bila salah seorang 
kamu di hari ia berpuasa janganlah 
berkata kotor dan banyak bicara, dan 
jika seseorang memakinya atau 
mengajaknya bertengkar hendaklah ia 
mengatakan ""sesungguhnya aku sedang 
berpuasa"\ demiyangjiwaMiduimmaddi 
tangan-Nya sungguh bau mulut orang 
yangberpuasa lebih wangdisisiAllah dari 
baunya kasturi, bag orang berpuasa ada 
dua kegembiraan yang dirasakan; di saat 
dia berbuka ia gembira dengan makanan 
berbukanya, dan di saat ia bertemu 
Rabbnya ia gembira dengan pahala 


JL6 


p, 

^ (jAj 


.[^A0-\Ar -.SjiJ»] 


.Uj ^di J is 


ibl Jli» J15 :ja 

-U J 

f>: 01^ .SA fc^ij 

Jl j\ Zl:. 

4)1 Xjp 

.4LIJI IfA 

. 4 ^ ^ “ 5 ^.^ Aj 

i)i 4A«Ui» 








8.Fadhaii 


165 


puasanya''. Muttafaq'alaih.Tekshadist 
ini berasal dari Bukhari. 

Dalam riwayat Bukhari yang lain 
"ia meninggalkan makanan, minuman 
dan syahwatnya karena-Ku, puasa 
adalah untuk-Ku dan Aku yang 
membalasnya, dan suatu kebaikan 
dibalas dengan sepuluh kali lipat". 

Dalam riwayat Muslim **setiap amal 
anak Adam dilipatgandakan satu 
kebajikan dengan sepuluh kebajikan 
semisalnya hingga 700 kali lipat, Allah 
Ta'ala berfirman ^kecualipuasa, karena 
sesunggphnya puasa untuk-Ku dan aku 
yang membalasnya, ia meninggalkan 
syahwat dan makanannya karena-Ku", 
bagi orang yang berpuasa ada dua 
kegembiraan; gembira ketika berbuka 
dan gembira ketika bertemu Rabbnya 
dan bau mulutnya lebih wangj di sisi 
Allah dari bau kasturi" 

1216. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Siapa 
yang menginfakkan sepasang unta 
untuk berjihad fi sabilillah, ia (Upanggjl 
dari pintu-pintu surga **Hai hamba Allah, 
ini adalah kebajikan, maka siapa yang 
ahli shalat ia dipanggjl dari pintu shalat, 
siapa yang ahli jihad ia dipanggjl dari 
pintu jihad, siapa yang ahli puasa ia 
dipanggil dari pintu Rt^an, siapa yang 
ahli sedekah ia dipanggil dari pintu 
sedekah", Abu Bakar r.a. berkata: 
"Demi yang menciptakem bapak dan 
ibuku wahai Rasulullah, rasanya 
tidak ada rugi orang yang dipanggil 
dari satu pintu, maka adakah 







166 


R^adiws ShoUhin 




seseorang yang dipanggil dari seluruh 
pintu?". Beliau bersabda: 'Ta, dan aku 
berharap engkau termasuk golongan 
mereka*\ Muttafaq'alaih. 


1217. DariSahalbinSa'adr.a.,dariNabi 
SAW, Beliaubersabda: "Sesungffihnya di 
surga ada suatu pintu yang dinamakan 
Rayyan dari pintu itu kelak di hari kiamat 
orang-orang yang ahli puasa masuk, tidak 
seorungpunyang masuk dari pintu tersebut 
selain mereka, lalu dikatakan **mana ahli 
puasa?*, kemudian mereka berdiri, tidak 
seorangpun dari pintu tersebut masuk 
selain mereka karena apabila mereka 
telah masuk pintu itu dikunci maka tidak 
seorangpun masuk dari pintu tersebut**. 
Muttafaq'alaih. 

1218. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a., 
ia berkata: "RasuluUahSAWbersabda: 
**Tldakseoranghambapunyangberpuasa 
satu hari di saat ia berjihad fi sabilillah 
melainkan Allah menjauhkan mukanya 
dari neraka sejauh jarak 70 tahun 
(perjalanan) karena puasanya di hari 
tersebut**. Muttafeq 'alaih. 

1219. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, ia bersabda: **Siapa yang 
berpuasa di bulan Ramadhan dengan 
penuh keimanan dan keikhlasan 
diampunkan dosanya yang telah 
berlalu**. Muttafaq 'alaih. 

1220. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: **Bila bulan 
Ramadhan tiba pintu surga dibuka, pintu 
neraka dikunci dan syetan-syetan 


•«1 Crf 'j ^ Oi ^ Y \ V 

J> 0la :Jl» ^ 

^1' tOlS^l JIa l'C ^1 
V Oj^JLaJI 

yj ;Jl2 aL Jatjl 

jii \jj.i \‘4 

CrfJ \ Y \ A 

t4il JU :0u uZi. 4.1 

^ J b-, 

0^ 5il bt-C 

. aJU j0t 

4.1 j -^Y^^ 

:Jli ^ i.<e- 

L» aJ i l^l^l 01««i»j 


i' . 


• 'Srl^ 05 

JI iJlp -\YY* 

ISJ® :J15 

1*^ ''ii ^ "'t ^ 

4 







8. Fadhail 


dibelenggu”. Muttafaq'alaih. 


1221. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: '^Berpuasalah 
setelah melihat bulan (sabit) dan 
berbukalah (berhari raya) setelah melihat 
bulan (sabit), maka jika cuaca mendung 
genapkan bilangan bulan Syaban menjadi 
30”. Muttafaq 'alaih. Teks hadist iru 
berasal dari Bukhari. 

Dalam riwayat Muslim "maka jika 
cuaca berawan, berpuasalah 30 hari**. 


BAB218 

PEMURAH, 

f * - • ‘Z-' ^ ' ' ***<.-• r. . 

SEPULUH HARI TERAKHIR 


1222* Dari Ibnu Abbas r.a., ia 
berkata: "Adalah Rasulullah SAW 
manusia yang paling pemurah dan 
beliau lebih pemiirah lagi di bulan 
Ramadhan ketika Jibril menemuinya/ 
dan adalah Jibril menemuinya pada 
setiap bulan Ramadhan, lalu ia 
bertadarus Al Our'an bersama Jibril, 
dan sungguh Rasulullah SAW ketika 
Jibril menemuinya beliau sangat 
murah melakukan kebajikan 
melebihi angin yang berhembus". 
Muttafaq 'alaih. 


jSUuJl - A 


✓ 

. aJIp 

St -^YY^ 

iJLftj t<»JU SJp 

• ^ 

U'h 




■*’ <ji' 

•* ^ ^ 

445jI ii i 

ijL: U S34.t 
oi <3^ ufi 

toTyJi 

jil» ^ 

. Ja 









1<>8 


Rfyadhus Sholihin 




1223. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
“Adalah Rasulullah SAW bila sepuluh 
malam terakhir (Ramadhan) beliau 
menghidupkan malam (dengan 
ibadah), membangunkan keluarganya 
dan mengencangkan ikatan sarungnya”. 
Muttafaq 'alaih. 






.iUi ijdji j^\ 


• ^ 




BAB219 

MRANGAN MENDAHULUI 
RAMADHAN DENGAN 


BERPUA3ASErE;LAH 
pertengahan S¥A*BAN 
KECUALI BAGI ORANG YANG 
MmANG SUDAH PUASA 
SEBELUMNYA, ATAU 
BERTEPATANDENGANPUASi) 
RUTINNYA, SEPERU PUASA 


DILAKUKANNYA 




• ' ..I t 


(4) 3aU Jilj 4IJ 
4JaU> 


1224. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, ia berkata: ""Janganlah 
salah seorang kamu berpuasa satu atau 
dua hari sebelum Ramadhan kecuali 
seorang lelaki yang biasa berpuasa dan 
bertepatan dengan hari tersebut, maka 
hendaklah ia berpuasa di hari itu*\ 
Muttafaq 'alaih. 

1225. Dari Ibnu Abbas r.a.. Beliau 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
* Janganlah berpuasa sebelum Ramadhan, 
berpuasalah setelah melihat bulan dan 
berbukalah setelah melihat bulan, maka 
jika awan menghalangjnya genapkanlah 


Crfj ^"^7^ 

ylaL: v's :jii .m ^ 

,^‘A 

* '' li» 

oi' 0^3 -'YYo 

** # ^ ^ 

• (Jli :JIS ‘1*4^ 


'y» 

diu 5^ ‘3^5^ 











S.FaiOuUl 


jSUiJI - A 



menjadi30hari”. HR.Tannizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 




Jf fUlJI 


5 : •?! 


1226. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: “Rasulullah SAW bersabda: 
“Bila tersisa setengah dari bidan Sya’ban 
maka janganlah berpuasa”. HR. 
Tannizi, ia berkata: "Derajat hadist 
ini luisan shahih". 

1227. Dari 'Amar bin Yasir r.a., ia 
berkata: “Siapa yang berpuasa di hari 
yang diragukan (awal Ramadhan) 
sungguh ia telah mendurhakai Abu 
Qasim (Muhammad SAW)". HR. Abu 
Daud dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 


.Z\^\ 

lij® JJ 

oljj ^0ii 

* ^ ' t '^1-*' i. t •?ti 


. : Jli3 

oiktil J -YYYV 
^J> : Jli tUjJi- 4ll 
\j] Jiii JJLiJ 

ojis ir/j i^uli 


BAB 220 

I 


YANG HARUS DIUCAPKAN 


jU JU. U wjU -yy* 

KETIKA MELIHAT BULAN 



SABIT 

■ 



1228. Dari Thalhah bin Ubaidillah 
r.a., bahwa kebiasaan Nabi SAW bUa 
melihat bulan sabit, mengucapkan: 

Ya AUah, jadikanlah dengan bulan Uu 
terbit rasa aman, keimanan, keselamatan 
dan islam kepada kartu, Tuhan-ku dan 
Tuhan-mu adalah Allah, bulan sabit 
semoga menjadi petunjuk dan 
kebajikan. HR. Tannizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 


^ UJI, -\YYA 


«j* CrfJ 

'J*» J4Ij|b :JU Jj \i\ 

^ ^ ^ 

^^;Ui 503 «^5 :pj 


^ L 4 











170 


Rfyadhus ShoUMn 





1229. Dari Anas r.a, ia berkata: 
'^Rasulullah SAW bersabda: "Bersahurlah 
kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu 
ada keberkahan'*. Muttafaq'alaih. 


:jii 

• # 

hf Jil 


1230. Dari Zaid bin Tsabit r.a., ia 
berkata: "Kami bersantap sahur 
bersama Rasulullah SAW kemudian 
kami berdiri untuk melaksanakan 
shalat", ada yang berkata: "Berapa 
lama jarak antara keduanya?", ia 
berkata; "Lamanya seukuran 
membaca 50 ayat". Muttafaq 'alaih. 

1231. Dari Ibnu Umar r.a.. Ia 
berkata: "Rasulullah SAW memiliki 
dua orang muazin. Bilal dan Ibnu 
Ummi Maktum, maka Rasulullah 
SAW bersabda: "Sesungguhnya Bilal 
azan di malam hari maka makan dan 
minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum 
azan", Ibnu Umar r.a. berkata: "Dan 
jarak antara dua azan seukuran 
muazin yang pertama turun 
kemudian yang kedua naik". 
Muttafaq 'alaih. 





1232. Dari Amru bin Ash r.a., ^Ujl ^ -^YV'Y 

bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

"Pembeda antara puasa kita dan puasa 
ahli kitab adalah makan sahur". HR. 

Muslim. ^ * 
















8. FadhaU 


jjuai yisf - A 


171 












172 


Riyadhus Sholihin 




1236. Dari Umar bin Khatab r.a., ia 
berkata: “Rasulullah SAW bersabda; 
“Bila malam tiba dari arah sini (Timur) 
dan siang berlalu dari arah sini, (barat) 
dan matahari terbenam maka sungguh 
orang yang puasa telah berbuka". 
Muttafaq 'alaih. 

1237. Dari AbduUah bin Abu Aufa 
r.a., ia berkata; “Kami mengadakan 
perjalanan bersama Rasulullah SAW 
di saat beliau berpuasa tatkala 
matahari terbenam, beliau berkata 
kepada sebagian kaum: "Hai fulan 
turun dan aduklah tepung deraan air 
untuk kami”, ia berkata: "Wahai 
Rasulullah, (nanti) kalau sudah sore", 
ia bersabda: ''Turun dan aduklah tepung 
dengan air untuk kami”, ia berkata: 
"Sesimgguhnya hari masih siang!?", 
ia bersabda: “Timm dan aduklah tarung 
dengan air untuk kami”, letlu ia turun 
dan mengaduk tepimg untuk mereka, 
maka Rasulullah SAW minum 
kemudian bersabda: "BUa kalian telah 
melihat malam tiba dari arah sini, maka 
sungguh orang yang berpuasa telah 
berbuka”, beliau mengisyaratkannya 
ke arah Timur. Muttafaq 'alaih. 

1238. DariSalmanbm'Amirr.a.,dari 
Nabi SAW, Beliau bersabda: “Apabila 
salah seorang kamu berbuka hendaklah ia 
berbuka dengan kurma, jika ia tidak 
memperolehnya maka hendaklah berbuka 
dengan air karena sesmggfdtnya air itu 
mensucikan”. HR. Abu Daud dan 


t<u)i Jj-iJ Jii ijii 

^ jdii jjf lii» 


> * "fc 1 1 ^ ^ I I ( 


1 0 .^1 I 


^ Al ^ ;;^i4 J \ Yrv 

Crf 'j 

^ 

JL5 4,4^1 Uli 

(iLj Ij® I 

: Jli ? 

ijdp :Jll «0' jjil» 
: Jli dU J ^|8 : Jli I 
.4.1 J^: Jjii 

jjf ji jiji pj\j lip : jil 

jU* ^ Jb p 

«I 

jUJij :(^l 

^ idb -VYtA 

“ 0 7 

>Ji;U 4 J 1 lap :Jli 

>ldi . 1 ^; p op Jp 

iijii »133 







8. Fadhail 


JUuJI - A 


173 


Tarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat 
hadist ini hasan shahih". 

1239. Dari Anas r.a, ia berkata: 
“Adalah Rasulullah SAW berbuka 
sebelum shalat dengan beberapa biji 
kurma segar, jika ia tidak memperoleh 
kurma segco* maka dengan kurma 
kering, maka jika tidak memperoleh 
kurma kering beliau meminum 
beberapa teguk air". HR. Abu Daud 
dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

~~ BAB 223 
ORANG YANG BERPUASA 
DIPERIN-TAHKAN MENJAGA 
LISAN DAN ANGGOTA 
TUBUHNYA YANG LAIN DARI 

melakukan pelanggaran, 

MENCAa MAKI DAN YANG 
SEMISALNYA | 

1240. Dari Abu Hurairah r.a. Beliau 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Apabila salah seorang kamu di hari ia 
berpuasa Janganlah berkata kolor dan 
membentak, dan jika seseorang 
memaldnya atau mengajaknya bertengkar 
hendaklah ia mengatakan “sesungguhnya 
aku sedang berpuasa”. Muttafaq 'alaiK 


- * , - ; 


; Jli; 


:JU <iil ^3 


Jj 'j\S 

^ p M 

iiv, . -w. oi'wi oi'JU: 


JJ • 5^ (>? ^7 








*•' i I 


'•7)- J: 'J- 


4jl>l J iJlS 

^ ** 

ii>: ^ f>: 01 ^ 

yi oLi i4i^: 'j J 

.J* 


1241. Dari Abu Hurairah r.a, ia j-. _^YtA 

berkata: "Nabi SAW bersabda: 


“Siapa yang tidak meninggalkan berkata JJp* <Jy* • 


dwste dan mengamatkarmya maka Allah 
tidak butuh orang tersebut ntetunggalkan 
makan dan minunmya”. HR. Bukhari. 


M J ^ :r4i 5i '^\j 










174 


Kiyadhus ShoBhin 





1242* DariAbuHurairahr.a^dariNabi 
SAW, ia bersabda: "Apabila salah seorang 
kamu lupa lalu ia makan atau minum maka 
hendaklah ia menyempurnakan puasanya 
karena sesungguhnya Allah telah 
memberinya makan dan minum**. 
Muttafaq'alaih. 

1243. Dari Laqith bin Shabirah r.a., 
ia berkata: ''Wahai Rasulullah, 
beritahu aku tentang wudhu?", ia 
bersabda: '^Sempurnakan wudhu dan 
menyela-nyela jari (ketika berwudhu), 
hiruplah air dengan hidung sampai 
dalam kecuali di saat engkau berpuasa**. 
HR Abu Daud dan Tarmizi. Tarmizi 
berkata: "Derajat hadist ini hasan 
shalat". 


4 ) ^3 J ^ -\Y£Y 

^ 4» :Jli .m ^ 


. aJIa 




^ -^Yif 

<ul l o ~ U 4 l 

:JU ^ 

^ m ^ 

M 'J! ^ 

:JUj o\jj 




1244. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
"Ketika fajar telah terbit di saat itu 
Rasulullah SAW masih junub karena 
(Menggauli) isterinya kemudian beliau 
mandi, dan berpuasa". Muttafeq 'alaih. 

1245. Dari 'Aisyah r.a. dan Ummu 
Salamah r.a., mereka berkata: 
"Rasulullah SAW di waktu shubuh 
dalam keadaan junub yang tidak 
karena mimpi, kemudian beliau 
berpuasa". Mutta£aq 'alaih. 


^ t4>l J^3 h\^ :^'U 


Cri 

4JP ^j£a . 

) : bJU i «dit 

. 4J^ ^ 










8.FadhaU 




175 



1246* Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: ''Rasulullah SAW bersabda: 
**Puasa yang paling utama setelah 
Ramadhan adalah puasa di bulan 
Allah, Muharram, dan shalat yang 
paling utama setelah shalat fardhu 
adalah shalat malam”, HR. Muslim. 

1247. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
"Nabi SAW tidak berpuasa di satu 
bulaU/ lebih banyak dari bulanSya'ban 
karena sesungguhnya beliau berpuasa 
hampir sebulan penuh Sya'ban". 

Dalam riwayat yang lain "beliau 
berpuasa sebulan Sya'ban kecuali 
sedikit". Muttafaq 'alaih. 

1248. Dari Mujibah Al Bahiliyah, 
dari bapaknya (atau pamannya) 
bahwa ia mendatangi Rasulullah SAW 
kemudian kembali lalu ia datang lagi 
setelah satu tahun, sedangkan kondisi 
dan keadaanya telah berubah, lalu ia 
berkata: "Wahai Rasulullah, apakah 
engkau mengenalku?", beliau 
bersabda: **Siapa engkau?”, ia berkata: 
"Aku Al Bahili yang datang kepadamu 
tahun lalu", beliau bersabda: '7/fl/ apa 
yang mengubahmu, sungguh dahulu 


JU :J\i .ci 

l'^\ 

i\jj «^1 

tiiSlp -\XiV 

fA: ‘ 4 ?' 


4 jOJi 

oij J', 


. fjjcA . 

y ^ gudi -\Y1A 

4^^ 44)1 

JL 3 ^ t 0 U vi 1 1«*» 

l: ijiii 

^di ut :JU «YoJi 
uSb :J\i .JjS/l f U i% 
^ viil oij 4iJ:^ 


'jii 


*) Buian-butan haram, yaitu: bulan yang diharamkan berperang padanya, jumlahnya 
ada 4; Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Pent 







Rfyadhus Sholihin 




en^am berparas bagus”, ia berkata: "Aku 
tidak pernah makan makanan semenjak 
berpisah denganmu kecuali di waktu 
malam", maka Rasulullah SAW 
bersabda: “Engkau telah menyiksa 
dirimu”, kemudian Beliau bersabda; 
“Berpucaalah sebulan penuh Ramadhan, 
dan satu hati setiap bulan”, ia berkata: 
"Tambahlah, karena sesungguhnya 
aku kuat". Beliau bersabda: "Puasalah 
dua hari", ia berkata: "Tambahlah", 
Beliau bersabda: “Puasalah tiga hati”, ia 
berkata: "TambaWah" Beliau bersabda; 
“Puasalah di bulan-bulan harum dan 
tinggalkan(di luar bulan haram), 
puasalah di bulan-bulan haram dan 
tinggalkan, puasalah di bulan-bulan 
haram dan tinggalkan”, beliau 
mengisyaratkan dengan tiga jarinya 
yang dirapatkan kemudian beliau 
merenggangkannya*)". 




^ s 


‘^1 .J;L: VI 

jUi» :Jl» «IdLliJ dJip» 

:JU c5ji ^ ijlj :JIS 
:Jli fj,)) 

: J15 : JU jUi» 

J'-*} 

-f* ^ 

" l" ■'f''!'’' ^ 




OUwj 



1249. Dari Ibnu Abbas r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Tidak ada hari-hari yang amal saleh 
padanya lebih dicintai Allah daripada 
hari-hari ini”, yakni sepuluh hari 
(diawal bulan zulhijjah), para 
sahabat berkata: "Wahai Rasul ullah , 


4.1 ^ 

“ 0 0 ^ 

■ (<u>l ijli :JU 


5 ^ ^ 4.1 Ji 


) Hadist ini dhaif karena diantara sanadnya^ ada seorang perawi yang majhuL [lihat: 
Dhaif sunan Abu Daud, no.419] 










8, Fadhaii 


jSUill - A 


177 


tidak juga jihad fi sabilillah?'^ Beliau 
bersabda: **Tidak juga jihad fi sabilillah, 
kecuali seorang lelaki yang keluar (untuk 
befjihad) dengan jiwa dan hartanya lalu 
tidak kembali sesuatupun darinya HR. 
Bukhari. 


: Jli ^ 






JJJS 




BAB 227 

■ 


KEUTAMAAN BERTOASA 

1 


EIAia ARAFAH, «ASYURAADAN 

1 


TASUU’AA 

1 

* 


1250. Dari Abu Qatadah r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW ditanya 
tentang puasa hari Arafah, ia 
bersabda: "Menghapuskan dosa 
setahun yang lalu, dan setahun yang 
akan datang”. HR. Muslim. 

1251. Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa 
Rasulullah SAW berpuasa di hari 
'Asyuraa dan beliau memerintahkan 
berpuasa di hari tersebut". Muttafaq 
'alaih. 

1252. Dari Abu Qatadah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW ditanya tentang 
puasa 'Asyuraa, Beliau bersabda: 
"Menghapuskan dosa setahun yang 
lalu”. HR. Muslim. 

1253. Dari Ibnu Abbas r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Andaikan aku hidup hingga tahun 
depan sungguh aku akan berpuasa di 
hari yang kesembilan (Muharmm)”. HR. 
Muslim. 


il je. -\Y0‘ 

^ :ja 

:ju ^ 

“ ^ * * 

^ ^ c 4 ^ I c) J^J O l ^ 

|| .iSlS J -\t«T 

3^3 St 

»^di 

‘I :r?3 .ji' -'ter 

* ^ ^ ^ 

^ 3li :j»j ‘Uili 











1254. Dari Abu Ayyub r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Siapa 
yang berpuasa Ramadhan kemudian ia 






mengeringnya dengan puasa enam hari 
di bulan Syawal seolah-olah ia berpuasa 
satu tahun*\ HR. Muslim 


Ia iL !;;;*( 




BAB 229 


tjli-YYA 

DISUNNAHKAN PUASA SENIN 

■ 

KAMIS 




1255. Dari Abu Qatadah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW ditanya tentang 
puasa Senin Kamis, Beliau bersabda: 
“Itu adalah hari aku dilahirkan, dan hari 
aku diutus (diturunkan kepadaku 
wahyu)”. HR. Muslim. 

1256. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Rasulullah SAW, Beliau bersabda: 
"Seluruh amalan diangkat pada hari 
Senin dan aku sangat suka di saat 
amalanku diangkat aku sedang 
berpuasa", HR. Tarmizi^ ia berkata: 
^^Derajat hadist ini hasan^'. Dan 
Muslim meriwayatkan tanpa 
menyebutkan kata "berpuasa". 

1257. Dari 'Aisyah r.a./ ia berkata: 
"Rasulullah SAW sangat menjaga 


At li 

iSl» 

f • ^ 

-lYoo 

‘i 

B ^ 

40)1 J J1 V4CP 

f ji : 

JU* 

✓ 

♦ ^ • r 

,(y. 

•t * f 

Jjll j» - 

✓ 

^ 1 

: (Jtt 

^ 4.J 


. pL- Ujj 


‘f 


J 

-iY«n 

: Jli 

cdill 

✓ 


. ^ p * ^ 


•• ^ 

^ *'JJJ '•Cr-*' 
ciijU j£.j-\XcV 















8. Fadhail 


jSUuIl A 


179 


puasaSemndan Kcimis^".HR.Taniuzi, , _ 
ia berkata: "'Derajat hadist ini hasan". 



BAB 230 

II 


DISUNNAHKAN BERPUASA 



uga hari setiap bulan 

(HURIYAH) 

1 



Dan yang paling utama berpuasa 
pada hari-hari putih, yaitu hari ke - 
13,14, dan 15. Ada yang berpendapat 
hari ke -12,13, dan 14. Yang benar 
lagi masyhur adalah pendapat yang 
pertama. 

1258. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Kekasihku SAW berpesan 
kepadaku dengan tiga hal; berpuasa 
tiga hari setiap bulan, shalat dhuha 
dua raka'at, dan shalat witir sebelum 
tidur". Muttafaq 'alaih. 

1259. Dari Abu Darda r.a., ia 
berkata: "Kekasihku SAW berpesan 
kepadaku tiga hal, aku tidak akan 
meninggalkannya selama hayatku; 
berpuasa tiga hari setiap bulan, 
shalat dhuha, aku tidak tidur hingga 
shalat witir". HR. Muslim. 

1260. Dari Abdullah bin Amru bin 
'Ash r.a., ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: '*Berpuasa tiga hari setiap 
bulan adalah puasa setahun penuh". 
Muttafaq "alaih. 



^ ^ 













180 


Riyadkus ShoUhin 




1261. DariMu'adzahAI'Adawiyah, 
bahwa ia bertanya kepada 'Aisyahr.a.: 

Apakah Rasulullah SAW berpuasa 
setiap bulan tiga har^?'^ ia berkata: 
''Ya", aku berkata: "Bulan apa saja 
beliau berpuasa?", ia berkata: "Dia 
tidak peduli bulan apapun dia 
berpuasa". HR. Muslim. 


1262« Dari Abu Dzar r.a., ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: **Bila 
engkau berpuasa setiap bulan tiga hari 
maka berpuasalah pada hari 13,14, dan 
15*\ HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan". 


1263. Dari Qatadah bin Milhcin r.a., 
ia berkata: "Rasulullah SAW 
memerintahkan keuni berpuasa di 
hari putih, yaitu 13,14 dan 15". HR. 
Abu Daud. 


1264« Dari Ibnu Abbas r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW tidak 
meninggalkan puasa di hari putih, 
baik di saat bermukim maupun 
dalam perjalanan". HR. Tarmizi 
dengan sanad hasan. 


I 4 JI siuLl 

:l^ 4S1I cJ'b 

^ :ciii .jUi i‘%* 

jU :cJli 

■f>: .j! M M 

. i\yj 

J 

Jli :JU 
^1 ^ cJJ. 

^ S-' t' ' -'t' 

:j\lj l\yj 


5S10 -\y\r 

i.0, jy-j Oli' :Jli 

:^l |.d 

^ 4 J t .V ^ 

i' t ' 

* Ji' 

“ # 

4 4ul (J : Jli 4 

- ^ * 

.jii. v; ^ 


jLilJi Ir, 











8.FadhaU 


jsumJi - A 


181 



1265. DariZaidbinKhalidAlJuhani 
r.a./ dari Nabi S A W, ia bersabda: 
“Siapa yang memberi makan berbuka 
bagi orang yang berpuasa niscaya 
untuknya seperti pahala orang yang 
diberinya, tanpa mengurangi pahala 
orang yang berpuasa (yang diberi 
makanan pembuka) sedikitpun'\ HR. 
Tarmi 2 d/ ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan shahih'". 

1266. Dari Ummi ^Umarah Al 
Anshariyah ra., bahwa Nabi SAW 
masuk ke rumahnya lalu dia 
memberikan kepada beliau makanan 
maka beliau bersabda: “Makanlah ia 
berkata: "Sesungguhnya aku 
berpuasa'^ maka Rasululleih SAW 
bersabda: “Sesungguhnya orang yang 
berpuasa, malaikat berdoa untuknya 
bila ia menjamu seseorang hingga 
mereka selesai (barangkali beliau 
bersabda “hingga mereka kenyang**), 
HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan''. 

1267. DariAnasr.a,bahwaNabiSAW 
mendatangi Sa'ad bin Ubadadi r.a., lalu 
Sa'ad menghidangkan roti dan minyak/ 


^ -\x\o 

“ «•* 

jL aJ olJ lUiU» >i 


: Jlj; Ujj 


sjiJ. ji{ j£.j 

:Jia o'l oiaii 

Jlii 

Jb»; 01» c^l J_^3 

:xp lil iSitiujl ^ 

fi ( „I 

»lju 


* , ' 




01 .iii^3 i^1^3-u*\v 
“ ^ 









182 


Rfyadhus Slu^in 




maka Rasulullah SAW makan 
kemudian Nabi SAW mengucapkan: 

(Orangyang berpuasa telah berbuka di 
rumah kalian, rtutkanan kalian telah 
disantap oleh orang-orang yang baik 
dan para malaikatberdo'a untukkalian). 

HR. Abu Daud dengan sanad yang 
shahih. 


>i»» ’-M r ‘(3^^ 

fixp 

fidp sh>'j 



















184 


Riyadhus ShoUhin 




X-KITAB HAJI 


^ .****^* ~ 



Allah berfinnan, QS. Ali Imran: 97 

Mmgerjakan haji adalah kewajiban 
manusia terhadap Allah, yaitu bagi 
orang yang sanggup mengadakan 
perjalanan ke Baitullah; barangsiapa 
mengingkari (kewajiban haji), maka 
sesungguhnya Allah Maha Kaya 
(tidak memerlukan sesuatu) dari 
semesta alam 

1271. Dari IbnuUinarr.a, ia berkata; 
"Rasulullah SAW bersabda ; “Islam 
dibangun di atas lima hal; bersaksi bahwa 
tiada Tuhanyangberhakdisembahselain 
Allah dan Muhammad adalah utusan 
Allah, mendirikan shalat, membayar 
zakat, haji ke baitullah, dan puasa 
Ramadhan". Muttafaq'alaih 

1272. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata; "Rasulullah SAW berkhutbah 
kepada kami seraya bersabda; “Hai 
manusia, sesungguhnya Allah telah 
mewajibkan haji atas kalian maka 
lakukanlah haji", lalu seorang lelaki 
berkata: "Apakah setiap tahun wahai 
Rasulullah?", beliau diam hingga ia 
mengulanginya tiga kali, lalu 



gjS- otjWl Jfr :JU; 4 i\ Jli 

X «‘ij; 4 i- 

JT] tj* ^ 6^ 


.[W 


:Jli !)t *U 41 p 

i^\ llUi ot i»)l 'j! 4 i 
^ * * 

‘51^33' 5^' 

4.1 ^3 A'jJ J ^3 -\YVY 


^ 4»1 :Jli 

ii>i >3i OS ^dii l:» ijiii 

»1^ 2*^1 

i-oji J_^3 Ji2i gjis J;. 












10. Hiyi 

Rasulullah SAW bersabda: Vikalau aku 
mengatakan ya” niscaya menjadi wajib 
dan kalian tidak akan sanggup'\ 
kemudian beliau bersabda: **Biarkan 
akUy cukup dengan apa yang telah aku 
jelaskan kepada kalian, sungguh umat 
sebelum kalian binasa karena banyak 
bertanya (hal-hal sepele kepada nabinya), 
dan (sering) menyelisihi perintah nabi 
mereka, maka bila aku melarang kalian 
dari suatu hal, tinggalkanlah, dan bila aku 
memerintahkan kalian suatu hal, 
laksanakanlah semampu kalian” HR. 
Muslim. 

1273. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: '"Nabi SAW ditanya 'Apakah 
amalan yang paling afdhal' beliau 
bersabda: ^'Beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya”, lalu ada yang berkata: 
"Kemudian apa?". Beliau bersabda: 
'^Berjihad fi sabilillah”, lalu ada yang 
berkata: "Kemudian apa?". Beliau 
bersabda: “/fa/7 mabrur^', Muttafaq 
'alaih. 

Maksud "mabrur" adalah orang 
yang sama sekali tidak pernah 
berbuat maksiat, selama melakukan 
ibadah haji. 

1274. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: ''Siapa yang berhaji lalu 
tidak berkata kotor, dan tidak berbuat 
kefasikan, niscaya kembali seperti hari ia 
dilahirkan ibunya”. Muttafaq 'alaih. 

1275. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
RasulullahSAWbersabda: ”Satu ibadah 


^«11 ^ * 


185 


Ujj 3J 


)) 





01^ 

^ iiu dli ‘ 

• • '' 




\y\i 


lili 4 


0 ^ 

0^ r 


lil} 4 ,.>L:.:.I 

>* 

U Oa 
✓ 



.|JL^ oijj 




y ^ 


^ s 


-^YVr 

J 

't? 

ijli 

. JU 


;;:.u 4^^: v 


:JU -UVl 

. * ** 0 ^ 

' ^ f • \^ I * •" 

/•-''T- 

, jii» ((4.4I ajjOj 
4.5ii !)f Zij -\yvo 

:jii 




186 


Riyadhus Sholihin 




umrah hin^a ibadah umrah berikutnya 
menghapuskan dosa di antara keduanya, 
dan hajiyangmabrurtidakada balasannya 
kecualisurga*\ Mutta£aq'alaih, 

1276* Dari 'Aisyah r.a./ ia berkata: 
"'Wahai Rasulullah, kami melihat jihad 
adalah amalan yang paling utama, 
apakah kami (kaum wanita) tidak 
berjihad?". Beliau bersabda: "(Tidak) 
Tetapi jihad yang paling utama adalah 
haji mabrur". HR. Bukhari. 



1277* Dari "Aisyah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: **Tidak 
satu hari pun di saat itu Allah lebih 
banyak membebaskan hamba-Nya dari 
neraka daripada hari Arafah". HR. 
Muslim. 


St -\YVV 

M ^ ^ u» :Jli 

,f>: Sri P Oi 5=5 


1278. Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa 
Nabi SAW bersabda: **Umrah di bulan 
Ramadhan (pahalanya) menyamai haji 
(atau haji bersamaku)". Muttafaq 
'alaih. 

1279. Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa 
seorang wanita berkata: "Wahai 
Rasulullah, sesunggtihnya perintah 
Allah terhadap hamba-Nya imtuk 
melakukan haji terjadi di saat 
bapakku telah berusia lanjut, ia tidak 
bisa duduk di atas kendaraan, apakah 
aku boleh menghajikannya?", beliau 
bersabda: *Ya". Muttafaq 'alaih. 

1280. Dari Laqith bin "Amir r.a., 
bahwa sesungguhnya ia datang 
kepada Nabi SAW, lalu berkata: 
"Sesungguhnya bapakku telah tua, ia 
tidak sanggup haji dan umrah, tidak 
juga berpergian". Beliau bersabda: 





20. Hafi 




187 


**Lakukan haji dan umrah untuk 
bapakmu"\ HR. Abu Daud dan 
Tcirmizi. Tarmizi berkata: "Derajat 
hadist ini hasan shahih". 

1281. Dari Saaib bin Yazid r.a.y ia 
berkata: "Aku dibawa haji bersama 
Rasulullah SAW pada haji wada^ di 
saat itu umurku tujuh tahun". HR. 
Bukhaii. 

1282. Dari IbnuAbbasr.a, Rasulullah 
SAW bertemu sekelompok orang 
berkendaraan di Rauha^ (nama tempat 
di pinggiran Madinah), Beliau 
bersabda: **Siapakah kelompok ini?'\ 
mereka menjawab: "Kaum muslimin," 
mereka bertanya: "Sapakah engkau? 
Beliau bersabda: ""Rasulullah/' lalu 
seorang wanita mengangkat anaknya 
seraya berkata: "Apakah (anak) ini 
boleh melaksanakan ibadah haji?", ia 
bersabda: "Ya^ dan pahalanya untukmu". 
HR. Muslim 

1283. Dari Anasr.a, bahwa Rasulullah 
SAW berangkat haji dengan unta yang 
membawa perbekalannya dan 
menyertainya". HR. Bukhari. 




■ ^ ^ ^ 


^ ^ ^ .JU 4 ll 


L'fj ^ J 

S.I -\YAY 

“ 0 ^ * 

J -m 

:Jlii c.U.j5JU 
^ MjJli 

ajit :jii 

;<Jll :cJlii O 

. Ujj jU'» 


h\ 1^1 - \ YAr 

^ 




1284. Dari Ibnu Abbas r.a., ia 
berkata: "'Ukazh, mijanah, zulmajaz 
adalah pasar-pasar di masa jahiliyah, 
maka mereka merasa berdosa 
berdagang di saat musim haji, maka 
turunlah ayat QS Al Baqarah: 198 
Tidak ada dosa bagimu untuk 
mencari karunia dari Tuhanmu. HR. 
Bukhari 


CrfJ o^J “'YAt 

■ 0 ^ ^ 

J :iJll«U4^ 

iJjli ^ 

ia 

Al - i'iii 








188 


Wyadhus ShoWtin 




XI- KITAB JIHAD 





Allah beifinnaiii, QS. AtTaubah: 36 

Dan perangilah kaum musyrikin itu 
semuanya sebagaimana merekapun 
memerangi kamu semuanya; dan 
ketahuilah bahwasanya Allah 
beserta orang-orang yang bertakwa. 

Allah berfinnan, QS. Al Baqaiali: 216 

Diwajibkan atas kamu berperang 
padahal perang itu adalah sesuatu 
yang kamu bencL Boleh jadi kamu 
metnbenci sesuatu, padahal ia amat 
baik bagimu, dan boleh jadi (pula) 
kamu menyukai sesuatu, padahal ia 
amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui. 

Allah berfirman, QS. AtTaubah: 41 

Berangkatlah kamu baik dalam 
keadaan merasa ringan ataupun 
berat, dan berjihadlah dengan harta 
dan dirimu dijalan Allah. 

Allah berfirman, QS. At Taubah: 
111 

Sesungguhnya Allah telah membeli 
dari orang-orang mu'min, diri dan 


iir 


g 2it y 

[rn 

o1 1^, % 
p. 'Mj p 

[rM :s^i] 


4=^ 4 

[i\ :i^i] 

Sl^ :JU; JUj 

^ zr'. K '*^\X 










II. Jihad 




189 


harta mereka dengan metnberikan 
surga untuk mereka. Mereka 
berperang di jalan Allah; lalu mereka 
membunuh atau terbunuh, (Itu telah 
menjadi) janji yang benar dari Allah 
dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. 
Dan siapakah yang lebih menepati 
janjinya (selain) daripada Allah? 
Maka bergembiralah dengan jual beli 
yang telah kamu lakukan itu, dan 
itulah kemenangan yang besar. 

Allah betfiraian, QS. An Nisaa': 95^ 

Tidaklah sama antara mu’min yang 
duduk (yang tidak turut berperang 
yang tidak mempungai uzur dengan 
orang-orang yang berjihad di jalan 
Allah dengan harta mereka dan 
jiwanya, Allah melebihkan orang- 
orang yang berjihad dengan harta 
dan jiwanya atas orang-orang yang 
duduk satu derajat Kepada masing- 
masing mereka Allah menjanjikan 
pahala yang baik (surga) dan Allah 
melebihkan orang-orang yang 
berjihad atas orang yang duduk 
dengan pahala yang besar, (yaitu) 
beberapa derajat dari pada-Nya, 
ampunan serta rahmat Dan adalah 
Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

Allahberfiniiaii,QS.AshShatf:10'13 

Hai orang-orang yang beriman, 
sukakah kamu Aku tunjukkan suatu 
perniagaan yang dapat menyelamatkan 
kamu dari azab yang pedih? (yaitu) 
kamu beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya dan berjihad dijalan Allah 






l\\\ 


«kr* 

^ 

iw* 

o 0 hsM 

4iJI ^ 

[<»1 


j; \pu 'c4\ :JU; JUj 

o ^ s Xa5 # 0 

P 4^ <i 4rio 







190 


Rfyadhus Sholihin 




dengan harta dan jiwamtu Itulah yang 
lebih baik bagi kamu jika kamu 
mengetahuinya, niscaya Allah akan 
mengampuni dosa-dosamu dan 
metnasukkan kamu ke dalam surga 
yang mengalir di bawahnya sungai- 
sungai, dan (memasukkan kamu) ke 
tempat tinggal yang baik di dalam 
surga 'Adn. Itulah kemenangan yang 
besar Dan (ada lagi) karunia yang lain 
yang kamu sukai (yaitu) pertolongan 
dari Allah dan kemenangan yang dekat 
(waktunya). Dan sampaikanlah berita 
gembira kepada orang-orang yang 
beriman. 

1285* Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: ''Nabi SAW ditanya 'Apakah 
amalan yang paling afdhal' beliau 
bersabda: ''Beriman kepada Allah dan 
RasuUNya*\ lalu ada yang berkata: 
"Kemudian apa?". Beliau bersabda: 
"Berjihad fi sabilillah”, lalu ada yang 
berkata: "Kemudian apa?". Beliau 
bersabda: "ifa/7ma6iT</\Muttafaq'alaih. 

1286. Dari Ibnu Mas'ud r.a, ia 
berkata: "Aku berkata kepada 
Rasulullah SAW: "Apakah amalan 
yang paling dicintai Allah?", Beliau 
bersabda: *'Shalatpada waktunya”, aku 
berkata: "kemudian apa?'. Beliau 
bersabda: "Berbakti kepada orang tua”, 
kemudian apa?". Beliau bersabda: 
"Berjihadfi sabilillah” Muttafaq 'alaih 

1287* Dari Abu Dzar r.a., ia berkata: 
"Wahai Rasulullah, apakah amalan 
yang paling utama?". Beliau 
bersabda: "Beriman kepada Allah dan 


'i 


-'tAo 

41^4» :J15 JUp^I 

:3li 

y-r> ;JU 

• ^ ^ 

JUUl 1^1 U :cjii :JIj 

stAiJiJ ;Jli YJU; J\ 4^f 

j.# : Jli p «1^3 J[p 
: Jli p : cis 

T'' 

.Sp .'ji J -\YAV 

.Uil i: :lSi :JU 

c^iL; :JU 







21. Jihad 


“W 


191 


berjihad di jalan-Nya'\ Muttafaq "alaih, 

1288. Dari Anas r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: **Sungguh 
berjalan di waktu pagi atau sore (di saat 
berjihad) fi sabilillah lebih baik dari 
dunia dan segala isinya”. Muttafaq 
^alaih. 

1289. DariAbuSa'idAlKhudrir.a,ia 
berkata: "'Seorang lelaki mendatangi 
Rasulullah SAW lalu berkata: 
"Siapakah manusia yang paling 
utama wahai Rasulullah?", Beliau 
bersabda: ^'Seorang mukmin yang 
berjihad fi sabilillah dengan jiwa dan 
hartanya”, ia berkata: "Kemudian 
siapa?", Beliau bersabda: "Seorang 
lelaki yang mengasingkan diri di sebuah 
bukit, ia beribadah kepada Rabbnya dan 
membiarkan manusia terbebas dari 
gangguannya”. Muttafaq'alaih. 

1290. Dari Sahal bin Sa'adr-a./bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Berada di 
pos perbatasan dengan negeri musuh 
selama satu hari fi sabilillah lebih baik 
dari dunia dan segala isinya, dan tempat 
cambuk salah seorang kamu di surga lebih 
baik daripada dunia dan segala isinya, dan 
seorang hamba dalam jihad fi sabilillah 
berjalan di sore hari (atau pagi hari) lebih 
baik dari dunia dan segala isinya”. 
Muttafaq 'alaih. 

1291. Dari Salman r.a., ia berkata: 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: "Berada di pos perbatasan 
dengan negeri musuh selama sehari 


✓ T» ^ 

:J\i M 

!»•' 1, |, 

Oi Jsr- CS* 

^ ■* 

. Ja ^ Uj dlii 

j» J -\YAA 
j4-j :Jli iip 4i\ 
^lL)I :JLli KUil 

T - 

:JU 

p :Jli a^iil ^ ^ aJUj 
L jli-iJi ^ v.^ ^ :JU 

tlrf 

> Ajl^ 

• < ✓ 

:Jli J ol 4}l 






uj dji\ ^ ^1 ^ 




9 




• I*'*!" 


ujaiji j 

1 .JU; 

»4.1 

\''• 

Uj 

, dl3i^ 

.Ha -J.I 

.r ♦ 

OUJLi jAj 

-\Y^\ 

:J^; ^ *4ll 


JL.J. :JU 
✓ 

• "i K • 

0 * 

iOj 








192 


Rfya^uis Shotthin 




semalam lebih baik daripada puasa 
sebulan dan shalat malam selmlan, dan 
jUca ia mati di tempat tersebut- pahala 
amalan yang pernah dilaksanakannya 
terus mengalir dan diberi rezkinya terus 
mengalir, dan ia terbebas dari pertanyaan 
malaikat Mungkar dan Nakiri*. HR. 
Muslim 

1292. Dari Fadholah bin 'Ubaid 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
'^Setiap orang yang meninggal amalnya 
terputus kecuali orangyang berada di pos 
perbatasan dengan negeri musuh, karena 
amalnya terus dikertd)angkan hingga hari 
kuunat, dan dia aman dari Fitnah dalam 
hdntr’\ HR« Abu Daud dan Tarmizi. 
Tarmizi berkata: ''Derajat hadist ini 
hasanshahih". 



1293* Dari 'Utsman r.a., ia berkata: 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: “Berada di pos perbatasan 
dengan negeri musuh dalam rangka jihad 
fi sabilillah lebih baik dari seribu hari di 
tempat selain itu*\ HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan 
shahih". 

1294. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Allah menjamin untukorangyangkeluar 
berjihad di jalan-Nya “Dia tidak keluar 
melainkan karena berjihad di jalan-Ku, 
beriman kepada-Ku, dan membenarkan 
para utusan~Ku, maka menjadi 
tanggungan-Ku memasukkannya ke 
surga, atau Aku mengembalikan ia ke 
rumahnya dengan membawa pahala atau 




4»l J^j :JU 

^ ^ m \ ^ 

»03 'ijA tS'y» U-i 


3 oJL^ :JU 


^3 J 0^3 

Jll :JU 

J rA cP. 55,» 

J VI V 


m < 


'P u! 

m ^ ^ ^ 

^ ^.P J! M 







IL Jihad 


harta rampasan perangi) demi yang jiwa 
Muhammad di tangan-Nya tidak satupun 
lukayangterkena disaatbefjihadfisabilillah 
melainkan di hari kiamat orang itu datang 
seperti keadaannya di hari ia terluka, 
warnanya warna darah sedangkan baunya 
bau kasturi^ demi yang jiwa Muhammad di 
tangan-Nya kalau tidak met^litkan kaum 
muslimin nisci^a aku tidak meninggalkan 
setiappasukanyangberperangdijalan Allah 
selama-lamanya, tetapi aku tidak 
mempunyai kelapangan (rezki) untuk 
membawa seluruh mereka, seperti mereka 
juga tidak punya kelapangan, sedangkan 
mereka merasa berdosa tidak ikut dalam 
pasukanku, demi yang jiwa Muhammad di 
tangan-Nya, sungguh aku sangat 
menginginkan berperang di jalan Allah lalu 
aku tebunuh, kemudian aku berperang lalu 
terbunuh, kemudian aku berperang lalu 
terbunuh'*, HR, Muslim dan Bukhari 
meriwayatkan sebagiannya. 


1295. Dari Abu Hurairah r,a, ia 
berkata: ''Rasulullah SAW bersabda: 
"*Tidak seoran^un yang terluka saat 
berjihad fi sabilillah melainkan di hari 
kiamat ia datang sedangkan dari lukanya 
darah mengalir, warnanya warna darah 
sedangkan baunya bau kasturi'*, 
Muttafaq 'alaih. 

1296. Dari Mu'adz na.. Dari Nabi 
SAW, Beliau bersabda: **Siapa 
berperang di jalan Allah (dari lelaki 
muslim) hanya selama ukuran seorang 
memerah susu unta niscaya pasti 


^ 1^1 - 




193 


ifjjij .ju ji i, jt 
* ^ 

odi 'ii 4.1 ^ J 

.fS 

•4*'^ ^ 

jjil 01 Tji ^ 

N jsd} .lll ^ J 

T *• 

0l 


" ' I - * 



>® f i^ 

.'l '* »> 


. jdU p 



ojLd' jU- «j£iU 






«r 


tiiaji 


JU :Jli 

d (Ir? 

fji »L>- Nj 4.1 

4^5 0^ 0>IJI ilhj 

iili. 4)1 jUi ji-} 


(Jsr^ «y® 

jiU Jl> j45 ^ - 4)1 

I ^ ^ ^ i'* 




194 Eiyadhm SluAihin 




memperoleh surga, dan siapa yang 
teriuka di saat berjihad fi sabilillah atau 
terkena sesuatu sesungguhnya ia datang 
di hari kiamat dengan luka yang terus 
mengalirkan darah, warnanya warna 
zafaron dan baunya seperti kasturi*\ 
HR. Abu Daud dan TarmizL Tarmizi 
berkata: "Derajat hadist ini shahih". 

1297. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: ''Seorang lelaki sahabat 
Rasulullah SAW melewati kaki bukit 
lalu ia mendapati sumber mata air 
tawar yang kecil, mata air tersebut 
membuatnya kagum seraya 
bergumam "andai aku mengasingkan 
diri dari manusia dan bermukim di 
kaki bukit ini, tapi aku tidak akan 
melakukannya hingga minta izin 
kepada Rasulullah SAW", lalu ia 
menyampaikan hal tersebut kepada 
Rasulullah SAW, Beliau bersabda: 
^'Jangan lakukan karena sesungguhnya 
tempat salah seorang kalian berjihad fi 
sabilillah lebih utama daripada shalat di 
rumahnya selama 70 tahun, apakah 
kalian tidak ingin Allah mengampuni 
kalian lalu memasukkan kalian ke 
dalam surga!, berperanglah di jalan 
Allah SWT, siapa yang berperang di jalan 
Allah seukuran lamanya seseorang 
memerah susu seekor unta pasti surga 
untuknya**. HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

1298. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Ada di antara sahabat yang 
berkata: "Wahai Rasulullah, apa yang 
setara dengan jihad fi sabiliUah?", 


^ j\ 4.1 ^ J 

:JU 3 Uj'j 




■i' ^3 J ^3 

✓ 

0 t * 

•yA 0 

jJ :jUi hijjS pU 

iJl» ^ 

«» 


^ t 


M '/Si 

V'n :JUi 


4.1 ^ J fUi 


vt ^ J j- 

«I 

> •^ii ^ c t i 

'j' 

■y ‘^1 J Ij3^» 

55U J j:li 

;ju; 'J 




> f 


A ^ 


'i ■S'i -'Y^A 
^ b» idjl 

jJip «4SJLk£U Vo ijii 




11. Jihad 


Beliau bersabda: **Kalian tidak akan 
mampu melakukannyar, lalu mereka 
mengulangi pertanyacin tersebut dua 
atau tiga kali/ setiap kalinya Rasulullah 
SAW bersabda **Kalian tidak akan 
mampu melakukannya!'' kemudian 
beliau bersabda: "'Perumpamaan orang 
yang berjihad fi sabilillah seperti orang 
yang berpuasa, lalu shalat malam dengan 
berdiri lama membaca ayat-ayat Allah, 
shalat dan puasanya tidak pernah 
berhenti hingga seorang yang berjihad fi 
sabilillah kembali", Muttafaq 'alaih. 
Teks hadist ini berasal daii Muslim. 

Dalam riwayat Bukhari "seorang 
lelaki berkata: "Wahai Rasulullah/ 
tunjuki aku amalan yang sebanding 
dengan jihad?"/ Beliau bersabda: **Aku 
tidak mendapatkannya", kemudian 
beliau bersabda: "Apakah engkau 
sanggup, di saat seorang yang berjihad 
berangkat engkau masuk ke masjidmu lalu 
shalat tanpa henti dan berpuasa tanpa 
berbuka?", ia berkata: "Siapa yang 
sanggup melakukan hal tersebut?". 

1299* Dari Abu Hurairah r.a dari 
Rasulullah SAW/ beliau bersabda: 
"Sebaik-baik hidup manusia adalah 
seorang lelaki yang memegang tali 
kekang kudanya (untuk jihad f i 
sabilillah), bersegera menunggangi 
kudanya, setiap kali ia mendengar ada 
pangplan perang atau jihad, ia segera 
menuju tempat tersebut, mengjngjnkan 
perang atau kematian di tempat yang 
diduganya, atau seorang laki-laki yang 
menggembalakan kambingnya di kaki 


— \ \ 


195 


N» : iUi 

:JlJ 

jl:J 4>\ ^ 

'i 4j1 oUL (.jiiii (.jukli 

IjA ^ 

:Jli M 

Id 

:Jli Jj N» :Jli 
M jiftUjJi lii 
.'pG 'i, jij; 

:JL5i Tj 

!?iui ya£i: 


.m 

ijii Si 




^ M 


Of» 

:JU 

1 

J olAft i 

1 


^ A - 

i;i< 

>: 

(4)1 


caJ^p 

r 


i ^ ^ 

i 4JCJb 



^ 


iiiJI .li ,v 

* •f 

^ - 


Z^jSl 1 e JLi 

Sr? 


J*"' 







196 


Rfyadhus ShoUhin 




bukit, atau di dasar lembah, ia 
mendirikan shalat, membayar zakat, 
beribadah kepada Rabbnya, hingga ajal 
datang menjemputnya, ia tidak 
berhubungan dengan manusia kecuali 
dalam hal kebajikan. 'HR. Muslim. 

1300. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: Sesungguh- 
nya di dalam surga ada seratus tingkatan 
yang disediakan Allah untuk orang-orang 
yang berjihad fi sabilillah, jarak antara dua 
tingkatan seperti jarak lan^t dan bumV\ 
HR. Bukhari. 

1301. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a., 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: **Siapa 
yang ridha dengan Allah sebagai Tuhanya 
dan islam sebagai agamananya, serta 
Muhammad sebagai utusan Allah, pastilah 
surga untuknya'', lalu Abu Sa"id merasa 
takjub dengan hadist tersebut seraya 
berkata: '"Ulangi lagi wahai Rasulullah", 
lalu Rasulullah SAW mengulanginya 
lagi, kemudian bersabda: *‘Selain itu 
Allah mengangkatkan hamba-Nya seratus 
tingkatan di surga, jarak antara dua 
tingkatan seperti jarak antara langjt dan 
bumi", beliau berkata: "Apakah itu 
wahai Rasulullah?", ia bersabda: 
''Berjihad fi sabilillah, berjihad fi 
sabilillah". HR. Muslim. 

1302. DariAbuBakarbinAbuMusaAl 
Asy'ari r.a., ia berkata: "Aku mendengar 
bapakku r.a. di saat ia menghadapi 
musuh, ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: "Sesungguhnya pintu-pintu 









IL Jihad 




197 


surga berada di bawah kilatan pedang*\ 
maka seorang lelaki berpakaian lusuh 
berdiri seraya berkata: "Wahai Abu 
Musa, apakah engkau mendengar 
Rasulullah SAW mengatakan ini?", ia 
berkata: "Ya", lalu lelaki tersebut 
kembali kepada teman-temannya 
seraya berkata: "Aku ucapkan 
"Assalamu'alaikum", kemudian ia 
mematahkan sarung pedangnya lalu 
membuangnya dan berjalan dengan 
pedang terhunus menuju musuh, lalu 
menebaskan pedangnya hingga 
akhirnya dia terbunuh". HR. Muslim. 

1303. Dan Abdurrahman bin Jubair 
r.a., ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: Tidaklah dua telapak katd 
seorang hamba yang menapaki debu di 
saat jihad fi sabilillah akan disentuh oleh 
neraka'\ HR. Bukhari. 

1304. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
**Tidak akan masuk neraka, seorang 
lelaki yang pernah menang karena 
takut kepada AUah, hingga susu yang 
sudah diperah masuk kembali ke dalam 
kantung susu hewan tersebut dan tidak 
akan berhimpun debu (orang yang 
berjihad) fi sabilillah dengan asap 
neraka Jahannarru "HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan 
shahih". 

1305. Dari Ibnu Abbas r.a., ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: "Ada dua mata yang 
tidak disentuh neraka; mata yang 




^ i 4. 


Ui u :JUj jiUi 


•Al '•^ 


^11 


- f 

Ls^y 


\'/\ :JUi <^\^\ Jl 


I I. 


liuJU ^ y:s 

^ ^ St P 


^ ^ ^ ♦ «r 

J <Jli :Jli kks - 4jt 

• # 

J ^ UJi Uj 

“ " 'v 

4-AI Jji.3 Jl* :JU 

J; ^ 

Vj .^>1 J ^1 s^: 

:Jli3 .'03 






t -.* l' 


41 ^3 ‘^1?^ Jl 0^3 -'f-o 
- # ^ 

iAlll «Jl* t 1.^'«. 

u^i:; V ;j^: 







198 


lUyadhus ShoUhin 




menang karena takut kepada AUah, dan 
mata yang bangun untuk berjaga rrtalam 
di saat jihad fi sabilillah”. HR. Tcumizi, 
ia berkata; "Derajat hadist ini hasan". 

1306. Dari Zaid bin Khalid, ia 
berkata: “Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapa yang memberi perlengkapan 
seseorang yang berperang di jaUm Allah, 
berarti ia telah ikut perang, dan siapa yang 
memenuhi kebutuhan keluarga 
seseorang yang berperang di jalan Allah, 
berarti ia telah ikut perang. ” Muttafaq 
'alaih 

1307. Dari Abu Umamah r.a., ia 
berkata: “Rasulullah SAW bersabda: 
"Sedekah yang paling mulia ialah 
menginfakkan tenda untuk orang 
bernaung yang jihad fi sabilillah, 
menghadiahkan pelayan untuk orang 
yang berjihad fi sabilillah, dan unta yang 
cukup umur untuk orang yang berjihad fi 
sabilillah”. HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 

1308. Dari Anas r.a, ada seorang 
sahabat muda dari bani Aslam 
berkata; “Wahai Rasulullah, saya ingin 
ikut perang, tetapi saya tidak punya 
perlengkapan (senjata, kendaraan, 
makanan dan lain-lain)," beliau 
bersabda: “Datanglah si fulan, sungguh 
ia telah bersiap-siap ikut perang lalu jatuh 
sakii ” Kemudian ia mendatangi orang 
tersebut, seraya berkata: "Rasulullah 
SAW mengucapkan salam untukmu, 
dan bersabda; "Beri aku perlengkapan 
perangmu", ia berkata kepada 




“-w' Jsr- Jl 

iijj 

4,1 


; Jii 


I i jil 1 c)' ^ ^ 


^ ^ J 'jU- 0 ^“ 


0 < 








c Al JIS :JU 

«4il ^ 

< " “ 0 

^ ^ * T t* 

4^ Al 

- 0 

l: :jii |jb,! ^ M 

^ vJla :J15 C5. 

:jUi JL-U ii\S Ji 

fADl jji; !l| 

... : j>j 

U :J15 

cA. 


iu:ji o 


• I M' 


^ ^ I 

«• ^ 






IL Jihad 




199 


isterinya: "Berikan semua 
perlengkapan perangku kepadanya 
dan jangan sisakan satupun jua, demi 
Allah ! jangan sisakan satupun jua, 
semoga Allah memberkahimu." HR. 
Muslim. 

1309. Dari Abu Sa"id Al Khudri r.a, 
Rasulullah SAW mengirim satu 
pasukan ke bani Lihyan pecahan bani 
Huzail, Beliau bersabda: "^Hendaklah 
satu datidua orang bersaudara berangkat, 
sedangkan keduanya mendapat pahala ." 
HR. Muslim 

Dalam riwayat Muslim yang lain 
**hendaklah berangkat dari setiap dua 
orang laki-laki, satu ontng'\ kemudian 
beliau bersabda kepada orang yang 
tidak ikut (berjihad): *'Siapa di antara 
kalian yang menjaga dengan baik 
keluarga dan harta orang yang berjihad 
Jj sabilillah niscaya baginya setengah 
pahala orang yang betjihad'*. 





1310. Dari Baraa r.a„ ia berkata: 
''Seorang lelaki yang bertopeng besi 
datang kepada Nabi SAW, seraya 
berkata "Wahai Rasulullah, apakah 
aku ikut berperang atau masuk 
islam?", maka beliau bersabda: 
**Masuk islamlah kemudian 
berperanglah'\ maka ia masuk islam 
kemudian berperang dan terbunuh, 
maka RasulullahSAW bersabda: *‘Iabaru 
beramal sedikit sedangkan pahalanya telah 
banyak!\ Muttafaq 'alaih. Teks hadist ini 
berasal dari Bukhari. 


p ;JIS '/\ 

Jia 3:15 p 

yPj . 4.1 


. IJLaj 













11. Jihad 




y UJ - > \ 


201 


(untuk lariy\ kemudian Rasulullah 
SAW bersabda: '*Apa yang kau 
katakan?^*, ia berkata: "Bagaimana 
jika aku terbimuh^i sabilillah, apakah 
dosa-dosaku dihapuskan?". Beliau 
bersabda: *'Ya, jika engkau terbunuh fii 
sabilillah dalam keadaan sabar, ikhlas, 
menghadapi musuh tidak berpaling 
(untuk lari), kecuali hutang, sungguh 
Jibril baru mengabariku hal tersebut''. 
HR. Muslim. 

1314. Dari Jabir r.a., ia berkata: 
"Seorang lelaki berkata: "Dimanakah 
aku berada wahai Rasulullah jika aku 
terbunuh?". Beliau bersabda: "Z>i 
surga", lalu ia membuang beberapa biji 
kurma yang ada di tangannya dan 
berperang hingga terbunuh", HR. 
Muslim. 

1315. Dari Anas r. a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW dan para sahabatnya 
berangkat hingga mereka mendahului 
kaum musyrikin menuju Badr, lalu 
orang musyrik datang maka 
RastiluDah SAW bersabda: *Janganlah 
salah seorang kalian maju melakukan 
sesuatu sebelum aku perintahkan", lalu 
kaum musyrikin mendekat, Rasulullah 
SI^hexsabda.:**Bersiaplahmenuju5urga 
yang seluas langit dan bumi”, Anas 
berkata: "Umair bin Al Humam Al 
Anshari r.a. berkata: "Wahai 
Rasulullah, surga yang seluas langit 
dan bumi?", ia bersabda: *Ya", Beliau 
berkata: "Wah!", maka RasulullahSAW 
bersabda: **Apa yang membuatmu 
mengatakan wah! Wah?”, ia berkata: 


i cU 01 :Jli «?oii 
jiij Js- &\ ^ 


:m ‘-41 


Ml ^ ‘V 

J15 f^l 4 ^ 

. a\jj ^ 


>. 4 :* 4)1 



Jji-j U 

'J 

Jli :Jll 

(1^1 jr> 

«• 

:JU 6l 4l 

j;U p 

. H t . 

^ 

JJS 


, «Ijj 

“'l - ^ 

‘J? 

4l CrfJ 

m 

cf • " 

* 

-\r\o 

0 , t4l ji-kJl :JU 

Jl 5=?^'» 


Z\^\j 

(J (Jli^ ^ 

4 ' > ® J ? 

«K 

0 

Jl ^ 

1 M» 

• ^ 4 j 1 

L'jil 1 

^ >s: 

Jl jj5i ^ 



■r. 


<ai Jia 


^ J! 

^ j^: :jil 

ol^l 41 JjLj l: 

:Jll «JU;» :Jli 






202 


Sfyadhus ShoKhin 


i>*4J 


"Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, 
saya hanya berharap menjadi 
penghuninya", beliau bersabda: 
“Sesungguhnya engkau termasuk 
penghuninya", lalu ia mengeluarkan 
beberapa biji ktirma dari kanhmgnya 
dan mulai memakannya kemudian 
berkata: "Sungguh jika aku terus 
hidup hingga aku selesai memakan 
kurma-kurma ini, sestmgguhnya ini 
terlalu lama", lalu ia melempar kurma 
yang ada di tangannya dan memerangi 
orang musyrik hingga ia terbunuh". 
HR. Muslim. 


U» ^1 Jlii 
0 J:\ M i\ij Ui J^5 l: 4i\j 

^ :Jli i ^ 

UI y : JIS p 


!iL> JiT 


pj ^ OlS Uj 

. pLj Jijj . Js- j4L-is 






1316* Dari Anas r.a, ia berkata: ''Ada 
sekelompok manusia datang kepada 
Nabi SAW minta diutus bersama 
mereka beberapa orang sahabat untuk 
mengajarkan Al Ourian dan sunnalv 
maka beliau mengutus kepada mereka 
70 sahabat dari Anshar, mereka disebut 
para penghapal Al Ou/an, di antara 
mereka adalah saudara ibuku bernama 
Haraam, mereka biasa membaca Al 
Qur'an dan saling bertadarus, di 
malam hari mereka belajar, sedangkan 
di siang hari mereka mengangkut air 
dan meletakkannya di masjid 
Rasulullah SAW, mereka mencari 
kayu bakar dan menjualnya dan 
membeli makanan dari hasil tersebut 
untuk ahli Shuffah (orang-orang yang 
tinggal di pelantaran magid Rasulullah 
SAW) dan orang-orang miskin, lalu 
Nabi SAW mengutus mereka, tetapi 






11. Jihad 


sekelompok manusia tersebut 
mengkhianati mereka dan membunuh 
mereka sebelum sampai tujuan- mereka 
berdo'a: '"Ya Allah, sampaikanlah 
kepada Nabi SAW tentang keadaan 
kami bahwa kami telah bertemu 
dengan-Mu dan kami ridha kepada- 
Mu dan Engkau juga ridha kepada 
kami", seorang lelaki mendatangi 
pamanku Haraaun dari belakangnya 
lalu menusuknya dengan tombak 
hingga tembus, Haraam berkata: 
"Demi Rabb Ka'bah, aku telah 
beruntung", maka Rasulullah SAW 
bersabda: “Sesungguhnya saudara- 
saudara kalian telah dibunuh dan 
sesun^^hnya mereka berdo'a *YaAttahy 
sampaikanlah kepada Nabi SAW tentang 
keadaan kami bahwa kami telah bertemu 
dengan^Mu dan kami ridha kepada-Mu 
dan Engkau juga ridha kepada kami*\ 
Muttafaq 'alaih. Teks hadist ini berasal 
dari Muslim. 


- N ^ 


IjA ^1 JU- 


4 oJL 4>I 


4.3^ oji JUi 

d\f> 4.1 <J^3 Jia 

^ 

vlJlip iL^'i ‘J\L5J ut Uli 

iij' .JU ^ 0-^33 


1317. Dari Anas ra, ia berkata: 
"Pamanku Anas bin Nadhar tidak 
ikut perang Badar, ia berkata: 
"Wahai Rasulullah SAW, aku tidak 
ikut pertempuran perdanamu 
memerangi para musyrik, andai 
Allah menghendaki aku ikut 
memerangi orang musyrik niscaya 
Allah akan melihat apa yang akan 
kulakukan", tatkala di perang Uhud 
dimana kaum muslimin mulai 
terdesak, ia berkata: "Ya Allah aku 
minta ampun kepadamu dari 


^ 4 .U :ju :ipj -^r^v 

» 

^ -CP 

L;p 4»l J^3 l: :JUi tjjb JlS 

(iJjli JUj Jjt Iff- 

jui 4.1 J 

^ ^ ^ 

•ji di u '4.1 

jiii 

3:t3 - 




204 


Riyadhus Sholihin 




perbuatan mereka (para sahabatnya) 
dan aku berlepas diri dari perbuatan 
mereka (orang musyrik) kemudian ia 
maju lalu Saad bin Muadz 
menyambutnya, ia berkata: "Wahai 
Saad bin Muadz, syurga, demi Rabb 
An Nadhar, sungguh aku mencium 
bau syurga di dekat bukit Uhud", 
Saad berkata: "Aku tidak mampu 
wahai Rasulullah SAW apa yang dia 
lakukan", Anas berkata (setelah 
pertempuran selesai): "Kami dapati 
di tubuhnya (Anas bin Nadhar) 
sebanyak 80 lebih; tebasan pedang 
atau tusukan tombak, atau tancapan 
anak panah, dan kami mendapatinya 
telah meninggal, dengan jasad yang 
telah dirusak oleh orang musyrik, 
sehingga tidak seorangpun yang 
mengenalinya kecuali saudarinya 
yang mengenalnya dari tanda 
dijarinya, Anas berkata: "Kami 
mengira ayat ini turun menjelaskan 
perihal beliau dan orang-orang 
semisal beliau". Muttafaq 'alaih. 

Allah berfirman, QS Al Ahzab: 23 

Diantara omng-orang mukmin itu, ada 
orang-orang yang menepati apa yang 
telah mereka janjikan kepada Allah .... 
Muttafaq 'alaih. 

1318. Dari Samurah r.a., ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: “Tadi 
malam aku melihat dua orang lelaki 
datang kepadaku, keduanya membawaku 
naik ke pohon lalu mengajakku masuk ke 
sebuah rumah yang sangat indah dan 
baffis, tidak pernah aku melihat rumah 


tyl ‘ 

^ ^ m ^ ^ 

L»j (JIS !jl>'I oj^ 


U 4jI u 

^Ujj \XjLt aj (Jl3 

J I ^ ji J ^ ^ L 4 


■^1 ui J. 

- e ju Sif 

M - jl 

^ f ^ .'l'' f > 

(>• 4)3>\ u 

[Tr 


lli -\r\A 

ji.1 Jli :Jii 

^ Inii 








IL Jihad 




205 


seindah itu, keduanya berkata: ""Rumah ini 
adalah rumahnya orang-orang yang mati 
syahid". HR. Bukhari. Ini penggalan dari 
hadist yang panjang yang akan 
disebutkan pada BAB Haramnya 
berdusta. 

1319. Dari Dari Anas r.a, bahwa 
Ummu Rabii' binti Baraa yaitu Ummu 
Haritsah bin Suraqah datang kepada 
Nabi SAW seraya berkata: '^Wahai 
Rasulullah, ceritakan kepadaku 
tentang Haritsah (ia terbunuh di 
perang Badr), jika ia berada di surga 
aku bersabar, dan jika ia berada di 
tempat selain itu, aku akan tersedu 
sedan menangisinya"', Beliau 
bersabda: "Hai Ummu Haritsah, 
sesungguhnya di dalam surga ada taman- 
taman dan sesungguhnya anakmu berada 
di taman Firdaus yang tertinggi”. HR. 
Bukhari. 

1320. Dari Jabir bin Abdullah r,a., ia 
berkata: "Bapakku yang telahdicincang 
tubuhnya dibawa kepada Nabi SAW 
lalu diletakkan dihadapan beliau, maka 
aku mencoba menyingkapkan kain 
penutup mukanya tetapi para sahabat 
melarangku, lalu Nabi SAW bersabda: 
"Tam malaikat senantiasa menaunpnya 
dengan sayap-sayap mereka”. Muttafaq 
"alaih. 

1321. Dari Sahal bin Hanif r.a., 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
"*Barangsiapa yang memohon mati 
syahid kepada Allah dengan benar, 


jlJLi jijJl lSi 

^ i}i^ 

. Juj iui iii d\ 

^ ^ I X 

01 -\r\^ 

f' f^ 

jJ oi^j - 

iyi > oif op ^i 
J 01% \£\ fi u» 

4.1_^f 4JL1JI op 

.«JpSii 

•• ^ 


^ m ^ ^ 


‘3d“^ Osi ‘3^ tP 3§ 




. 1 ^'- • *' • ^ * .,^1 * •• 
ifrj 0^ '-ArSl 

^'0 

.aA» jiL> 


^3 ^ ^ 5^3 -\rr\ 

ijU 4>1 JJ jl 

ul: jIa sSLglJl Ju; ai jU 





206 


Sfyadhus ShdUhin 




Allah akan menyampaikannya kepada 
derajat orang-orang mati syahid 
sekalipun ia mati di atas tempat 
tidurnya", HR. Miislim. 

1322. Dari Anas r,a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: ''Siapa 
yang mencari kesyahidan dengan benar 
niscaya ia akan diberi, sekalipun ia tidak 
mati syahid" HR. Muslim. 

1323. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Orang yang mati syahid tidak 
merasakan sakitnya mati terbunuh 
melainkan seperti salah seorang kalian 
merasakan sakit dicubit", HR. Tarmizi, 
ia berkata: "Derajat hadist ini hasan 
shahih". 

1324. Dari AbduUah bin AbiAufara: 
bahwa Rasulullah di suatu peperangan 
menunggu matahri tergelincir, untuk 
kemudian menyerang musuh, lalu ia 
berdiri di hadapan sahabatnya 
bersabda: "Wahai manusia, jangan 
kalian harapkan bertemu musuh, dan 
mohonlah keselamatan kepada Allah, 
tetapi jika telah bertemu musuh 
bertahanlahibersabarlah, ketahuilah, 
bahwa surga berada di bawah kilatan 
pedang* kemudian Beliau berdosa: 'Ya 
Allah Yang menurunkan Al Qur'an, Yang 
menghalau awan, Yang menghancurkan 
pasukan gabungan, hancurkanlah mereka 
dan beri kami kemenangan" Mutta£aq 
'alaih. 

1325. Dari Sahal bin Sa'ad r.a., ia 
berkata: ^^Rasulullah SAW bersabda: 




Ujj 

Al -\rYY 

• ^ 

Al JjZ.j JU :Jii 

jU Jj Cii. 

. pL-* Ujj 

J -\ryr 

• m ^ 

U» Al Jli :Jli' 


Sij-J ^ ^ 

J A> M Al 

Ji. i<j J J\ 5.d 

^^1 J f b' 

V t^l!3l 1^5!» :JUi 
li^ tCiUJi Al tjUl 

b\ ijijUij tij;^u 
: Jb «o_fciJl 6 '^ 2^1 

yl£5Jl J4L1S 

Al ^ ^ -me 

L)l=:» ^ Al JU :Jll 








IL Jihad 




207 


**Dua yang tidak pemah ditolak (atau 
sedikit sekali kemungkinan ditolak); 
berdosa setelah azan dikumandangkan, 
dan berdosa di saat perang berkecamuk'\ 
HR. Abu Daud dengan sanad shahih. 

1326. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Adalah Rasulullah SAW bUa hendak 
berperang beliau berdo'a: *Ya Allah, 
Engkau adalah penopang dan 
penolongku, dengan-Mu aku memasuki 
pertempuran, dengan-Mu aku menyambar 
musuh, dan dengan-Mu aku berperang*\ 
HR. Abu Daud dan Tarmizi. Tarmizi 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 

1327. Dari Abu Musa r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bila takut terhadap 
suatu kaum beliau mengucapkan 
do"a: 

*YaAllah /kamimenjadikan-Mupada 
urat leher mereka, dan kami berlindung 
kepada-Mu dari kejahatan mereka.'' HR. 
Abu Daud dengan sanad shcihih. 

1328. Dari Ibnu Umar r,a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: **Kuda 
(yang digunakan untuk berjihad) 
tersimpul di ubun-ubunnya kebajikan 
hingga hari kiamat'* .Muttafaq 'alaih 

1329. Dari 'Urwah Al Baaraqi r.a., 
bahwa Nabi SAW bersabda: *'**Kuda 
(yang digunakan untuk berjihad) 
tersimpul di ubun-ubunnya kebajikan 
hingga hari kiamat; yaitu pahala dan 
rampasan perang". Muttafaq "alaih. 

1330. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 


jIp :d\lj uli tOiy 

CP 


\y> \i\ ^ 4j)l :JU 

-. \ ; : -I * i 1 Un • II : 




(jJ Ji P C—»1 p j l l l» :jLi 
‘ <J‘ (JJ : -f »J 

»j\i y\ Wjj 


: Jlij 

J J^J -'Y'TV 

\i\ M 

^ U| J 4 IJI :Jli U}S 

n* . ^ . il ^ ^ « 

Cri 

. .Hit y} 

Oi' yj -^V'YA 
:jVi ijil 

J15 ^ V\ 


JIS 3^ ol ici 

-\rr. 

i4)l JIS :Ju .ilp 











IL Jihad 


y bS' - ^ \ 


209 


memberi kemenangan kepada kalian, 
maka janganlah salah seorang kalian 
malasbeHatih memanah*\ HR. Muslim. 

1334* Dari Uqbah bin "Amir r.a., 
bahwa ia berkata: ^'Rasulullah SAW 
bersabda: **Siapa yang diberi keahlian 
memanah kemudian ia meninggalkannya 
niscaya ia bukan dari golongan kami 
(atau ia telah berdosa) *\ HR. Muslim. 

1335. Dari Uqbah bin 'Amir r.a., ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: **Sesunggphnya Allah 
memasukkan tiga orang ke dalam surga 
dengan sebab sebuah anak panah; 
pembuatnya yang ketika membuatnya ia 
niatkan untuk kebajikan, dan yang 
menggunakan anak panah tersebut serta 
yang menyiapkan anak panah untuk si 
pemanah, maka memanahlah kalian, 
tunggangi kuda kalian, sedangkan 
memanah lebih aku cintai daripada 
kalian menunggang kuda, dan siapa 
yang meninggalkan kepandaian 
memanah setelah ia menguasainya, 
karena bosan maka sungguh itu adalah 
nikmat yang ia tin^alkan (atau yang ia 
ingkari)*\ HR. Abu Daud. 

1336. Dari Salamah bin Akwa' r.a., 
ia berkata: Nabi SAW melewati 
beberapa orang yang sedang berlatih 
memanah lalu Beliau bersabda: 
**Memanahlah wahai keturunan Ismail, 
karena sesungguhnya nenek moyang 
kalian adalahpemanah*\ HR. Bukhari. 

1337. Dari'Amru bin'Abasah r.a./ ia 


. ^ i\jj «4^101 


JIS :JU 0 


r :m 


‘iijA JjJ'j 

i‘%* ^ijii 4ii o[i: 


S 


^ C * ^ ^ ^ ^ I ^ ^ 11 *^ 


I ^ 1 t 4*4'' 

'yy 'J'J 'y J'J 

^^1 h') D'j . \)s) 01 

^ m ^ 

I ^ 1 

4 A«P A<^^JLp La JLu 

)\ i\yj :JU 


SjlS 




j;iob^;->rrn 


^ 4,1 



:jUi 10^ 

Ji33 




• J*» 


‘‘-t*- c 

4» 

-'Y-rv 










210 


Riyadhus ShoUhin 


berkata: ''Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: ‘*Barangsiapa yang 
melepaskan sebuah anak panah dalam 
berjihad fi sabilillah niscaya baginya 
seperti pahala memerdekakan seorang 
budak”. HR. Abu Daud dan Tarmizi. 
Tarmizi berkata: "Derajat hadist ini 
hasan shahih". 


1338. Dari Khuraim bin Fadk r.a.^ ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
''Siapa yang menginfakkan sesuatu untuk 
berjihad fi sabiUllah, dituliskan untuknya 
700x lipat”. HR. Tarmizi^ ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 


1339. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a.^ 
ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: "Tidak seorang hambapun 
yang berpuasa satu hari di saat ia 
berjihad fi sabilillah melainkan Allah 
menjauhkan mukanya dari neraka 
sejauh jarak 70 tahun (perjalanan) 
karena puasanya di hari tersebut”. 
Muttafaq 'alaih 

1340. Dari Abu Umamah r.a., dari 
Nabi SAW/ Beliau bersabda: "Siapa 
yang berpuasa satu hari di saat berjihad fi 
sabilillah, Allah jadikan antaranya 
dengan neraka satu parit yang lebarnya 
seperti jarak antara langit dan bumi”. 
HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan shahih". 

1341. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Siapa yang mati dan belum berperang 
dan tidak bertekad untuk berperang, 


^1 J 




:ja Za 




-'o :J^ 








^ J -\YTA 






JJ Jld :JU 4)1 
^ Jt'^ j:» .4.1 

S133 isuili 25 


4)1 


^ ^ ^ 




4.1 J -srr^ 




^J^J 


A. I i .. • ^ f ^ ® 

^y. \y^. ^ 

^ iiji 4,1 ipU \ 

.4^ jbJl 


:ju .m 

jdji 4,1 3^4- 4,1 ^ 

•05 6? ^ 


^ ^ ^ ^ 


4.1 J -\ri\ 


t4.l Jli :jii .'ii 

'i 


•'l.' * 1 » 




IL Jihad 




211 


niscaya ia mati atas satu bag^n dari 
kemunafikan'\ HR. Muslim 

1342. Dari Jabir bin AbduUah Al- 
Anshari r.a, ia berkata: kami bersama 
Rasulullah SAW dalam sebuah 
peperangan^ lalu beliau bersabda: 
^‘Sungguh di Madinah saat ini ada 
beberapa orang lalddaki, setiap kalian 
mengadakan perjalanan (jihad) dan 
menuruni lembah, mereka selalu bersama 
kalian, (tapidalampeperanganini) mereka 
tertahan di Madinah karena sakit 

Dalam riwayat lain ^'mereka 
tertahan karena uzur'' 

Dalam riwayat lain **melainkan 
mereka mendapatkan pahala sama seperti 
kalian!” HR. Bukhari dari Anas r.a. 

Muslim meriwayatkan dari Jabir 
r.a./ dan teks hadist ini berasal dari 
Muslim. 

1343. Dari Abu Musa Al Asy'ari r.a, 
bahwa seorang Arab Badui datang 
kepada Nabi SAW lalu berkata: 
"Wahai Rasulullah/ seorang lelaki 
berperang karena rampasan perang 
dan seorang lelaki berperang karena 
ingin dikenang/ dan seorang lelaki 
berperang karena ingin mendapat 
kedudukan (dalam riwayat lain 
"dengan ambisi keberanian/ dan 
seseorang yang berperang dengan 
eunbisi kebangsaein"/ dalam riwayat 
lain "dan seseorang yang berperang 
karena merasa marah") maka 
siapakah diantara mereka yang 


^ ... i t" •• ^ ^ 

bt 




. pJLw* «Ijj 

4.» -^r^Y 

- 

U ojJu !»j» :JUi 

\iss vi i:.i; Tj 

J • • . > 

•o: 

'jt 

• J .tiUl/ jAir 






Al ^5 J ii; -\rtr 

>m J i! 

JiliJ JipO 

JJliij 4 5 pU.^ 'S'jj 




1 • "'t 1 .--'l-' 

yi ^ 4L^ JjUi/ rj-ljjyij 

4-il J^j Jlii A-::. 

✓ ^ 

^ la^ 5^, Jjii 



















Si^adhus Sbolihin 


1351. Dari Abu Hiu'airah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Janganlah kalian menginginkan 
bertemu musuh sedan^can jika kalian 
telah bertemu mereka hadapilah dengan 
sabar*’. Muttahiq 'alaih. 

1352. Dari Abu Hurairah r.a dan 
Jabir r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: 
“Perang adalah tipu muslihat”. 
Muttafaq 'alaih. 


BAB235 

PENJELA^ TENTANG 
SEKEIGMPOK OEANG YANG 
MENDAPATKAN PAHALA DI 
akhirat SEPERTI PAHALA 

MAU SYAHID WALAU 
MEREKA DIMANDIKAN DAN 

disalatkan, berbeda 

DENGAN orang YANG 
TEIffiUNUH KETIKA 
MEMERANGI ORANG KABIR 


1353. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Orangyang mati syahid ada lutm; orang 
yang mati tUtusuk, orang yang mati 
karena sakit perut, orang yang mati 
tenggelam, orang yang mati terhimpit, 
dan orang yang mati ^hid fi sabiliUah 
Muttafeq 'alaih. 


4il i/} \ v* \ 

JU 

J ^ 

j'! bi-J 

:JU 4^1 !)f .L4U 






.-»1. -xre 
• •• • • 


.us:)i 


c)li :Jl* 

o^iLkai 









ILJihad 




215 


1354* DariAbuHurairahr,a,iaberkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: '‘Siapa yang 
kaUananggaporangyangmatisyalud?'', para 
sahabat berkata: "Wahai Rasulullah/ 
orang yang terbunuh di saat beijihad fi 
sabilillah/ maka ia adalah syahid", beliau 
bersabda: “Kalau be^ umatku yang mati 
syahid sedikit') mereka berkata: "Maka 
siapa wahai Rasulullah?'^ beliau 
bersabda: “Siapa yang terbunuh di saat 
jihad fi sabilillah maka ia adalah syahid, 
siapa yang mati di saat berjihad maka ia 
adalah syahid, siapa yang mati karena 
penyakit kolera maka ia adalah syahid, dan 
siapa yang mati karena sakit perut maka ia 
adalahsyahid, dan orangyangmad tenggelam 
adalah syahid", HR, Muslim. 


Jll :3li cij 




Ojjuj u» 

'J ^ u : lyi <ir^ 

:JU .0^ J 

;ljJU «lliiJ \l\ J\ Jligi h\r> 

<3^: t fi ^ 

J J 

^ ^ ^ST 

9 ^ ^ 'i ^ ^ f • • • ^1*' 

(>*J ^ Ojfiuai) ^ OU 

Jdt ^ oU 

^ ^ m 

. Jljj 8ji^ 


1355. Dari AbduUah bin Anmi bin 
' Ash r.a., ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: “Siapa yang terbunuh karena 
mempertahankan hartanya maka ia 
adalah syahid". Muttafaq 'alaih. 


Oi ui ^ 5^3 ->^«0 



1356« Dari Sa'id bin Zaid r.a, satu di 
antara sepuluh orang yang dijamin 
masuk surga, ia berkata: "Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapayangterbunuh karena mempertahan¬ 
kan hartanya maka ia adalah syahid, siapa 
yang terbunuh karena mempertahankan 
darahnya maka ia adalah syahid, siapa 
yang terbunuh karena mempertahankan 
agamanya ia adalah syahid, siapa yang 
terbunuh karena mempertahankan 
kehormatan keluarganya maka ia adalah 
syahid", HR. Abu Daud dan Tarmizi 


^ ^ J -\rc\ 

r ^ 

Selili ^ ^ ^ 

^ ^ 

4.1 


4ii J^3 


:JU 


'jj'S (3? (>*” 

Cy’J ‘-y- ^ oj-» J? C/'J 

J» C/J '■^j^ J? 

^ “'jj ®-y-" 








Eiyadhus ShoUkin 




Tarmizi berkata: ""Derajathadistinihasan 
shahih". 

1357. Dari Abu Hurairah r.a^ ia 
berkata: ""Seorang lelaki datang kepada 
Rasulullah SAW lalu berkata: ""Wahai 
Rasulullah, apa pendapatmu jika 
seorang lelaki datang ingin mengambil 
hartaku?"", ia bersabda: **Jangan kau 
berikan hartamu kepadanya'', Beliau 
berkata: ""Bagaimana jika ia 
memerangiku?"". Beliau bersabda: 
**Perangilah dia", ia berkata: 
""Bagaimana jika dia membunuhku'". 
Beliau bersabda: ''Engkau syahid", ia 
berkata: ""Bagaimana jika aku yang 
membunuhnya"". Beliau bersabda: "Dia 
di neraka", HR. Muslim. 


4>\ J 

^1 L' ijUi i4il 

iit kk 3^; ii 

:JIS aiUU ^ ;JIS ?JU 

m 

«11:15» :JIS h\ vljy 

cJG» : J15 h\ cjy : Jli 
;?lilii 01 sijy :Jli «^ 

J ^ 

9jllJl : Jli 



Allah berfirman, QS. Al Balad: 11 

Maka tidakkah sebaiknya (dengan 
hartanya itu) ia menempuh jalan 
yang mendaki lagi sukar? Tahukah 
kamu apakah jalan yang mendaki 
lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan 
budak dari perbudakkan 

1358. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: ""Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku: "Siapa yang memerdekakan 
seorang budak muslim niscaya Allah 
akan membebaskan dengan setiap 
anggota budak tersebut, anggotanya dari 
neraka hingga kemaluannya dengan 
kemaluannya", Muttafaq "alaih. 

1359. Dari Jundub bin Junadah, ia 
berkata: "Wahai Rasulullah SAW 


Zj :Ju; 4,1 ju 

:jaJtl Jji o iijf Z iiij'jl 




■M J 

dll _a 

jUl ^ Alj O jJte- 

.JU Jii. 

(Ail)l W :3li 











IL Jihad 


— \\ 


217 


apakah amalan yang paling baik?", 
beliau bersabda: **Beriman kepada 
Allah dan berjihad di jalan~Nya”, aku 
berkata: "Apakah budak yang paling 
baik untuk kumerdekakan?". Beliau 


:Jli 

:Jl5 ^ 

:Jli 


bersabda: **Yang paling disayang 
tuannya dan yang paling mahal 
harganya Muttafao "alaih. 






BAB 237 

KEUTAMAAN BERBUAT BAK 
KEPADA BUDAK 



-Trv 


Allah berfirman, QS. An Nisaa': 36 

Sembahlah Allah dan janganlah 
kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatupun. Dan berbuat baiklah 
kepada dua orang ibu bapak- karib 
kerabat, anak-anak yatim, orang- 
orang miskin, tetangga yang dekat dan 
tetangga yang jauh, teman sejawat, 
ibnu sabil dan hamba sahayamu 

1360» Dari Ma'rur bin Suwaid, ia 
berkata: "Aku melihat Abu Dzar r.a. 
memakai sebuah pakaian dan 
budaknya juga memakai pakaian 
yang sama, lalu aku bertanya 
kepadanya tentang hal tersebut, 
maka ia menceritakan bahwa ia 
pernah memaki seorang lelaki di 
masa Rasulullah SAW, ia mencaci 
dengan menjelekan ibu lelaki 
tersebut, lalu Nabi SAW bersabda: 
^‘Sesungguhnya engkau adalah 
seseorang yang masih mempunyai sifat 
kejahiliyahan, mereka adalah saudara 
dan pelayanmu, yang mereka Allah 


Jit -ii Jii 

.[ri :.LJI] 

T"" -I »•** * •l'' 

CAIP 4J)I u C-olj 

^ .1^ 5^^ JSj cSi 

4.U 0 'J'ji liiji ^ 

ip .m, c4.1 ^ ju 

yj,\ vIlV JUi 


jlS' 










218 


Riyadhus SkoUhin 




jadikan berada di bawah kekuasaanmu, 
maka siapa yang saudaranya di bawah 
kekuasaannya hendaklah ia memberi 
makan saudaranya seperti apa yang ia 
makan, dan memberinya pakaian seperti 
apa yang ia pakai, janganlah membebani 
mereka sesuatu yang menyusahkan 
mereka, maka jika engkau bebani 
mereka suatu pekerjaan bantulah 
mereka", Muttafaq 'alaih. 

1361. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, BeUau bersabda: ^Bila 
pelayan membawa makanan untuk 
salah seorang kamu jika ia tidak mau 
duduk bersamamu maka berilah ia satu 
atau dua makanan karena sesungguhnya 
ia lah yang telah membuatnya", HR. 
Bukhari. 



BAB^S 

KEITEA^^ 

mmmsmBmmAM 

TUANNYA 




1362. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguh- 
nya seotang budak bUa ia melaksanakan 
tugasi^a kepada tuannya dan beribadah 
kepada Allah dengan btrik maka untuknya 
pahala dua kali". Muttafaq 'alaih 

1363. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "RasuluUah SAW bersabda: 
"Untuk budak yang saleh ada dua 
pahala”, denni yang jiwa Abu Hurairah 


crfj .yU ^1 ^ -\riY 
• ^ ^ 












11. Jihad 


ada di tangan-Nya, kalaulah tidak 
karena berjihad fi sabilillah, haji, 
berbakti kepada ibuku, niscaya aku 
menginginkan mati dalam keadaan 
mer^adi budak", Muttafaq 'alaih. 

1364* Dari Abu Musa Al Asy^ari r.a., 
ia berkata: "RasululIahSAW bersabda: 
**Seorang budak yang beribadah kepada 
Rabbnya dengan baik dan menunaikan 
hak tuannya dengan nasehat dan 
keta^atan, untuknya dua pahala*\ HR. 
Bukhari. 


1365. Dari Abu Musa Al Asy^ari r.a., 

ia berkata: ""Rasulullah SAW 
bersabda: **Tiga orang yang mendapat 
dua pahala; seorang lelaki berasal dari 
ahli kitab yang ia beriman kepada 
nabinya lalu ia beriman kepada 
Muhammad SAW, seorang budak yang 
menunaikan hak Allah dan hak tuannya, 
dan seorang lelaki yang mempunyai 
budak wanita lalu ia mendidiknya 
dengan baik dan mengajarkannya 
dengan baik kemudian ia merdekakan 
dan ia nikahi, maka untuknya dua 
7ahala'\ Muttafag "alaih. _ 

p BAB 239 

KEUTAMAAN BERIBADAH 
PADA SAAT BANYAK COBAAN 
DAN SEMISALNYA 

1366. Dari Ma"qil bin Yasar r.a., ia 
berkata: ""Rasulullah SAW bersabda: 


y b? - \ \ 


219 



^3 -\rnt 


J15 :JU iilp 


; ijjlujbs 


«^1 iS^JU 




. ^juJi '.»33 

J Jii 

:0u ili'j ->r*v« 


iJlj iSl Jif ij 

^ ^ ^ ^ 

^<il\ \i\ iljildl JuUlj 



^ SSCJl 


ii.14^3 

sSUJt» jli : JU 












Riya^us ShoHhin 




“Beribadah di saat banyak cobaan seperti 
hijrah kepadahi”. HR. Muslim 


BAB 240 

KEUTAMAAN TENGGANG 
RASA SAAT MENJUAL DAN 
MEMBEU, MENGAMBIL DAN 
MEMBERI, DAN BAIK KETIKA 
MEMBAYAR DAN MENAGIH 
HUTANG, MELEBIHKAN 
timbangan dan TAKARAN 
DAN LARANGAN 
MENGURANGINYA 


Allah beifiniiaii,QS. Al Baqarah;215 

Dan apa saja kebajikan yang kamu 
buat, maka sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahuinya. 

Allah berfirman, QS. Huud: 85 

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, 
cukupkanlah takaran dan timbangan 
dengan adil, dan janganlah kamu 
merugikan manusia terhadap hak- 
hak mereka 

^Jlah berfirman, QS. Al Mutharfifiin: 
1-6 

Kecelakaan besarlah bagi orang- 
orang yang curang, (yaitu) orang- 
orang yang apabila menerima takaran 
dari orang lain mereka minta dipenuhi, 
dan apabila mereka menakar atau 
menimbang untuk orang lain, mereka 
mengurangL Tidakkah orang-orang itu 
yakin, bahwa sesungguhnya mereka 
akan dibangkitkan, pada suatu hari 
yang besar, (yaitu) hari (ketika) 




^1 ^ Ss-UUI JA» yl - Yf 

jjd\j 


JlXJl 

K» 


^ Oj : JU; 4il ju 

[Y\o ;s_,sjl] 

[Ao 


o CAUklll :JU; JUj 

(■y. ° ^ ^ ° ^ 

.[Y 












IL Jihad 




221 


manusia berdiri menghadap Tuhan 
semesta alam? 

1367* Dari Abu Hurairah T,a, bahwa 
seorang lelaki mendatangi Nabi SAW 
dan menagih hutang kepada beliau 
dengan cara yang kasar, lalu para 
sahabatnya ingin melakukan sesuatu 
terhadap orang tersebut maka 
Rasulullah SAW bersabda: **Biarkan ia, 
karena sesungguhnya orang yang 
mempunyai piutang bebas berbicara'*, 
kemudian beliau bersabda: 'Berikan ia 
unta seumur untanya*', lalu mereka 
berkata ^^Wahai Rasulullah kami tidak 
mendapatkan melainkan unta yang 
lebih baik'^ beliau bersabda: "Berikanlah 
kepadanya karena sesungguhnya orang yang 
paling baik di antara kalian adalah orang 
yang paling baik di saat membayar". 
Muttafaq ^alaih. 

1368* Dari Jabir r.a„ bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Allah 
merahmati seorang lelaki yang tenggang 
rasa bila menjual, membeli, dan bila 
menuntut haknya". HR, Bukhari. 

1369* Dari Abu Qatadah, ia berkata: 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: "Siapa yang ingin Allah 
menyelamatkannya dari kesulitan di 
hari kiamat maka hendaklah ia 
memberi kelapangan kepada orang yang 
kesusahan atau merelakanpiutanffiya". 
HR. Muslim. 

1370* Dari Abu Huraira r.a, bahwa 
RastiluUah SAW bersabda: "Ada seorang 
lelaki yang memberi piutang kepada 
manusia, dan ia selalu berkata kepada 


o ^ iij Miti 

jUi 

:\)\i ajL J*. iL JjLpfn rju 

^ Jlit V| V <J 

:Jii caL. 


ju i Al M 
lii Al 

il Ujj \i^ 

{ "k * " - • ^ 


I > ^ t * ' . "li- '•*' 

,2 M 

i aV' 

oljj '«AmP 

7^ J 17J -"“V* 

i I ^ 

4^1 Ol 






222 


Rlyadhus Siu^hin 




hamba sahayanya: **Bila engkau mena^ 
orang yang kesulitan maka hapuskanlah 
hutangnya, semoga Allah juga 
menghapuskan kesalahan ldta*\ maka ia 
bertemu Allah, dan Allah menghapuskan 
kesalahannya'^ Muttafaq'alaih. 

1371* Dari Abu Mas'ud Al Badri r.a./ 
ia berkata: "^RasuIullahSAW bersabda: 
'‘Seorang lelaki dari umat sebelum kalian 
dihisab maka tidak didapatkan kebajikan 
sedikitpun darinya kecuali bahwa ia 
bergaul dengan manusia dan ia seorang 
yang kaya, ia selalu berpesan kepada 
hamba sahayanya agar menghapuskan 
hutang orang-orangyang kesulitan, Allah 
Azza wa Jalla berfirman: ‘‘Kami lebih 
berhak melakukan hal tersebut daripada 
nya, maka hapuskanlah kesalahannya". 
HR, Muslim. 

1372. Dari Huzaifah r.a.^ ia berkata: 
'^Dihadapkan kepada Allah Ta'ala 
seorang hamba yang telah diberi harta^ 
lalu Allah berfirman kepadanya: "Apa 
yang engkau lakukan di dunia?", ia 
membaca firman Allah Ta'ala 

“Dan mereka tidak bisa menyem- 
bunyikan satu cerita pun dari Allah" 

Ia berkata: “Ya Rabb, engkau 
memberiku harta lalu aku berjual beli 
dengan manusia sedangkan aku 
mempunyai sikap tenggang rasa, aku 
suka mempermudah urusan orang kaya 
dan aku memberi tangguh kepada orang 
miskin", maka Allah Ta'ala berfirman: 
“Aku lebih berhak melakukan hal ini 


ISI 

.jJU 331 ^ 3)1 


J -\rv\ 

(4il JI 3 :Jli 4 ^ 

^ j^3 m 

U\l4 oiJ 

> %\ JIS .^\ ^ 

• pLiJ iijj aci 

.3^ 4)1 - \rvr 

(jf ^ 

ISU r^J J15S tVU 3)1 oCp 


9 ^ 


'i} - :JIS ?U;jJI J 
b iJlS “ ^1 

t^^l ^ ciwu 


jj. 

lil» ; JU 5 iiii Jiis .3^1 

^ ^ ^ t ^ 2» ^ 11 * * 



























12, Ilmu 


"Tidak boleh iri kecuali teritadap dua 
orang; seorang lelaki yang diberikan 
Allah harta lalu ia menghabiskannya di 
jalan yang hak, dan seorang lelaki yang 
diberikan Allah hikmah (ilmu agama) 
lalu ia memutuskan perkara dengan 
hikmah tersebut dan mengajarkannya". 
Muttafaq 'alaih. 

Maksud iri di sini menginginkan 
nikmat tersebut tanpa berharap hilang 
dari pemiliknya. 

1378, Dari Abu Musa r.a^ ia berkata: 
"RasuluIlahSAWbersabda: ^^sesunggph- 
nyapetunjukdan UmuyangdiberikanAllah 
kepadaku, seumpama hujan yang turun ke 
bumi, makasebagianpermukaanbumiada 
yang dapat menyerap air, sehingga 
ditumbuhi rerumputan, dan sebagian 
permukaan bumi ada yang keras sehingga 
air tetap berada di permukaannya, dan 
manusiapun memanfaatkan air tersebut 
untukminum mereka, binatangtemakdan 
mengairi kebun, dan sebagian permukaan 
bumi ada lembah yang tidak dapat 
menahan air di permukaannya dan tidak 
ditumbuhi rerumputan, beginilah 
perumpamaan seorang yang mengerti 
tentang syarTat Allah dan mengamalkan 
apa yang ku sampaikan, ia belajar dan 
mengajarkannya, dan (perumpaan kedua) 
orang yang mengetahui dan mengajarkan 
syarVatku tetapi ia tidak mengamalkan¬ 
nya, sedangkan perumpamaan ketiga 
orang yang sama sekali tidak menerima 
syarTatku ”.Muttafaq "alaih 




225 


iui :Li :j^\ J Ml 

• ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 I ^iCT '^1 

o U' 

1:2 ot '^3 iJkjii WJivj 


'B 


CrfJ J 6^3 -'V-VA 

^ 

(Sf tjc^ 

‘U3i ^ 

c.^U ^UJl cJLd llio 

✓ 

01^3 13^1 >:...i;.ii3 
!iii ^ tsdi ci;:»:! ^au-f 
i3l:-3 d- \y.j^ 

d- OLil3 «1 _^333 
iSU jjLd M vSui ^ u!l 

^ ^ iyii M3 

I'' 

^ 4 4 »! ^ 


Cfji r <>* 

^1 JJ3 iui; iui 

. .JU jia» <1^ cJL^jl «,$^1 


1379. Dari Sahal bin Sa'ad r.a.. 


4r?3 6^3 





226 


Riyadhus ShoRhin 




bahwa Nabi SAW bersabda kepada 
AK r.a.: "Demi Allah, sungguh Allah 
memberi hidayah kepada seorang lelaki 
dengan perantaramu lebih baik bagimu 
daripada seekor unta merah", Muttafaq 
'alaih. 

1380. Dari AbduUah bin Amru bin 
'Ash r.a., bahwa Nabi SAW bersabda: 
"Sampaikanlah dariku walau satu ayat 
dan tidak berdosa kalian menceritakan 
suatu hal dari bani Israel dan siapa yang 
berdusta atas namaku dengan sengaja 
maka hendaklah ia mengambil tempat 
duduknya di neraka", HR. Bukhari. 

1381. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Dan siapa 
yang menempuh jalan mencari ilmu, 
Allah mudahkan untuknya dengan 
usahanya tersebut jalan menuju surga". 
HR. Muslim. 

1382. Dari Abu Hurairah r.a^ bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: '*Siapayang 
mengajak kepada petunjuk niscaya 
babnya pahala semisal pahala orang 
yang menakutinya tanpa mengurang 
pahala para pengikutnya sedikitpun 
juga". HR. Muslim. 

1383. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: '"Rasulullah SAW bersabda: 
"Apabila seorang anak Adam wafat, 
amalannya terputus kecuali tiga; 
sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat 
(yang diajarkan) dan anak saleh yang 


. 




. JUJ JIS 4^ l^\ ot .u .ii 
oSl 4jly» 4)1 

5- iu 51»« 

^ ^ 4,» ^ -\rA. 

^ ^ ^ 

^ 4^1 u 4 ^ 41 ^ 4 . 1 ^: 




4^1 jjj Ji. :ju 

(yj y. y 

^ oJUXa IJS 

. i'jj ® 

4.1 ^3 4 5>::;i J ^3 
:JIS 4^ 4jS(l J^3 M 

i UJLp 4J yj^ 

«^1 ji ii> 4. 

. ©Ijj 

4.1 ^3 4tijl 4JiS3 -\rAY 
IpS :J15 4^ 44)1 J_^3 M 

>Sfi ^ Ji 

^ iui >5l: V ^ jjJri 

.pLi: Ji33 

j^3 J\j :ju :ia 3 -^rAr 
^1 oU IS|!> 44.1 

4i'jU. SjLi .v VI 

jt 44J jl 


4il J^3 M 







i2« Ilmu 


jjuji - ^Y 


227 


mendoakannya**. HR. Muslim. 

1384* Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: **Dunia itu terlaknat, 
dilaknati seluruh isinya kecuali berzikir 
kepada Allah Ta*ala dan ketaatan 
kepada~Nya, orang yang alim atau 
orang yang belajar(ilmu agama)**. HR. 
Tarmizi/ ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan". 

1385. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: **Siapa 
yang keluar menuntut ilmu maka ia 
berjuang di jalan Allah hin^a kembali**. 
HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan^)". 

1386. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a., 
dari RasidullahSAW, Beliau bersabda: 
**Seorangyangberiman tidak akan pernah 
kenyang melakukan kebajikan hingga 
kesudahannya adalah surga**. HR. 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist 
ini hasan^)". 

1387. Dari Abu Umamah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: ‘'Keutamaan 
orang yang berilmu terhadap ahli ibadah, 
seperti keutamaanku terhadap orangyang 
palingrendah di antara kalian**, kemudian 
Rasulullah SAW bersabda; “Sesungguh- 
nya Allah dan para malaikat-Nya, dan 


Jj^j c. 

• iJj^j i 4)1 

4 juj 41 t u 




.4il tfU» :^f U3> 

4.1 -\rAo 

‘41 JU :jii 

J 01^ .^‘1 ^ J 

‘'j: JA 41 ^ 

^ J jlj -\rA\ 

• ^ l* •In .'u- 

^ (Ir 

Ujj a^i 

4.) J -\rAw 

^ 

^ X^UJl JU 

141 JIS p «jliusf JU 

Jjtj 41 !)l» 




• * • ' 


Hadist dahif. [lihat:Al uqaill, jilid 11, hal.17] 

") Hadist ini didhaifkan oleh Al Bani [lihat: Almisykah, hal.222] 






228 


I&yadhus Shoiihin 




seluruh penduduk lanpt dan bumi hin^a 
semut di lubangpya, hingga ikan berdosa 
untuk orang yang mengajarkan manusia 
kebajikan^*. HR. Tarmizi^ ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan'\ 

1388. Dari Abu Darda r.a./ ia 
berkata: Aku mendengar RasuluUah 
SAW bersabda: **Siapa yang menempuh 
jalan untuk mencari ilmUj maka Allah 
mudahkan untuknya jalan ke surga, dan 
sesungguhnya para malaikat 
membentangkan sayapnya untuk orang 
yang menuntut ilmu, karena ridha 
dengan apa yang diperbuat orang 
tersebut, dan sesungpdinya orang alim, 
penduduk langU dan bumi memintakan 
ampun untuknya, Mngga ikan di air, dan 
keutamaan orang yang berilmu terhadap 
ahli ibadah seperti keutamaan bulan 
terhadap seluruh bintang, dan 
sesungguhnya para ulama adalah 
pewaris para nabi, dan sesungguhnya 
para nabi tidak mewariskan dinar dan 
dirham, dan mereka hanya mewariskan 
Umu, maka siapa yang mengambilnya 
berarti ia telah mengambil bagian yang 
terbesar*^ HR, Abu Daud danTarmizi. 

1389. Dari Ibnu Mas^ud r.a.,ia 
berkata: Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: **AUah memberikan 
cahaya kepada seseorang yang 
mendengar hadist dari kami lalu ia 
menyampaikannya seperti yang ia 
dengar, berapa banyak orang yang 
menerima hadist lebih paham daripada 
orang yang mendengarnya langsung 


^ 




• 2^ Jli} 


CrfJ J 

vULJ. :JU .Zi 

m ^ 

j\ iL:> uJU 

tit-i f * li' 


^Ia}| Ojj ^ 

oijU-Ji a y ^ 

c.uJi J oilJi j 

• ^ ^ 

^ ^ * 

Ojj 


Ujjj '^J 0*^5 ^ 

ku. i3.t ^ . juJi \jjj 

SjlS Ujj «Jlj 

“ ^ 

4.1 -\rA^ 

♦ ^ ^ 

^ 4^1 JJ :JU 4^ 

iL ^ itii :j.^ 




i\V, 


<>S 

^ ^ :ju; 






12. Ilmu 


JUJI - U 


229 


(dariku)". HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 

1390. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu 
lalu ia menyembunyikannya kelak di hari 
kiamat mulutnya dikekang dengan 
kekangan dari api neraka”. HR. Abu 
Daud dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

1391. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata; "Rasulullah SAW bersabda: 
"Siapa yang mempelajari satu ilmu 
tentang mencari (pahala) melihat wajah 
Allah Azza wa Jalla, kemudian ia tidak 
mempelajarinya melainkan untuk 
meraih keuntungan duniawi, nisct^a ia 
tidak mendapatkan bau surga di hari 
kiamat”. HR. Abu Daud dengan sanad 
yang shahih. 


J -'rv 

V m ^ 

I 4)1 Jli :JU 

W/j «jU Ij» 5^^* 


.1^ :JlSj 

Jli :3o -^r^\ 

du :m 

'i' 

jj djji 

'c a;;aii yc 5U1 


% /f 


1392. Dari AbduUah bin Amru r.a.^ ia 
berkata; '"Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: **Sesungguhnya Allah 
tidak mencabut ilmu dari dada manusia, 
tetapi Ia mencabut ilmu dengan kematian 
para ulama hingga apabila tidak tersisa 
seorang 'alimpun, manusia mengangkat 
orang jahil menjadi pemimpin, tatkala 
ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, 
sehingga sesat dan menyesatkan”. 
Muttafeiq"alaih. 


y. cy. ^ 

^ ^ ^ 

• ^ 

V 4)1 01» :J>: ^ 4)1 jpj 

J, jjU) 

^ ^1 >1: isdj 


✓ ^ 


lil jUJil 


A < * m 

1 . J • V I«' 








230 


Riyadhtts ShoUhin 




Xm-KITAB PUJI DAN SYUKUR 
KEPADA ALLAH TA’ALA 



Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 
152. 

Karena itu, ingatlah kamu kepada- 
Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, 
dan bersyukurlah kepada-Ku, dan 
janganlah kamu mengingkari (nVtnat)- 
Ku. 

Allah berfirman, QS, Ibrahim: 7 

Sesungg^hnyajika kamu bersyukur, 
pasti Kami akan menambah (ni'mat) 
kepadamu 

Allah berfirman, QS. Al Israa': 111 

Dan katakanlah: ''Segala puji bagi 
Allah 

AUah berfirman, QS. Yunus: 10 

Dan penutup do'a mereka ialah: 
"Alhamdulilaahi Rabbil 'aalamin". 

1393. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Nabi SAW ketika malam Israa 
dihadapkan kepadanya dua bejana 
dari khamar dan susu, lalu ia 
memperhatikan keduanya seraya 
mengambil susu, maka Jibril as 
berkata: ^'Segala puji bagi Allah yang 
telah menunjukimii kepada kesucian, 
andai engkau mengambil khamar 
niscaya umatmu tersesat". HR, Muslim 


: JUuJiil Jli 

[\oT :5^l] J 


JLJ) 

.[V 


Jui-' JUj 


%\:j^ :Jui Jli3 

y; A 1:41 


m « ^ 

^ ^ ^ m m ^ 




U^l 3iali ^ Ija 


■.m 

Ujj «dJllSl ojiif 

. 1 ... 












13. Dan Syukur Kepada Aliah Ta*aia «^Uu ^|JU>- w^US' - \T 


231 


1394. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Rasulullah SAW, Beliau bersabda: 
"Setiap urusan yang bermanfaat yang 
tidak dimulai dengan Alhamdulillah 
maka terputus (keberkahannya)". 
Derajat hadist ini hasan^ riwayat Abu 
Daud dan selainnya^). 


■i >i ^'4 i JC aj ‘J' 



1395. Dan Abu Musa Al Asy ari r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
**Bila anak seorang hamba meninggal, 
Allah berfirman kepada malaikat-Pfya: 
**Kalian ambil anak hamba~Ku?", 
mereka berkata: 'Ya", Ia berfirman: 
"Kalian ambil buah hatinya?", mereka 
berkata: 'Ya", Ia berfirman: "Lalu apa 
yang diucapkan hamba-Ku?", mereka 
berkata: "Ia memuji-Mu dan 
mengucapkan "'mnalillahi wa inna ilaihi 
rojiun", maka Allah berfirman: 
"Buatkan untuk hamba~Ku sebuah 
rumah dalam surga dan beri nama 
rumah pujian". HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan"'. 



1396. Dari Anas na., ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguh¬ 
nya Allah ridha terhadap seorang hamba 



j}» J 




Jli :ja 


yang makan (di waktu pagi dan petang) lalu 
ia memuji Allah atau ia meresik minuman 
dan ia memuji Allah SWT". HR. Muslim. 



i\yj 



Hadist dhaif dengan semua jalurnya, [lihat: Irwaa ulghaiill 






232 


Riyadkus Sholihin 




XIV-KITAB 

BERSHALAWAT KEPADA 
RASULULLAH SAW 




- M 


<Ull 













14, Bershalawat Kepada RasuiuUah Saw - M 


233 


shalawat kalian disampaikan kepadaku*\ 
para sahabat berkata: "Wahai 
Rasulullah, bagaimana shalawat kami 
kepadamu disampaikan sedangkan 
engkau sungguh telah jadi tulang 
belulang (atau ia berkata "engkau telah 
menjadi tanah)?". Beliau bersabda; 
“Sesungguhnya Allah melarang tanah 
memakan jasad para nabi'\ HR, Abu 
Daud dengan sanad shahih. 

1400. Dari Abu Hurairah r. a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Hina dinalah seorang lelaki yang aku 
disebutkan di sisinya dan ia tidak 
bershalawat kepadaku". HR, Tarmizi, 
ia berkata: "Derajat hadist ini hasan". 

1401* Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Janganlah kalian membuat perayaan di 
atas kuburku tetapi bershalawatlah 
kepadaku karena sesungguhnya 
shalawat kalian disampaikan kepadaku 
dimanapun kalian berada". HR. Abu 
Daud dengan sanad shahih. 

1402* Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Tidak 
seorangpun yang mengucapkan salam 
kepadaku melainkan Allah mengembalikan 
ruhku hingga aku membalas salamnya". HR. 
Abu Daud dengan sanad shahih. 

1403. Dari 'Ali r.a„ ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: “Orang 
bakhil adalah orang yang disebutkan 
namaku di sisinya dan ia tidak 
bershalawat kepadaku". HR. Tarmizi, 
ia berkata: "Derajat hadist ini hasan 
shahih". 


sIaS'j i Al 6^J 

:Jli jij idp 

3^ Al :JU 

Uyj ^;^i Js 

. Sjii J,\ 

^ Al ' i • • 


Al Jli 

•T* ^ K ^ ^ 


ip iil \ 1 • \ 

i v» Al jli 

g Al jji: Si - u • Y 

u» 

■» 

' Crfj ^ Aj 

jjj t «JiP ^ 


^ u» 

> ^ T- 


jii3 4^;Ui Ji, 







234 


Rfyadhtis ShoUkin 




1404. Dari Fadholah bin 'Ubaid r.a./ 
ia berkata: "Rasulullah SAW 
mendengar seorang lelaki yang 
berdo'a di dalam shalatnya namun ia 
tidak mengagungkan Allah Ta'ala dan 
tidak bershalawat kepada Nabi SAW, 
maka Rasulullah SAW bersabda: 
"Omng ini tergesa-gesa”, kemudian 
beliau memanggilnya lalu bersabda 
kepadanya: “Bila salah seorang kalian 
berdosa ntaka mulailah dengan memuji 
Rabbnya Subluma dan menyanjungfiya 
kemudian bershalawat kepada Nabi 
SAW, setelah itu berdo’alah dengan apa 
yang ia kehendaki”. HR. Abu Daud dan 
Tarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat 
hadist ini hasan shahih." 

1405. Dari Ka'ab bin 'Ujrah r.a., ia 
berkata: "Nabi SAW keluar kepada 
kami lalu kami berkata: "Wahai 




J Ji 




§ 4)1 iJ 


4t\ p J >1: 


p'j 

«iIa i40i\ Jia 

• “ — d JU# *IpS 

& 4«^, ^ li}- 

I ^ *. •>' ^ * 4'J2; if ^ 11 T ^ 

Uj Jm ^ ^ 

:ju; SjtS l\jj Ofii 


* * fS ^ 


• 1 " * * 


^ • l'' 


^ olAi -M«o 


^ ^ i 2 ^ 


:JU 41 


Rasulullah, kami telah tahu bagaimana 
mengucapkan salam kepadamu, lalu 
bagaimana bershalawat kepadamu?", 
Rasulullah SAW terdiam hingga kami 
menginginkan andai kami tidak 
menanyakan hal tersebut kepada 
beliau, kemudian Rasulullah SAW 
bersabda: "Ucapkanlah: 

(Ya Allah, rahmatilah Muhammad 
dan keluarga Muhammad sebagaimana 
Engkau merahmati Ibrahim! dan 
berkahilah Muhammad dan keluarga 
Muhammad, seperti Engkau telah 
memberkahi keluarga Ibrahim!, 
sesungguhnya Engkau Maha Terpuji 
lagi Maha Agung)”. Muttahiq 'alaih. 

1406. Dari Abu Mas'ud Al Badri r.a.. 


tidp ^ iiai js c4i 
:Ji; ?JQp Ju; 

iT ^ ^ ^ n» 


JT > '^1 

JT JU diL. Ui 

JT Jj} JU hj\: 

jT JU dJji: ui .sUJ, 
^ «1^ ^ 

. <Jip 

m 

J -M.n 


fi ^ ^ 


JH 








14* Bershalawat Kepada RasuiuUak Saw ^ M 


235 


ia berkata: "'Rasulullah SAW 
mendatangi kami di saat kami berada 
di majelis Sa'ad bin'Ubadah na,/ maka 
Basyir bin Sa'ad bertanya kepada 
beliau: "Allah telah memerintahkan 
kami bershalawat kepadamu wahai 
Rasulullah, bagaimanakah kami 
bershalawat kepadamu?", lalu 
Rasulullah SAW terdiam hingga kami 
menginginkan andai dia tidak 
menanyakan hal tersebut kepada 
beliau, kemudian Rasulullah SAW 
bersabda: "Ucapkanlah: 

(Ya Allah, rahmatilah kepada 
Muhammad dan keluarga Muhammad 
sebagaimana Engkau merahmati 
keluarga Ibrahim, dan berkahilah 
Muhammad dan keluarga Muhammad 
seperti Engkau telah memberkahi 
keluarga Ibrahim, sesungguhnya 
Engkau Maha Terpuji lagi Maha 
Agung), sedangkan salam seperti 
yang kalian ketahui". HR. Muslim. 

1407, Dari Abu Humaid Al Sa'idi 
r.a., ia berkata: "Para sahabat berkata: 
"Wahai Rasulullah, bagaimana kami 
bershalawat kepadamu?". Beliau 
bersabda: "Ucapkanlah: 

(Ya Allah, rahmatilah Muhammad, 
isterinya dan anak cucunya seperti 
Engkau telah merahmati Ibrahim, dan 
berkahilah Muhammad, isterinya dan 
anak cucunya seperti Engkau telah 
memberkahi keluarga Ibrahim, 
sesungguhnya Engkau Maha Terpuji 
lagi MahaAgungY*. Muttafaq "alaih. 




Al 

. I • ^ . i • T-' «iiigi 

Cy. o? 


d Jud 4 a:;p <ul 

(1)1 (^^^ ^1 U^l 

l; iop 

4^1 ?inp JLkJ 

p p .m 

ji jpj jp > 

jT JSj JU iijUj 

(ji ^ ui 

i\yj «pilAp Ji ftAUlj 




^ 'J-3 -\t‘V 

1^5 U rljJll ;.Jii iJU 4t\ ^3 
jii ?dL;jLp Jlaj ^ ^1 

^ > ;4iJ' 

■4^ Ul 

JU iijUj jl 

^ 4 (jT > di3U 


• I 4 










236 


Rfya^us ShoUhin 




XV-KITAB 
ZIKIR 


jsfl I I ~ ^0 



AUah berfinnan, QS. Al 'Ankabuut: 


Dan sesungguhnya mengingat AUah 
(shalat) adalah lebih besardceutatnaan- 
nya dari ibadat-ibadatyang lain). 
Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 152 
Karena itu, ingatlah kamu kepada- 
Ku, niscaya Aku (ingat) pula kepadamu 
Allah berfinnan, QS. Al A'raaf: 205 
Dan sebutlah (nama) Tuhanmu 
dalam hatimu dengan merendahkan 
diri dan rasa takut, dan dengan tidak 
mengeraskan suara, di waktu pagi 
dan petang, dan Janganlah kamu 
termasuk orang-orang yang lalai. 

Allah berfirman, QS. Al Jum'ah: 10 
Dan ingatlah Allah banyak-banyak 
supaya kamu beruntttng 

Allah berfirman, QS. Al Ahzab: 35 
Sesungguhnya laki-laki dan 
perempuan yang muslim (sampai 
kepada firman Allah) yang banyak 
menyebut (nama) Allah, Allah telah 
menyediakan untuk mereka ampunan 
dan pahala yang besar. 

Allah berfirman, QS. Al Ahzab: 41-42 


[io 

JLij 

[\ot 

Jc3 sf; aae M 

[Y*o 


C^\ ti)‘ :^LJU JLJj 

0j 

.[ro 

\j^i\ Ci^\ : JUJ JUj 




■i'-f •• ' ..S 









237 


15 . Zildr 


^ * 


Hai orang-orang yang beriman, 
berzikirlah (dengan menyebut nama) 
Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya* 
Dan bertasbilah kepada-Nya di waktu 
pagi dan petang* 

1408. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: ^^Rasulullah SAW bersabda: 
''Dua kalimat yang ringan di lidah 
namun berat di timbangan, dicintai Ar 
Rahman 

(Aku mensucikan Allah dan memuji- 
Nya, dan Maha Suci Allah yang Maha 
Besar)", Muttafaq 'alaih. 

1409. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Aku mengucapkan: 

(Maha Suci Allah, segala Puji bagj 
Allah dan tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah melainkan Allah, dan Aliah¬ 
lah yang Maha Besar) lebih kucintai 
daripada terbitnya matahari". HR. 
Muslim. 

1410. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Siapa 
yang mengucapkan: 

(Tiada Tuhan yang berhak disembah 
melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu bagj-I^a, semua kerajaan 
adalah miUk-Nya, dan bap-Nya segala 
pujian dan Dia berkuasa terhadap segala 
sesuatu) dalam satu hari seratus kali, 
niscaya untuknya pahala sebanding 
dengan memerdekakan sepuluh orang 
budak, dan dituliskan untuknya seratus 
kebajikan, dihapuskan darinya seratus 


<.i\ 




J -U•A 


C^j 


JU :JU 

ji 014 ^ .oijJi J oi^y 

^ ^ m 

:JU JIp 4il 

:J^I j'J JJ Jli 

;ii n; cmS) lujij oUcii 

u. 4^f c5i.i 'y! 

:i33 di. lsd> 


:Jli ^ .5.1 M ili; 

'y '^1 '^1 aii 'y jii 


.iuii . jjddi dijj. 

M 

/A J 

^iSj ^ jii ’j dili fA 'i\A 

i ^ 

4 CP j ajL» aj 

m ^ ^ ^ .J. ^ 

^ H\Sj 

4^' iui !;>' jiklJi 

4^ £U^ u. J-^Ij (Jj 






Rfyadhus ShoUhm 

keburukan, dan ia terlindungi dari syetan 
di hari itu hingga sore dan tidak 
seorangfnin yang lebih utama daripada 
nya kecuali seorang lelaki yang 
mengamalkan lebih banyak darinya”. 

Dan beliau bersabda* “Siapa yang 
mengucapkan: 

(Aku mensucikan Allah dan memuji- 
Nya) dalam satu hati seratus kali, 
dihapuskan seluruh kesalahannya 
sekalipun sebanyak buih di lautan” 
Muttafaq 'alaih. 

1411. Dari Abu Ayyub Al Anshari 
r.a., dari Nabi SAW, Beliau bersabda; 
“Siapa yang mengecapkan: 

(Tiada Tuhan yang betbak disembah 
melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak 
ada selaitu ba^-Nya, semua herajaan 
adalah milik-bfya, dan bap-Nya segala 
pujian dan Dia berkuasa terhadap segala 
sesuatu) sepuluh kaU maka ia seperti oang 
yang memerdekakan empat orang dari 
keturunan Isttuiil”. Muttafeq 'alaih. 

1412. Dari Abu Dzar r.a./ ia berkata: 
"RasulullahSAWbersabda kepadaku: 
“Maukah engjatu aku beritahu ucapan 
yang paling dicintai Allah SWT, 
sesungguhnya ucapan yang paling 
dicintai Attah adalah: 

(Aku tttensucikan Allah dan memuji- 
Nya)”. HR. Muslim. 

1413. Dari Abu Malik Al Asy'arir.a., 
ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: “Kesucian sebagian dari 
iman, ucapan Alhatruhdillah memenuhi 
timbangan, ucapan Subhanallah 


238 



34-5 

J -d»! Jli 


je-} -)i)\ 

^ M ^ ^ ^ 

:JU ^ ^ iip ^3 

• ^ ^ m 

V Ji,i VI 4 «Jii 




^ I I ^ t# 


>3 tjLUJi ;ij idiUJi 'a) ,Ai 


. tf' ^ i' * i \ l' 

iJ*- 

C/S 0^ OIJ 

0 

k Jl 
4»! 0U4i :4il Jl 

. pLJ» oljj 

4UU -Mir 

:0uilpibi^3 


4 jLUji3 3_4 Lii» 

jl:Ji 3 44)I iOijJi 






IS. Zikir 


239 


walhamdulUlah memenuhi mang antara 
langit dan bumi”. HR. Muslim. 

1414. Dcui Sa'ad bin Abi Waqash 
r.a., ia berkata: "Seorang Arab Badui 
datang kepada Rasulullah SAW 
seraya berkata: "Ajarkan aku ucapan 
yang harus kukatakan", beliau 
bersabda: "Ucapkanlah: 

(Tiada Tuhan yang berhak disembah 
melainkan Allah Yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu ba^-Nya, Allah Yang Maha 
Besar, segala puji bagi Allah sebanyak- 
banyaknya, Maha Suci Allah Tuhan 
semesta alamdan tiada daya dan upaya 
melainkan dengan izin Allah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana)”, lalu ia 
berkata: "Ini semuanya untuk 
Rabbku, maka apa untukku?", ia 
bersabda: "Ucapkanlah: 

(Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah 
aku, tunjukilah aku dan berilah aku 
rezki)” HR. Muslim. 

1415. Dari Tsauban r.a., ia berkata: 
"Adalah Rasulullah SAW apabila 
selesai shalat beliau beristighfar 3x 
lalu mengucapkan; 

(Ya Allah, Engkaulah pemberi 
keselamatan dan dari-Mu keselamatan. 
Maha Suci Engkau yang memiliki 
keagungan dan kemuliaan), lalu 'Auza'i 
(salah seorang perawi hadist ini ditanya 
"Bagaimanakah istighfarnya?", ia 
berkata: "Beliau mengucapkan astagh* 
firullah (2x). HR. Muslim. 



^ U - kl; ^ 

oljUiJl 

J cy. ^ -'i'i 

,J[ :Jl» llp jil 

^ "i ^ • 

iiil ijj 'j jl» :JU 
i\'jj '4i\ tJj 'j 

4-: 4)1 ouuij 4) iujo 




^ « 

» I ^ » I 


I <3li ® 

:JIS y Ui ga 

m 

. 4—* «'jj 


• • i ^ 


4.1 4^3 oUjJ 5^3 -\t\0 

131 :M 

Ija 


ou-j 4^51111 cJf ^1» :Jlij 

J^l 13 u 4 ^' 

^ s*3j 

42)1 :JIS 

. aIjj . 






240 


Riyadhus Skolihin 




1416. Dari Mughirah bin Syu'bah 
na., bahwa Rasulullah SAW apabila 
selesai shalat dan mengucapkan 
salam^ beliau mengucapkan: 

(Tiada Tuhan yang berhak rUsembah 
melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan 
adalah milik-Nya, dan bagi-Nya segala 
pujian dan Dia berkuasa terhadap segala 
sesuatu, Ya Allah, tidak ada yang bisa 
menghalangi apa yang Kau berikan dan 
tidak ada yang bisa memberi apa yang 
Kau halangi, dan tidak berguna 
kekayaan, dari-Mu lah kekayaan)'*. 
Muttafaq 'alaih. 

1417. Dari AbduUah bin Zubair r.a., 
bahwa ia selalu mengucapkan setiap 
sesudah shalat, ketika ia mengucapkan 
salam: 

(Tiada Tuhan yang berhak disembah 
melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu bagj-Nya, semua kerajaan 
adalah milik-Nya, dan bagi-Nya segala 
pujian dan Dia berkuasa terhadap segala 
sesuatu, tiada daya dan upaya melainkan 
dengan izin Allah, tidak ada Tuhan yang 
berhak disembah selain Allah, kami tidak 
beribadah melainkan kepada~Nya, 
seluruh nikmat adalah milik-Nya, 
seluruh karunia adalah milik-Nya, dan 
seluruh sanjungan yang baik adalah 
untuk-Nya, tiada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah, kami memurnikan 
agama untuk-Nya, sekalipun orang-orang 
kafir benci), Ibnu Zubair berkata: 
"Rasulullah SAW selalu mengucapkan- 







241 


15. Zikir 


nya setiap kali sesudah shalat fardhu''. 
HR. Muslim. 

1418. Dari Abu Hurairah r.a., 
bahwa sesungguhnya orang-orang 
Muhajirin yang miskin datang 
kepada Rasulullah SAW, mereka 
berkata: "Orang-orang yang 
mempimyai harta telah mendahului 
kami mendapatkan derajat yang 
tinggi dan nikmat yang abadi; 
mereka shalat seperti kami shalat/ 
mereka berpuasa seperti kami 
berpuasa/ dan mereka mempunyai 
kelebihan harta/ mereka haji dan 
umrah serta berjihad/ dan mereka 
bersedekah"/ maka Rasulullah SAW 
bersabda: '*Maukah kalian aku ajarakan 
sesuatu yang dapat membuat kalian 
menyamai orang yang telah mendahului 
kalian dan mendahului orang yang 
dibawah kalian? Dan tidak seorangpun 
lebih baik daripada kalian, kecuali orang 
yang mengamalkan seperti amalan 
kalian/* mereka berkata: "TentU/ 
wahai Rasulullah! Beliau bersabda: 
**Kalian bertasbih, bertahmid dan 
bertakbir setiap selesai shalat fardhu 
sebanyak 33x*\ 

Abu Saleh (perawi dari Abu 
Hurairah r.a) berkata: "Tatkala 
ditanyakan tentang cara zikir 
mereka/ Abu Hurairah r.a berkata: 

(Maha Suci Allah, segala puji ba^ 
Allah, Allah Maha Besar) hingga 
masing-masing ucapan ini berjumlah 
33x", Muttafaq 'alaih.. 

Dalam riwayat Muslim ada tambahan 





p ^ t 


^\j . JUji 




* 


Yf»» :Jlii .SyJUtfSj 


cJLSLil:- ^ ^ OjijJb- lili 

(!4 ii Oji^j 

? Ji ■'J'i ^ 


P. * P 


i Oj JU.>w J k 


pp^i 


» :Jli i4>l 


jii 

c^l :Jli 

k jS\ 4Uij k4Xi JU.MIJ 

Crj^ 

.dp 


^p ^ 

^ m 


J Si;} 

.m Ji 









242 


Siyadhus ShoUhin 




"/a/w omng-orang Muhajirin yang miskin 
tersebut datang la^ kepada Rasulullah 
SAW^ mereka berkata: “Saudara kami 
yang memiliki harta mendengarnya seria 
mengamalkan seperti yang kami 
amalkan/* Rasulullah SAW bersabda: 
“Itu adalah karunia yang diberikan Allah 
kepada orang yang Dia kehendaki/' 
Muttafaq ^alaih 


Jia cllUi LL 

. «Jti; ^ 4ii iiji» 

JijJi ^ ^ 


# * 


.^1 JUl «iliJl *UI 


1419. Dari Abu Hurairah r.a, detri 
Rasulullah SAW, beliau bersabda: 
"Siapa yang bertasbih setiap selesai 
shalat sebanyak 33x dan bertahmid 33x, 
dan bertakbir 33x, dan menggenapkan 
seratus dengan ucapan: 

(Hada Tuhan yang berhak disembah 
melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu bap-Nya, semua kerajaan 
adalah mUik-Nya, dan bap-Nya s^ala 
pujian dan Dia berkuasa terhadap segala 
sesuatu) diampunkan seluruh 
kesalahannya sekalipun seperti buih <U 
lautan”. HR. Muslim. 

1420. Dari Ka'ab bin 'Ujrah r.a. dari 
Rasulullah SAW, Beliau bersabda: 
"Beberapa ucapan yang tidak mengecewakan 
orang yang mengucapkannya (atau yang 
mengamalkannya) setiap selesai shalat 
fardhu, yaitu: 33 tasbih, 33 tahrrud, 34 
takbir”. HR. Muslim. 


1421. Dari Sa'ad bin Abi Waq 2 ish 
r.a., bahwa Rasulullah SAW selalu 
minta perlindungan setiap diakhir 
shalat dengan ucapan ini: 








15. Zikir 


243 


(Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari rasa takut 
dan bakhil, dan aku berlindung kepada- 
Mu dari disampaikan kepada umur yang 
paling hina (pikun), aku berlindung 
kepada-Mu dari cobaan dunia, aku 
berlindung kepada-Mu dari cobaan 
kubur)". HR. Bukhari. 

1422. Dari Muadz r.a. bahwa 
Rasulullah SAW memegang tangan 
Muadz dan bersabda: "Hai Muadz 
demi Allah, sunggidi aku mencintaimu, 
kemudian aku berpesan kepadamu hai 
Muadz, jangan kau tinggalkan setiap 
selesai shalat fardhu menfficapkan: 

(Ya Allah, bantu aku untuk berzikir 
kepada-Mu dan mensyukuri-Mu dan 
beribadat dengan baik kepada-Mu)". 
Derajat hadist ini shahih, diriwayatkan 
oleh Abu Daud dengan sanad yang 
shahih 

1423. Dari Abu Hurairah r.a/ bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: Apabila 
salah seorang kamu duduk tasyahud 
akhir hendaklah ia minta perlindungan 
kepada Allah dari empat hal, 
mengpcapkarv 

(Ya Allah aku berUndung kepada-Mu 
dari siksa neraka jahanam, aku beilindung 
kepada-Mu dari siksa kubur, aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal, 
aku berlindung kepada-Mu dari fitnah 
kehidupan dan kematian)”. HR. Muslim. 

1424. Dari Ali r.a., ia berkata: 
“Rasulullah SAW apabila melakukan 
shalat do'a terakhir yang beliau 
ucapkan antara tasyahud akhir 



' 7i ® 


^ ^1^1» :oU^l 


M ^ 3). 

ly; 3 l ijpfj Jijf 

^ ^ AZ:3 

. i\jj t 

M 

ll :Jl5j j^{ ^ 5^)1 Jji.3 

I(JU3 

J V iui l: iojt» 

^ ^ ^ 

. l\yj 


Zi iii j -j. -Mn 


4*5 iij» :Jli ^ jlii oi 


^ 3l J\ :jjk 

‘^1 

• ♦ -.A 

^jAi toU-Jlj «J 

KCS ji» 

. I» 

-ItYt 







lUyadhus ShoUhin 




244 


dengan salam: 

(Ya Allahy ampuni dosaku yang telah 
berlalu dan yang akan datang- yang 
kusembunyikan dan kutampakkan, yang 
banyak kulakukannya dan Engkau lebih 
mengetahuinya dariku, Engkau yang 
terdahulu dan Engkau yang terkemudian, 
tiada Tulmnyangberhak disembah selain- 
Muy\ HR. Muslim. 



1425. Dari ^Aisyah r.a.^ ia berkata: 
"Nabi SAW sering mengucapkan do'a 
dalam ruku dan sujudnya: 

(Maha Suci Engkau ya Allah, Rabb 
kami. Engkau Maha Terpuji, ya Allah 
ampunilah akuy\ Muttafaq 'alaih. 

1426* Dari 'Aisyah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW membaca dalam 
ruku dan sujudnya: 

(Maha Suci Engkau ya Allah, la^ 
Maha Qudus, Tuhan para malaikat dan 
Jibriiy\ HR. Muslim. 

1427. Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa 
Rasulullah SAW bersabda* "... maka 
adapun di saat ruku agungkanlah 
Rabbmu, sedangkan di.saat sujud 
bersungguh-sungguhlah berdo'a karena 
sangat pantas doamu dikabulkan**, HR. 
Muslim. 

1428. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: **Hamba 
sangat dekat dengan Tuhannya di saat ia 
sujud maka perbanyaklah berdo*a*\ HR. 
Muslim. 




Ji ^ ^ r * ^ . 


M ^ :dju 

— ^ 

•• 

iSj ^1 

.J 

^ 4>l M \iU-j -NtYn 

• J 5fj5j Oyj Ott 

. jU-J Ujj 

4>\ ^3 -\tYV 

• ^ 

: (JlS ul 

‘cH-J y- 'r'y' 5^ 'j^^ 

u 4.3»!» :J 15 ^ J^3 o! 

y>j ^ 

• ^ il33 «suIjI 








15. Zikir 


245 


1429. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW dalam sujudnya 
mengucapkan: 

(Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku 
yang kecil dan yang besar, yang berlalu 
dan yang akan datang yang nyata dan 
yang tersembunyiy\ HR, Muslim. 

1430. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
''Aku kehilangan Nabi SAW di suatu 
malam lalu aku meraba-raba, aku 
dapati beliau sedang ruku (atau 
sedang sujud) mengucapkan: 

**Maha Suci Engkau dan Maha 
Terpuji, tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah selain Engkau” 

Dalam riwayat yang lain "maka 
tanganku menyentuh tapak kaki 
beliau yang di tegakkan (beliau 
berada di masjid), mengucapkan: 

(Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung dengan ridha-Mu dari 
murka-Mu dan dengan kema’afan-Mu 
dari siksa-Mu, dan aku berlindung 
dengan-Mu dari-Mu, aku tidak mampu 
menghitung sanjungan terhadap-Mu, 
Engkaulah seperti yang Engkau sanjung 
diri-Mu)” HR. Muslim. 

1431. Dari Sa'ad bin Abu Waqash 
r.a„ ia berkata: "Kami berada di sisi 
Rasulullah SAW lalu Beliau bersabda: 
'Apakah salah seorang kamu lemah 
mengusahakan setiap hari seribu 
kebajikan?\ lalu ada yang bertanya 
kepada beliau di antara orang yang 
duduk: "Bagaimana mengusahakan 
seribu kebajikan?". Beliau bersabda: 



M -\£Y^ 

^ ijjZ ol5 

a}j\j :AiS J 

i\yj 


-MT 

.SD oli m *JJ1 ojJ=il 


‘jD oli ^ ^1 ooiil rdJU 
J' - J* 

-ii'h j'j VI aii V 

Lsi J*J iS'H 

jij Uij 

^ ijpf Jl ^1» :Jjk 


SllJ ^1 N cilU ^ i_^fj 
«iDi' JU ui cJi idi 


. sljj 


J C;, ^ -\ir\ 

4)1 ^ ^ :Jli SIa 

M ;Jlii ^ 

«!^ J 4^: 

:Jli ?Sli:^ 4iji 4^' 








"Bertasbih 100x, niscaya dituliskan 
untuknya 1.000 kebajikan atau 
dihapuskan darinya 1.000 kesalahan”. 
HR. Muslim. 

Al 6arqoni berkata: "Syu'bah, Abu 
'Awanah, Yahya Al Qathan 
meriwayatkannya dari Musa yang 
Imam Muslim meriwayatkan hadist ini 
dari jalurnya, merdca berkata: "Dengan 
menggunakan kata tanpa alif'. 



SU 

0 



. ^ ir/j 

:J4j: J liS Jli 

i'* 

yVj tbi iijjj Ot* «1^4 jU 

Is'jj ^ iodJJi itijp 


1432. Dari Abu Dzarr.a./Rasulullah 
SAW bersabda: ''Setiap persendian 
kalian bisa bersedekah, setiap ucapan 
tasbih adalah sedekah, setiap ucapan 
tahmid adalah sedekah, setiap ucapan 
tahlil adalah sedekah, dan setiap ucapan 
takbir adalah sedekah, serta 
menganjurkan berbuat kebajikan 
adalah sedekah, mencegah perbuatan 


4il 

<^j - 

’• { 

* * * 

- 

Mry 


:Jli 


4il M 

:55jl:. 





•c 

# 

% 

* 'i 

' i. V 
i: J» 

% ‘ 

55x:. 

" 0 & p 


• ' it * ’f' 

j.»\j 

^'0 

A 


munkar adalah sedekah, dan ganjaran 
yang setimpal dengan amalan di atas 
adalah melaksanakan shalat dhuha dua 

m/caa/. HR.Muslim , , ^ n - 




1433. Dari Ummu Mukminin, 
Juwairiyah binti Harits r.a., bahwa 
Nabi SAW di suatu pagi keluar dari 
rumahnya hendak melaksanakan 
shalat shubtih sedeingkan ia berada 
di tempat shalat dalam rumahnya, 
kemudian beliau kembali setelah 
waktu dhuha sedangkan ia masih 
tetap duduk, beliau bersabda: 
"Apakah engkau masih dalam keadaan 
di saat aku tinggalkan?'*, ia berkata: 
"Ya'', maka Nabi SAW bersabda: 



JUi :s£ju 







15.ZUdr 


247 


**Aku telah mengucapkan empat kata 3x, 
kalau dtimbang dengan yang engkau 
ucapkan semenjak tadi niscaya sama: 

(Maha Suci Allah, la^ Maha Terpuji 
sebanyak jumlah mahluk-Nya, dan seperti 
yang diridhai zat-Nya, seberat Arsy-Nya, 
dan sebanyak kalimat-Nya)"\ HR, 
Muslim. 

Dalam riwayat Muslim yang lain: 

(Maha Suci Allah sebanyak jumlah 
mahluk^Nya, Maha Suci Allah seperti 
yang diridhai zat-Nya, Maha Suci seberat 
Arsy^Nya, Maha Suci Allah sebanyak 
kalimat-Nyay\ 

Dalam riwayat Tarmizi '^maukah 
aku ajarkan engkau beberapa kata yang 
engkau ucapkan?: 

(Maha Suci Allah sebanyak jumlah 
mahluk-Nya, Maha Suci Allah sebanyak 
jumlah mahluhNya, Maha Suci Allah 
sebanyak jumlah mahluk-Nya, Maha 
Suci Allah seperti yang diridhai zat-Nya, 
Maha Suci Allah sepertiyang diridhai zat- 
Nya, Maha Suci Allah seperti yang 
diridhai zat-Nya, Maha Suci seberat 
Arsy-Nya, Maha Suci seberat Arsy-Nya, 
Maha Suci seberat Arsy-Nya, Maha Suci 
Allah sebanyak kalimat-Nya, Maha Suci 
Allah sebanyak kaUmat-Nya, Maha Suci 
Allah sebanyak kalimat-Nyay 

1434. Dari Abu Musa Al Asy'arir.av 
dari Nabi SAW, Beliau bersabda: 
''Perumpamaan orang yang berzikir 
kepada Rabbnya dan orang yang tidak 
berzikir seperti orang yang hidup dan 
mayU^\ HR. Bukhari. 

Dalam riwayat Muslim '^beliau 



cdS Uj oJjj ^ 

''h' * ^ h' ^ ^ ^ 


U'jj «5iUK SlJuj Sjjj 

Sjlp :Jj jjijj 

. h-gUJI^ Sli. 

• ^ m 

SjU oUiJ 

(aaJLp^ SjLp 4l OL>vL^ «<uJU- 

^ H' . < ^ 

4l iAiU Sop 41 

H' • .HjH ^ ^ , 

••T I ^ i T I < • > tT • 

i J ^ I U 4 j 

✓ 

4i oU4i ij 4i 0U4i 

Sli. 41 6uii, 4A;UJli Sli. 
Slju 4» 

«H ^ ^ H' 

-uri 

:JU 4^ 4^1 ^ 4CP 4)1 

“ ^ ^ - 


2 ; 

Ujj 











lS.ZUdr 


selain Allahy*. HR. Tarmizt ia berkata: 
^'Derajat hadist ini hasan''. 

1438. Dari AbduUah bin Busr r.a., 
bahwa seorang lelaki berkata: ^^Wahai 
Rasulullah/ sesungguhnya syariat 
islam sangat banyak/ beritahu aku 
satu yang bisa kupegang^^ beliau 
bersabda: **Hendaklah lidahmu selalu 
basah dengan zikmllah”. HR. Tarmizi/ 
ia berkata: "Derajat hadist ini hasan''. 


1439. Dari Jabir r.a./ dani Nabi SAW/ 
beliau bersabda: **Siapayangmenff4capkan: 

(Maha Suci Allah dan Maha 
Terpuji) ditanamkan untuknya 
sebatang pohon kurma di surga'^ 
HR. Tarmizi/ ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan'^ 


^ ♦ 


249 






1440. Dari Ibnu Mas'ud r.a./ ia 
berkata: ''Rasulullah SAW bersabda: 
“/Ite bertemu nabi Ibrahim as di malam 
saat aku Israa, ia berkata: **Hai 
Muhammad, sampaikan salamku untuk 
umatmu dan kabarkan kepada mereka 
bahwa sesungguhnya surga; tanahnya 
sangat bagps, airnya tawar, permukaannya 
datar lagi luas, dan tanamannya adalah 
ucapan: 

(Maha Suci Allah/ segala puji bagi 
Allah/ dan tiada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah/ dan Allah 
Maha Besar)". HR. Tarmizi/ ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 

1441. Dari Abu Darda r.a./ ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 


4)1 -\tt* 

Jll :JU JIa 

:jUi ^ 

m ^ ^ ^ I ^ 

4^:^! ^ iiSi jua: l: 


> • 


V\j tSuj 

:\yj .«'J\ :a»ij N) ij 


^1 ^3 4jis^i J 

Jll :3u 


** ^ 




250 


Rfyadhus ShoUhin 




**Maukah aku beri kabar kalian tentang 
amalan kalian yang terbaik, palingsuci di 
sisi penguasa kalian, paling meninggikan 
derajat kalian, lebih baik bap kalian 
daripada menginfakkan emas dan 
perak, lebih baik bagi kalian daripada 
kalian bertemu musuh kalian (kafir) lalu 
kalian menebas leher mereka dan 
merekapun menebas leher kalian?**, 
para sahabat berkata: "Tentu'^ ia 
bersabda: "Berzikir kepada Allah 
Ta*ala**. HR. Tarmizi Hakim berkata: 
"Sanadnya shahih". 

1442. Dari Sa'ad bin Abi Waqash 
r.a.^ bahwa ia bersama Rasulullah 
SAW menemui seorang wanita 
sedang di tangan wanita tersebut ada 
biji*biji kurma (atau kerikil), ia 
menggunakan benda tersebut untuk 
bertasbih, beliau bersabda: "Maukah 
engkau kuberi kabar tentang satu hal 
yang lebih mudah ba^mu dari ini (lebih 
afdhol)?**, ia bersabda: 

(Maha Suci Allah sebanyak bilangan 
ciptaan-Nya di langjt, dan Maha Suci 
Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya di 
bumi, Maha Suci Allah sebanyak 
bilangan ciptaan-Nya di antara 
keduanya, dan Maha Suci Allah 
sebanyak bilangan seluruh ciptaan-Nya, 
dan Allah Maha Besar sebanyak bilangan 
di atas, segala puji bagi Allah sebanyak 
bilangan di atas, dan tiada Tuhan yang 
berhak disembah selain Allah sebanyak 
bilangan di atas, dan tiada daya dan 
upaya melainkan dengan izin Allah 
sebanyak bilangan di atas)'*. HR. 




M ^ >3 04\j 

.J; Mjiii 

«JU* : Jll 

oilil :4ti ^ jif JU 

Ji -\tiY 

4)1 <J ^ ^ 

~ iSy orij sV' ^ 

:JUi j\ 

,jr 'i C_* 

^ Uj 

u Sji^ 4i» ; J\ii a 

4.1 J jU u 

tijji ^ u 

(34 ^ 

yi Tj .iuj 34 4. jlUJO 
sjl ij j>: «iiji 34 4.1 

jijs «iiJ> 34 '5^1 


'i• 


j^;{ 




t • us 


:ju; 








Allah berfirman, QS. Ali Imran: 
190-191 

Sesunggtihnya dalam penciptaan 
langit dan bumi dan silih bergantinya 
malam dan siang terdapat tanda-¬ 
tanda bagi orang-orang yang 
berakal, (yaitu) orang-orang yang 
mengingat Allah sambil berdiri atau 
duduk atau dalam keadaan berbaring 


o dji 


i H* Jl] 


) Masalah wanita haid membaca dan menyentuh Al Our’an, adalah masalah 
khilafiyah dari dahulu, dan pendapat yang kuat menurut saya setelah mengadakan 
penelitian dalil-dalil: boleh membaca Al Qur*an bagi wanita haid, dan tidak boleh 
menyentuhnya* Wallahualam, (pent.) 









252 


Riyadhus StoUhin 




1444. Dciri 'Aisyah r.a., ia berkata: 
"Rasulullah SAW selalu berzikir 
kepada Allah Ta'ala dalam segala 
keadaan'^ HR. Muslim. 


1445* Dari IbnuAbbasrav dari Nabi 
SAW, beliau bersabda: "Jika salah 
seorang kamu mendatangi isterinya 
(bersetubuh) lalu ia mengucapkan: 

(Ya Allah, jauhkan syetan dari kami, 
dan jauhkan syetan dari rezki yang akan 
Engkau berikan kepada kami), lalu 
ditakdirkan dari hubungan tersebut lahir 
seorang anak, syetan tidak akan 
menggang^nya" Muttafaq 'alaih. 


4*1 ^3 i-jip ^3 -Siii 

"Jk M 

•o; 

Crf'j 6i' u^J -'tto 
• # ^ ^ 

St jj» :Jli ^ ^ U4i^ 

:Jll ^iit (1>I lij 

i! ,i^3j u i\kh\ 

^ .iui 

ttljbf Olla**S 


BAB 246 

■ 


YANG HARUS DIUCAPKAN DI 



SAAT HENDAK TIDUR DAN 



BANGUN 

1 



1446* Dari Huzaifah r.a. dan Abu 
Dzeur r.a., bahwa Rasulullah SAW 
apabila hendak menuju tempat 
tidurnya beliau mengucapkan: 

*Ya Allah, dengan nama-Mu aku 
hidup dan aku mati", apabila bangun 
beliau mengucapkan: 

**Segala puji bagi Allah, yang 
menghidupkan kami setelah mematikan 
kami dan kepada-Nya akan kembali". 
HR. Bukhari. 


1 % % « 


i>fj cfJv -lll I 

dl^ :VU ^1 

iiwU :Jli OIji J| \i\ 

lip «i^tj hjA ^1 

jl;: ^ iuJi» :jii 

Jp i^iut u 

«03 




















254 


B^odhus Shi^lun 




Allah mereka belum pernah melihat-Mu ", 
laluAUah berfirman: **Bagaimana jikalau 
mereka melihat^Ku?*\ mereka berkata: 
“Jikalau mereka melihat-Mu niscaya 
ibadah mereka lebih, niscaya mereka lebih 
mengagungkan^Mu, dan lebih banyak 
bertasbih kepada^Mu**, Allah berfirman: 
'Apa yang mereka minta?”, mereka 
berkata: “Mereka meminta sur^ kepada- 
Mu”, Allah berfirman: “Apakah mereka 
telah melihatnya?”, mereka berkata: *Ya 



Rabb, demi Allah, mereka belum pernah 
melihatnya”, Allah berfirman: “Maka 
bagaimana jikalau mereka telah 
melihatnya?”, mereka berkata: “Jikalau 
mereka melihatnya niscaya mereka lebih 
mendambakan la0 dan lebih mengejarnya 
serta lebih besar pengharapan mereka”, 
Allah berfirman: “Dari apa mereka minta 
perlindungan?” mereka berkata: “Mereka 
minta perlindungan dari neraka”, Allah 
berfirman: “Apakah mereka telah 
melihatnya?”, mereka berkata: “Demi 
Allah, mereka belum pernah melihatnya”, 
Allah berfirman: “Bagaimana jikalau 
mereka telah melihatnya?”, mereka 
berkata: “Jikalau mereka melihatnya 
niscaya mereka lebih berusaha 
menghindar darinya dan lebih takut” 
Allah berfirman: “Kalian menjadi saksi 
bahwa aku telah mengampuni mereka”, 
lalu ada seorang malaikat berkata: “Dalam 
kelompok itu ada si fulan yang tidak 
termasuk orang yang berdkir, ia datang 
untuk suatu keperluan”, Allah berfirman: 
“Mereka semuanya adalah satu majelis 
yang karena mereka temannya tersebut 


gip lit Ujfj 

idi. x^\j 

i JIS »JlS 

yj :J15 ijdJt 

U !4>0 V ihjji :JU 

33 ^ .U3t3 

lif \J\S 33 : 6 j 3 ^ ; JU 


^ m. ^ ^ 


:Jli .iiUJ 1^3 JLilj c 33133 
o3ip Ji ^1 :JjZi 

I .ti- ♦>« 


^ SJS :JL 5 

i ^4^ 

JU :Jli 


•T ^» 
. 4 ^ . 




*jiy <>*■ /4^ tihj 
^ J!» :JU ^ 








IS.mir 


255 


tidak menjadi celaka Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat Muslim '^dari Abu 
Hurairah r.a, dari Nabi SAW, ia 
bersabda: Sesungguhnya Allah memiliki 
para malaikat yang mulia yang bertugas 
berkeliling mereka mencari mejelis-msjelis 
zikir, apabila mereka mendapatkan suatu 
majelis zikir mereka duduk dalam majelis 
tersebut dan mereka saling berdesakan 
sambil membentangkan sayap hingga 
terpenuhi ruang antara majelis tersebut 
dengan langit dunia, bila majelis tersebut 
telah bubur mereka naikkelanpt, lalu Allah 
Azza wa Jalla yang Maha Mengetahui 
bertanya kepada mereka: **Darimana 
kalian datang?**, mereka berkata: **Kami 
datang dari sisi hamba-hamba-Mu di bumi 
yang bertasbih, bertakbir, bertahlil, 
bertahmid, dan memohon kepada-Mu**, 
Allah berfirman: *Apa yang mereka minta 
kepada-Ku?**, mereka berkata: 'Mereka 
meminta surga-Mu**, Allah berfirman: 
"Apakah mereka telah melihat surga- 
Ku?**, mereka berkata: "Tidak wahai 
Rabb**, Allah berfirman: "Maka 
bagaimana jikalau mereka melihat 
surga?**, mereka berkata: "Dan mereka 
minta keselamatan kepada-Mu**, Allah 
berfirman: “Dari apa mereka minta 
keselamatan kepada-Ku?**, mereka 
berkata: "Dari neraka-Mu wahai Rabb**, 
Allah berfirman: "Dan apakah mereka 
telah melihat neraka-Ku?**, mereka 
berkata: "Tidak**, Allah berfitmarv**Maka 
bagaimana jikabu mereka telah melihat 
neraka-Ku?**, mereka berkata “Dan mereka 
minta keampunan-Mu**, Allah berfirman: 



i /ji\ 

^ A ^ 


tdjji fUiJi 


Jti • 


« «f 




1% - 




'A 

^ :Jll .4,: .'i :ljJU 

:ipLJ A j-J 




: JU . 


< I • f 


' * 


l: ij>' 

— ST " 

A ^ :JU cV' 

: Jli . lLj 


JlLi Jli :h}yd 


:r^ ‘r A 






256 


RfyaMus Shofihin 




“Sungguh Aku telah mengampuni mereka 
dan Aku memberikan apa yang mereka 
minta, dan Aku memberi mereka , » • \ * \:L 

keselamatan dari apa yang mereka minta 
keselamatan”, labi mereka berkata: “Ya 
Rabb, si Julan, seorang hamba yang banyak 
berdosa, ada di antara mereka, ia hanya 
lewat lalu duduk bersama mereka”, Allah 



berfirrtum: “Aku mengampuninya, mereka 
adalah sekelompok orang yang duduk 
bersama mereka menjadi tidak celaka 
dengan sebab mereka”. 

1448. Dari Abu Hurairah r.a dan -MtA 


dari Abu Sa'id r.a., mereka berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: “Tidak 


<^1 Jli :MU U41» 4)1 


suatit kaum tbiduk lalu berzikir kepada 3^ 4>l c) 


Alkdi melainkan para malaikat mengUari 
mereka dan rahmat meliputi mereka dan 



ketenangan turun di tengah mereka, dan 
Allah menyebut mereka dihadapan 
mahluk yang ada di sisi-Nya”. HR. 






jJL-. «oJiIp 4>l 




Muslim. 


1449. Dari Harits bin Auf r.a., 
bahwa Rasulullah SAW tatkala 
beliau duduk di magid dan orang- 
orang bersama beliau seketika datang 
tiga orang, dua menghadap 
Rasulullah SAW dan satu orang 
pergi, keduanya berdiri dihadapan 
Rasulullah SAW, salah satu di 
cmtaranya melihat tempat kosong 
dalam majelis lalu duduk di situ, 
adapun yang lain duduk dibelakang 
mereka sedangkan yang ketiga 
membalikan tubuhnya lalu pergi, 
tatkala Rasulullah SAW selesai, 
beliau bersabda: ''Aku kabarkan 


■J, 

i4ll Jjij <jl 4ll 

US -ojt 

\^\j cjikii ^ 

cVj 

j>:.3 y . aii 'jiiU 






IS.ZUdr 


- \o 


kalian tentang tiga orang tersebut; 
adapun yang pertama ia duduk 
mendekatkan diri kepada Allah maka 
Allah memberinya tempat- adapun yang 
lain ia merasa malu (duduk berdesakan) 
maka Allah-pun malu kepadanya, 
adapun yang teHcahir ia berpaling maka 
Attahpun berpaling darinya"Mn\tafaq 
'alaih^). 


ijli 

\^\j tjPJ i4>l 

C\j 4)1 

^ • m 


A' 't' 
. 5-U 


1450. Dari Abu Sa'id Al Khudri na., ia 
berkata: "Mu'awiyah na. keluar 
mendapati sebuah majelis dalam 
ma^ld, lalu ia berkata: ^'Hal apa yang 
membuat kalian duduk?", mereka 
berkata: "Kami duduk berzikir kepada 
Allah", ia berkata: "Demi Allah, tidak 
ada yang membuat kalian duduk 
kecuali itu?", mereka berkata: "Tidak 
ada yang menyebabkan kami duduk 
melainkan itu", ia berkata: "Sesungguh¬ 
nya aku tidak minta kalian bersumpah 
karena meragukan niat kalian, dan tidak 
ada seorangpun yang berada pada 
kedudukanku dari Rasulullah SAW 
yang lebih sedikit hadist daripadaku, 
sestmgguhnya Rasulullah SAW keluar 
mendapatkan suatu majelis para 
sahabatnya lalu beliau bersabda: "Hat 
apa yang membuat kalian duduk?", 
mereka berkata: "Kami duduk berzikir 


^ J -Mo. 

:Jb 

^ m 

U :Jlii 
u aT : JU . ^1' 

c M ^1 u ?iJlS 

Ji d :ju 

IrS 

•<^ a:p Jif ^ 4)1 


1» ^ f " 


m 01 

U® :<JUi ^ 

4, 3^3 u Jp 


‘T 




) Hadist ini tidak menunjukkan bahwa Allah bersifat pemalu dan berpaling, dan 
tidak boleh dikatakan Allah pemalu dan berpaling, karena hai ini dalam konteks 
mugabalah (yakni, Allah membalas perbuatan mereka dengan hal yang serupa), 
seperti yang dijelaskan Ahli tafsir tentang ayat:Q.S, Ali Imran:54 mereka 
membuat makar dan Allahpun membuat makar terhadap mereka dan Allah tidak 
boleh disifati dengan Jago Makar {y^aViyazubiUahi). Pent. 







258 


Rfyadhus SholOtin 




kepadaAUah,dankamiix>einujinyaatas ^ ^ 

nikmat hidayah islam serta kaJTiuiianya ^ ’ J y 

kepada kami'^ beliau bersabda: 'Vemi p 

Allah, tidak ada yang membuat kalian > ^ 
duduk kecuali itu?*\ mereka berkata: ^ 

"Demi Allah, tidak ada yang 4)1 M 

menyebabkan kami duduk melainkan 
itu", beliau bersabda; “Semngguhnyaaku 
tidak minta kalian bersumpah karena 
meragukan niat kalian tetapi Jibril 
mendatangiku lalu memberitakan 
kepadaku bahwa Allah membanggakan 
kalian dihadapan para malaikat". HR. 

Muslim. 




J\ ut» 


:JU .*3li 


BAB 248 

ZIKIR DI WAKTU PAGI 
DAN PETANG 




Allah berfirman, QS. Al A'raa^ 205 
Dan sebutlah (nama) Tuhanmu 
dalam hatimu dengan merendahkan 
diri dan rasa takut, dan dengan tidak 
mengeraskan suara, di waktu pagi 
dan petang, dan janganlah kamu 
termasuk orang-orang yang lalai. 


4 ^ 0 ^ :JU; jii JU 

^ J2 v; 

[Y*o :oljpSft] 


Allah berfirman, QS. Thaahaa: 130 
Da» bertasbihlah dengan memuji 
Tuhanmu, sebelum matahari terbit 
dan sebelum terbenamnya 


Allah berfirman, QS. Ghafin 55 
Dan bertasbihlah seraya memuji 
Tuhanmu pada waktu petang dan 
pagi 


^ :U1ji JU 

: Juj 

[>r. 

[00 :>U] 










IS.^Idr 


259 


Allah berfirmaiv QS. An Nuun 36-37 

Bertasbih kepada Allah di masjid-¬ 
masjid yang telah diperintahkan 
untuk dimuliakan dan disebut nama¬ 
nya di dalamnya, di waktu pagi dan 
waktu petang, laki-laki yang tidak 
dilalaikan oleh perniagaan dan tidak 
(pula) oleh jual beli dari mengingat 
Allah. 

Allah berfirman^ QS. Shaad: 18 

Sesungguhnya kami menundukkan 
gunung-gunung untuk bertasbih 
bersama dia 0aud) di waktu petang 
dan pagi 

1451. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: ^'Rasulullah SAW bersabda: 
**Siapa yang mengucapkan di waktu pagj 
dan petang: 

(Aku mensucikan Allah dan memuji- 
Nya) 10Qx, tidaklah seorangpun di hari 
kiamat membawa (amalan) lebih baik 
dari yang dibawanya, kecuali seseorang 
yang mengucapkan seperti yang ia 
ucapkan atau lebih*\ HR. Muslim. 

1452. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Seorang lelaki datang kepada 
Nabi SAW seraya berkata: "Ya 
Rasulullah SAW, tadi malam aku 
terkena sesuatu, seekor kalajengking 
menyengatku", beliau bersabda: 'Andai 
di waktu sore engkau mengucapkan: 

(Aku beriidung dengan kalimat Allah 
yang sempurna dari kejahatan mahluk- 
Nya), niscaya kalajengking tersebut tidak 
akan menyakitimu", HR. Muslim. 



<JI53 m u J;f 


.itii Q gp J '-i' 

V ji^ o Jijju ^ 

ivi 4^» J5 g X) 

.[rv t r T 

Ck: :ju; 

-['A :^] 0^ 


JU :JU 

it- uaii f}; ob 

Jll u Jiu JU jU-f 

• oljj oStj 

Jl Ji: -Ntot 

U !4»l J^j L: :Jlii 




0 

^ ^ 4ii 







260 


Riyadkus Slu^in 




1453. DariAbuHurairahra^dariNabi 
SAW/ bahwa sesungguhnya beliau di 
waktu pagi selalu mengucapkan: 

(Ya Allah, dengan (kekuasaanyMu 
kami berada di pagi hari dan dengan- 
Mu kami berada di sore hari, dan dengan 
(kekuasaanyMu kami hidup dan dengan 
(kekuasaan)-Mu kami mati, dan 
kepada-Mu kembali)*^ dan bila masuk 
waktu sore beliau mengucapkan: 

Ya Allah, dengan (kekuasaanyMu 
kami berada di sore hari, dan dengan 
(kekuasaanyMu kami hidup dan dengan 
(kekuasaan)-Mu kami mati, dan 
kepada-Mu kembali HR. Abu Daud 
dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

1454. Dari Abu Hurairah bahwa 
Abu Bakar Shidiq berkata: "^Wahai 
Rasulullah, perintahkan aku 
mengucapkan beberapa kalimat di 
pagi hari dan sore?'^ beliau bersabda: 
"Ucapkanlah: 

(Ya Allah, pencipta langit dan bumi, 
Maha Mengetahui yang ghaib dan yang 
nyata, Tuhan segala sesuatu dan 
penguasanya, aku bersaksi bahwa tiada 
Tuhan yang berhak disembah selain 
Engkau, aku berlindung kepada-Mu 
dari kejahatan diriku, dan kejahatan 
syetan dan perangkap kesyirikan), 
beliau bersabda: '‘Ucapkan bila 
engkau di pagi hari dan sore, dan bila 
engkau hendak tidur" HR. Abu Daud 
dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih''. 






( r \ > 


:^\ lil JjZ 6»^ 




* ' » ^ 


4^:-;! iu J 4 L 10 :J15 


vijiplj 4 OJ 4 Um j 




;\ Ujj «j^i 




4^,l2ji jz d M i-ij -M®t 

4u! L ijis 4 4ip 

lij yijli ^ 

:ja lil} 

’J 4.3 ^1 

4 4Lit VI :;il V M 

•• p ^ * .1 •^1 

Cr! 

\il 41.0 :Jl» <i 4 S'j 4 .j 014^1 

m 4 4.-.: r, d \i\j 40 . 


*' t 

• .M_ . ^ 


; Jli'; 






15. Zikir 


261 


. 1455. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata: ''Adalah nabi Allah SAW bila 
masuk waktu sore beliau mengucapkan 

(Kami berada di sore hari dan kerajaan 
AUah-pun di sore hari, segala puji bagj 
Allah, tiada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah, Yang Maha Esa, 
tiada sekutu bagi-Nya, seluruh kerajaan 
milik-Nya, dan segala puji bagi-Nya, ia 
Maha Berkuasa atas segala sesuatu, Ya 
Rabb, aku meminta kepada-Mu 
kebaikan yang ada di malam ini dan 
kebaikan setelah malam ini, aku 
berlindung kepada^Mu dari kejahatan 
yang ada di malam ini dan kejahatan 
sesudahnya, Ya Rabb, aku berlindung 
kepada-Mu dari malas dan buruknya 
sikap sombong, Ya Rabb, aku 
berlindung kepada-Mu dari azab neraka 
dan azab kubur), dan bila masuk waktu 
pagi beliau mengucapkan do'a yang 
sama kecuali dua kata di awal diganti 
dengan kata: 

(Kami berada di pagi hari, dan 
kerajaan Allah-pun berada di pagi 
hany\ HR. Muslim. 

1456. Dari Abdullah bin Khubaib 
r.a., ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda kepadaku: ^Bacalah surat 
(Katakalah Dia-lah Allah Yang Maha 
Esa) dan surat Mu*awwizatain (surat Al 
Falaq dan An Naas) 3x ketika engkau 
berada di sore hari dan pap hari, niscaya 
mencukupkanmu (pahala, dan terhindar 
dari hal yang menyakiti) dari segala 
sesuatu'\ HR. Abu Daud dan 



4ji -Moc 

•M ^ t'*' ^ :Jl* icA 

'• «Jli 

4)» <ji V i4) luli; 

'aJj JaUj» :J» JU i\j\ 

^ ^ ^ ^ m i ^ ^ 

Cji ^ 

tUju: u inji J u 

m 

^ •hj hjf’S 

vW l- il. ijii [ii! 

0 X 

ruJi ijyi ju 

Ujj «4» JJULdl ^\j 


* 


9_ A . 


^ 4ji jc:p 

■A'j 


t J jZ>j 

J JU :JU 

4>t 

• > 1 « 

• i ^ 


iL5S5 ol*^; 

i M* ^ • - 

o'* 








Riyadhus ShotUm 




Tarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat 
hadist ini hasan shahih". 

1457. Dari 'Utsman bin'Affan r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Tidak seorang hambapun yang 
mengucapkan di setiap pagi hciri dan 
setiap sore hari: 

(Dengan nama Allah, yang dengan 
nama-Nya segala sesuatu di bumi dan di 
lan^ddakakan memberikan marabtdutya, 
Dia Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui) 3x, melainkan segala 
sesuatu tidak akan membahayakan¬ 
nya". HR. Abu Daud dan Tarmizi. 
Tarmizi berkata: "Derajat hadist ini 
hasan shahih". 


BAB 249 

YANG HARUS DIUCAPKAN 
KETIKA HENDAK TIDUR 


* ' *k 


CrfJ 


3 C)Up ^ OUip Ijp'j -MOV 


JjZtj JU ^ 4>l 


4,» :jb' 3^ 

jij 5 UU 1 J % ^;Sfi 

'§\ . 01 ^ sL-fi 

:JU; jit i\jj 

* « 


^ ^ ^ 



Allah berfirman, QS. Ali 'Imran: 
190491 

Sesungguhnya dalam penciptaan 
langit dan bumi dan silih bergantinya 
malam dansiangterdapat tanda-tanda 
bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) 
orang-orang yang mengingat Allah 
sambil berdiri atau duduk atau dalam 
keadaan berbaring dan mereka 
memikirkan tentang penciptaan langit 
dan bumi 

1458. Dari Huzaifah r.a. dan Abu 
Dzar r.a., bahwa Rasulullah SAW 
apabila hendak menuju tempat 
tidurnya beliau mengucapkan: 


^i^r; 

Sjfs: o 

a» 


CrfJ J* -^^oA 

>M 015 M. 4)1 U 4tl 

iUiLi) rJU 01 :^ J\ 
















264 


Rfyadhus ShoUhm 




Mu'awizaat (siuat Al DchlaS/ Al Falaq, 
dan An Naas) minta perlindungan 
lalu menyapukan kedua tangannya 
ke seluruh tubuh. Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat yang lain "bahwa 
Nabi SAW pada setiap malam apabila 
menuju ranjangnya beliau merapatkan 
kedua telapak tangannya lalu 
meniupnga seraya membacakan pada 
kedua telapak tangan tersebut: 

(Katakalan Dia-lah Attah Yang Maha 
Esa) dan (Katakanlah aku berlindung 
dengan Tuhan yang menguasai waktyu 
shubuh), dan (Katakanlah aku 
berlindung dengan Tuhan manusia), 
kemudian beliau menyapukan kedua 
tangannya ke seluruh anggota 
tubuhnya semampunya, mulai dari 
kepala, muka, dan tubuh bagian 
depan, ia melakukan hal tersebut 
sebanyak 3x". Muttafaq 'alaih. 

Menurut para ahli bahasa bahwa 
kata " An-Naftsu" yaitu tiupan lembut 








s., s % 


* ^ 


jiy ‘J ^\'j Ji \ii 

{ ^ ^ A S ^ 

\jii k_~«j (»j 14-45 

M' (3^ 

jij cjJLiJi ^4;, 

Ji u* ij;: i. 

l'’*'' I ^ • 11 1 ^ ^ 

.^Jip jilA vijiJS 


tanpa mengeluarkan air ludah 

1462. Dari Bara bin 'Azib r.a, ia 
berkata; ''Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku: ''bila engkau hendak 
mendatangi tempat tidurmu, 
berwudhulah seperti hendak shalat, 
kemudian berbaringlah dengan 
memiringkan tubuhmu ke kanan dan 
ucapkan: 

(Ya Allah, aku serahkan diriku kepada- 
Mu, aku hadapkan wajahku kepada-Mu, 
aku serahkan urusan kepada-Mu, aku 
serahkan punggungku kepada-Mu 
dengan rasa harap dan takut kepada- 





^1 : J5j il4 


( ^^ c lijjj 

'4 J -iai iWb 

'il ilL -y'j V cidj^ 

c^3;i ^iJi cvidl 







15. Zikir 


265 


Mu, tidak ada tempat betiindung dan 
bernaung dari-Mu kecuali kepada-Mu, 
aku beriman kepada kitab yang Kau 
turunkan dan kepada nabi yang Kau 
utus) jika engkau mati (saat itu) 
niscaya engkau mati dalam kesucian, 
dan usahakanlah itu ucapanmu yang 
terakhir. HR. Bukhari. 

1463. Dari Anas r.a, bahwa Nabi 
SAW bila menuju ranjangnya selalu 
beliau mengucapkan: 

(Segala puji baff Allah yang telah 
memberi kami makan dan minum, dan 
telah mencukupi kami dan telah memberi 
kami tempat, berapa banyak omngyang 
tidak ada orang mencukupinya dan 
memberinya tempat) HR. Muslim. 

1464. Dari Huzaifah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW apabila beliau 
hendak tidur meletakkan tangan 
kanannya di bawah pipi kemudian 
mengucapkan: 

(Ya Allah SWT hindarilah aku dari 
azab-Mu, di hari Engkau bangkitkan 
hamba-lutmba'Mu)” HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 

Dalam riwayat Abu Daud dari jalur 
Hafehah r.a, dalam riwayat tersebut 
"bahwasanya beliau mengucapkan 
3x". 







a • 


> >- 


«Jji* 


4i\ j.fj -Mtr 

* ^ 

j\ ISI 015 .m 

4» IlJi» :Jli 

a'ijij 

tj ^15 V ^ 

4>l ‘^3 -MM 
sd lai 

* ^ 

jdi :i: y>j .ji>: M 

ii;ii^ ^ ^1» : p 

:JU3 «iiSUp ^ f>: 


^ ^ ^ 


• ^ Pf Ag a» ^ 


a.1 ^3 0- ijb .ijjj 

'S ^ 

. ’JjA «3 i 






266 


Riyadhus Sholihin 


j-aJUaJI ^\jj 


XVI-KITAB 

DO’A -DOA CitjcaJl - n 



Allah berfirman, QS. Ghafin 60 
Dan Tuhanmu berfirman: "Berdo'alah 
kepada-Ku, niscaya akanKuperkenankan 
bagimu, 

Allah berfirman, QS. AlA'raafi 55 
Berdosalah kepada Tuhanmu dengan 
berendah diri dan suara yang lembut 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang melampaui batas, 
Allah berfirman, QS. Al Baqarah; 
186 

Dan apabila hamba-hamba-Ku 
bertanya kepadamu tentang Aku, 
maka (jawablah), bahwasanya Aku 
adalah dekat. Aku mengabulkan 
permohonan orang yang berdo'a 
apabila ia memohon kepada-Ku 
Allah berfirman, QS. An Naml: 62 
Atau siapakah yangmetnperkenankan 
(do^a) orang yang dalam kesulitan 
apabila ia berdo'a kepada-Nya 

1465* Dari Nu'man bin Basyir r.a., 
dari Nabi SAW, Beliau bersabda: 


: Ju; 4.1 Jli 




:JU: Jlij 

4* -3 'A 1^5 

.[00 

:JU: Jli; 

«S. ^ 

.[\Ai rSjiJl] iSll 


q Jus oui 

.[IT 

-Mno 

:Jii 4^ c U 41^ 










16 . Do\i-Doa. 


y US" - \ ^ 


267 


“Do’a adalah ibadah”. HR. Abu Daud 
dan Tartnizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 

1466. Dari 'Ai^ah r.a., ia berkata: 
"Rasulullah SAW menyukai do'a 
yang cakupan maknanya luas, dan 
beliau meninggalkan do'a selain itu". 
HR. Abu Daud dengan sanad ja)^d. 

1467. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Do'a Nabi SAW yang paling sering 
adalah 

(Ya AUah, berikan kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat dan 
hindarican kami dari azab neraka)”. 
Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat Muslim ada 
tambahan "adalah Anas r.a, apabOa 
hendak berdo'a dengan satu do'a, ia 
berdo'a dengan do'a tersebut, dan 
apabila hendedc berdo'a dengan do'a 
yang lain beliau menyertakan do'a ini 
dalam doanya" 

1468. Dari Ibnu Mas'ud r.a., bahwa 
Nabi SAW selalu mengucapkem:" 

(Ya Allah, aku meminta kepada~Mu 
hidayah, ketakwaan, harga diri, dan (jiwa 
yang) kaya)”. HR. 

1469. DariTahriqbinAsyyamr.a.,ia 
berkata: "Adalah seorang lelaki bila 
masuk islam, NabiSAW mengajarinya 
shetlat kemudiw mengajarinya do'a 
dengan kalimat ini: 

(Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah 
aku, berilah aku hidayah, maafkan aku 


(SjiS »\jj ^ 


^ :JU3 
4>l 

01^ :cJU 

U v.Ulll ^ 

■ jf oljj . «.iU^ 

:m :<3u 

J'j dln J ;4lui) 


i t •*! 


H' 

.J 5 U ^ 


ii\ y f j so 

iSt} . 4 , US lji-X jfji ot 


. 4j 4 , US ;Ul 


Al Oi' — ^t^A 

:jj; OlJ 4^ 4^1 St 4 IIP 

Jiltit 


jjlii 131 :Jli iili -i 


p 4 ^ 4^1 Uu 

;4inB :oUisdi .vj;.. 3^1: St 











16. Do*a-Doa 


269 


kebaikan untukku, dan jadikanlah 
kematian menyelamatkanku dari 
kejahatan dan segala keburukany\ HR. 
Muslim. 

1473. Dari "Ali r.a., ia berkala: 
""Rasulullah SAW bersabda kepadaku: 
"Ucapakanlah (Ya Allah tunjuldlah aku 
dan tuntunlah aku) 

Dalam riwayat yang lain: 

(Ya Allah sesungguhnya aku meminta 
kepada-Mu, petunjuk dan tuntunan). 
HR. Muslim. 

1474. Dari Anas r.a,ia berkata: 
"'RasulullahSAW sering mengucapkan: 

(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu 
dari lemah, malas, takut, pikun, dan 
bakhil, aku berlindung kepada-Mu dari 
azab kubur, dan aku berlindung kepada- 
Mu dari cobaan kehidupan dan 
kematian) 

Dalam riwayat yang lain: 

dan dari lilitan hutang, dan dari 
penindasan orang-orang yang zalim". 
HR. Muslim. 

1475. Dari Abu Bakar Shidiq r.a., ia 
berkata kepada Rasulullah SAW: 
""Ajarkan aku do"a yang kubaca dalam 
shalatku'", beliau bersabda: ""Ucapkanlah: 

(Ya Allah, sesungguhnya aku telah 
banyak menganiaya diriku dan tiada yang 
mengampuni dosa selain engkau, maka 
ampunilah aku pengampunan yang 
berasal dari-Mu, dan rahmatilah aku 
sesungguhnya engkau Maha Pengampun 
laff Maha Penyayang) 

Dalam riwayat yang lain ""dan di 
dalam rumahku" 





opi Jiilj J J 

^ ^ ^ 

• (J^ 

.J* '^3 -Msr 

J Jli :J»i 

:j5» 

. jU-. >\yj i 






<4)\ :Jii 




^ vIl 

.«oUiJis ^ ii 

ISjj 

• * * -X 

.4»! 6^')^ JIS 4.1 

c-oit • JS® ‘J^ 

uit 

jjiiJj idi 


■n'v 







270 


Rfyadhus Skt^hin 




Dan diriwayatkan juga "ganti kata, 
"zuiman Katsiran" Adalah kata 
"Kabiran". 

Dan s^ogyanya dua kata tersebut 
digabungkan sehingga menjadi: 
"Katsiran Kabiran" 


i±j\ t\'j^ uife» 


.\'jJ {'j^ 


1476. Dari Abu Musa r.a. dari Nabi 
SAW bahwa beliau mengucapkan 
do'a ini: 

(YaAttah, ampunilah kesalahanku dan 
kebodohanku dan sikapku yang 
beiiebihan dan dari sesuatu yang En^cau 
lebih mengetahuinya daripadaku, ya 
Allah, ampunilah perbuatanku yang 
sungguh-sungguh dan gurauku, 
kesalahanku dan kesegajaanku, dan 
semuanya itu ada padaku, ya Allah, 
ampunilah apa yang telah berlalu dan 
akan datang dariku, perbuatan yang 
tersembunyi dan yang tampak, dan apa 
yang Engkau lebih mengetahuinya 
daripada aku. Engkau yang terdahulu 
dan Eng^uyangkemudian, dan Ei^kau 
berkuasa atas segala sesuatu)" Mutta£aq 
'alaih. 

1477. Dari 'Aisyah r.a., bahwa Nabi 
SAW sering mengucapkan dalam 
doanya: 

(Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari keburukan 
yang aku lakukan dan keburukan yang 
belum aku lakukan)”. HR. Muslim. 

1478. Dari Ibnu Umar r.a., ia 
berkata: "Di antara do'a Rasulullah 
SAW ialah: 

(Ya Allah, sesungguhnya aku 


m «^ 

^ 44 U 

J ;^i ^Iji» :su1ji li^ 

* • m «T 

ii 

ish: J 

iyi 

Uj Uj u j 

^ pLfil oit Uj niJUf 
dJfj 4£jf 

■4^ ^ iCA 

'm 

.l(U ,ih\i ^5 -MVV 

^ ij; iii a 

^ i- ij.\ J\ ^1» rjjui 

^ U ^ u 

^ ^ m 

• ^ “^1 

jijj ^ iL Ji ;4lui. 







16, Do*a»Doa 




271 


berlindung kepada-Mu dari lenyapnya 
nikmatmu dan pergantian sehat dari- 
MUj dan siksa-Mu yang datang tiba-tiba, 
dan seluruh murka-Muy\ HR. Muslinu 

1479. Dari Zaid bin Arqam r.a., ia 
berkata: ''Rasulullah SAW sering 
mengucapkan: 

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari lemah, malas, kikir, pikun 
dan azab kubur, ya Allah, berdcan jiwaku 
ketakwaan, sucikan ia, Engkaulah sebaik- 
baik yang mensucikannya. Engkaulah 
penolongpya dan pemiliknya, ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu 
dari ilmu yang tidak bergjuna dan dari hati 
yang tidak khusyu dan dari jiwa yang tidak 
pernah puas dan dari do*a yang tidak 
dikabulkan)” HR. Muslim. 

1480. Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa 
RasulullahSAW sering mengucapkan; 

(Ya Allah, akuberserah kepada-Mu, aku 
beriman kepada-Mu, aku bertawakal 
kepada-Mu, aku kembali kepada-Mu, 
dan karena-Mu aku memusuhi, dan 
kepada-Mu aku memutuskan hukum, 
ampunilah aku, dosaku yang telah berlalu 
dan akan datang, yang tersemburvyi dan 
yang tampak, Engkau yang terdahulu dan 
yang kemudian, tiada Tuhan yang berhak 
disembah selain Engkau), sebagian 
perawi menambahkan (dan tiada daya 
dan upaya kecuali dengan izin Allah)”, 
Muttafaq'alaih. 

1481. Dari'Aisyah baJiwa Nabi 

SAW berdo'a dengan kalimat ini: 


4 

. tljj 

i4»l h\^ :Jl»- .Ki. 

^ oT .^1 

i. Uilj ^ ^ 4 Ui^i- 

V ^ 4^: i .jJU ^ 4li, 

- 0 * * 

4^^ 44iI (Jj 

iL3 iu :jjk 

vIlI 4 4iJil>' iuu; 4 4>i:l 
idij 44*-iiU iu; 

lij 4 0 W J 4 W ^ 

m 

4fli:j| illt 4 4iiUt 

. Jl 'J 4^_di cJtj 

«jS ”Jj *Jj0 

. cU j2i 

4I4IP 4 it iiisU -\tA\ 

."js;, >1' 






272 


Riyadhus ShoUhin 




(Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari cobaan 
neraka dan azab neraka, dan dari 
buruknya kaya dan papa)”. HR. Abu 
Daud dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih 
Teks hadist ini berasal dari Abu Daud. 

1482. Dari Ziyad bin Tlaqah, dari 
pamannya (Quthbah bin Malik r.a.), ia 
berkata: “Adalah Nabi SAW 
mengucapkan:" 

(Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari ahlak, 
amalan, dan hawa nafsu yang jelek)". 
HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan". 

1483. D^ui Syakal bin Humaid r.a., 
ia berkata: “Wahai Rasulullah, 
ajarkan aku satu do'a", ia bersabda: 
“Ucapkanlah: 

(Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari keburukan 
pendengaranku dan dari keburukan 
penglihatanku dan dari keburukan 
lidahku, dan dari keburukan hatiku, 
dan dari keburukan kemaluanku)”. 
HR. Abu Daud dan Tarmizi. Tarmizi 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 

1484. Dari Anas r.a, bahwa Nabi 
SAW selalu mengucapkan: 

(Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari penyakit 
belang, gila, kusta, dan penyakit 
berbahaya)”. HR. Abu Daud dengan 
sanad shahih. 

1485. Dari Abu Hurairah r.a, ia 


: Jlij i SjiS jif ‘>\yj J J^\j 

^ -UAY 


4)1 






^ f ^ ^ ^ ^ 




i*, -r .-n 


‘4: ’ 

^ ii, Jl ^11. 

JLjJ- :Jl5j i\y 


^3 y, ^ jij -MAT 
J U : C-Ji ijli *ii. 4lit 

!^1 :jifl :J15 .SUj 

Cri ..yl 

•t ^ l d 'm. • ^ ^ ^ ^ 


^ d \ * 


* ' •\ ^ \ d \ • <» ^ d \ 

“ ^ 

jA .Ijj 


' t 

■ ^ 


:JU3 cSjiS 


4CP c)l ^3 0^3 -MAi 

• ^ 

oiJ 'j' 

^ ^ a «* 

^ ^ * • • • 

ijii ;i33 

J Ia} -'iAo 






16, Do^a-Doa 




273 


berkata: ^'RasulullahSAW mengucap¬ 
kan: 

(Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari rasa lapar 
karena sesungguhnya hal itu teman tidur 
yang paling buruk, dan aku berlindung 
kepada-Mu dari sifat khianat karena 
sesunahnya sifat itu teman dekat yang 
paling buruk)” HR. Abu Daud dengan 
sanad shahih. 

1486. Dari 'Ali r.a., bahwa seorang 
budak yang dimerdekakan bersyarat 
datang kepadanya, ia berkata: "Aku 
tak sanggup memenuhi persyaratan 
aku merdeka (bayaran), maka 
bantulah aku", Ali berkata: "Maukah 
aku ajarkan engkau kalimat yang 
diajarkan Rasulullah SAW kepadaku 
jikalau hutangmu sebanyak gimung 
niscaya Allah akan membayarkannya, 
ucapkanlah: 

(Ya Allah, cukupkanlah aku dengan 
yang halal, terhindar dari yang haram dan 
beri aku kekayaan dengan karunia-Mu 
terhindar dari karunia selain-Mu)*\ HR. 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan". 

1487. Dari 'Imran bin Hushain r.a., 
bahwa Nabi SAW mengajarkan 
bapaknya, Hushain, dua kalimat do'a: 

(Ya Allah, ilhamkan kepadaku 
petunjuk dan lindungi aku dari 
kejahatan diriku)”, HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan^)". 

Sanad hadist ini munqathi\ 


c4»l 01^ :JU 

^ Ji '^1» 

• f' * *• u ' • * tl 

c.UJli 

SjiS y\ ’.ljj «aJUJi 


illp CrfJ 0^3 -'tA-V 

Jl; jOi 1515 :: M 

^ > Vrr > * • 

Vf :JLi ^ 


0105 Jidpf 

J4ijl» :jl aSiI JiSi & 

^ -J \,J ^ . O.* 


jijj 


-^iAV 

^1« >1: ^ 

* . • .'f' '.A • tf 

^ 1>? 

#* ^ M ^ 


f * 

^ I ^ 












16. Do*a-Doa 




275 


dingin)*\ HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan^)". 

1491. Dari Anas r.a^ ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: "Biasakanlah 
dan perbanyak lah mengucapkan do'a: 

(Wahai yang memiliki keagungan dan 
kemuliaan)” HR. Tarmizi dan Nasa'i 
dari riwayat dari riwayat Rabfah bin 
"Amir^ salah seorang sahabat Hakim 
berkata ; "Hadist ini sanadnya 
shahih". 

1492. Dari Abu Umamah r. a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW berdo'a 
dengan do'a yang banyak sehingga 
kami tidak mampu menghapalnya, aku 
berkata: "Wcihai Rasulullah, doamu 
sangat banyak dan kami tidak mampu 
menghapalnya", ia bersabda: **Maukah 
aku tunjukkan kalian do*a yang mencakup 
selumhnya? Kau ucapkan: 

(Ya Allah, sesungguhnya aku 
meminta kepada-Mu kebaikan yang 
diminta oleh nabi^Mu Muhammad 
SAW, aku bedindung kepada-Mu dari 
keburukan yang bedindung darinya nabh 
Mu Muhammad SAW, Engkaulah 
tempat minta tolong dan Engkaulah 
yang mencukupkan, dan tiada daya 
serta upaya melainkan dengan Allah)” 
HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan^)". 

1493. Dari Ibnu Mas'ud r. a., ia 


:JUj 

iSi 4.1 -\l^\ 

lalL \M^ m 1 4)1 Jwj Jls : jVi 

J, AA^j gljj ^ 

. : ^ujl JU 

.i<L jji i^jJt ::e;u 

4.1 J -\i^x 

i^l :JU ^ 

‘1^ ilA; 'J pUI 

jUl Ul u: 

:<Jl2i iik; ^ ^ 

iui u Ji 'y!» 

^ iljtil Jj J4ljl : J>' 

c kljuo «.lii Lyrt L» 

ilicil u ^ iL 

t JUjH-tf dJLlo 4JLa 

'J/j ‘£:5di idUj coULiIii 

i03 a4iL '!ll S^i 








Hadist ini didhaifkan oleh Az Zhahabi [lihat: Talkhishulmustadmk, jilid 11, hal.433] 
) Hadist ini dhaif. [lihat: Dhaif sunan Tarmizi, no703] 






276 


ISyadhus SkoUhin 




berkata: ''Di antara do'a Rasulullah 
SAW: 

(YaAllahf sesungguhnya aku meminta 
kepada-Mu hal-hal yang mewajibkan 
rahmat-Mu (turun) dan hal-hal yang 
mempertegas ampunan-Mu, dan 
selamat dari segala dosa serta meraih 
segala kebajikan, dan memperoleh surga, 
selamat dari neraka) HR Hakim- ia 
berkata: "Derajat hadist ini shahih 
sesuai dengan persyaratan Imam 
Muslim^)". 





BAB 251 

KEUTAMAAN BERDO’A 

1 

. 

UNTUK SESEORANG TANPA 

1 


DIKETAHUINYA 

1 



Allah berfirman, QS* Al Hasyn 10 
Dan orang^^orang yang datang 
sesudah mereka (Muhajirin dan 
Anshar), mereka berdo'a ; "Ya Tuhan 
kamif beri ampunlah kami dan 
saudara-saudara kami yang telah 
beriman lebih dahulu dari kami 
Allah berfirman, QS. Muhammad: 19 
Dan mohonlah ampunan bagi 
dosamu dan bagi (dosa) orang-orang 
mukmin, laki-laki dan perempuan 

Allah berfirman, QS. Ibrahim: 41 
'Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku 
dan kedua ibu bapaku dan sekalian 
orang mukmin pada hari terjadinya 
hisab (hari kiamat)'\ 




:^ 1 ] 






:^LJLj JU3 


. l \\ :ju>«] 4c4P’'; 





Tetapi dalam sanad hadist ini ada seorang perawi yang matruk. [lihat: Ad Dhaifah, 
no. 2908]. 











16. Do*a^Doa 




277 


1494. Dari Abu Darda r.a., bahwa ia 
mendengar Rasulullah SAW bersabda:: 
**Tidak seorang hamba musUmpun yang 
berdo'a untuk saudaranya di belakang 
punggpngnya (tanpa diketahui saudaranya 
tersebut) melainkan malaikat berkata: 
*'Dan untukmu semisalnya HR. Muslim. 

1495. Dari Abu Darda r.a.^ bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda: 
"Do*a seorang muslim untuk saudaranya 
di belakangpunggunfftya (tanpa diketahui 
saudaranya tersebut) mustajab, di atas 
kepalanya ada seorang malaikat yang 
ditugaskan setiap kali muslim tersebut 
mendoakan kebaikan untuk saudaranya, 
malaikat tersebut berkata: ''Amin, dan 
untukmu semisalnya". HR. Muslim. 


BAB 252 

BEBERAPA PERMASAIAJIAN 
TENTANG DO’A 


1496. Dari Usamah bin Zaid r.a., ia 
berkata: ^'Rasulullah SAW bersabda: 
"Siapa yang mendapat perlakuan baik 
hendaklah ia mengatakan kepada orang 
yang melakukannya: 

(Semr^aAUah membalas kebaikanmu), 
maka sungguh itu adalah sanjungan yang 
terbaik". HR. Tarmizt ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 

1497. Dari Jabir r.a., ia berkata; 
"Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah 
kalian mendoakan keburukan terhadap diri 
kalian dan janganlah kalian mendoakan 


^ ^ u» 

iuj iiidi ji3 vi ^1 

. i\yj ® 

d\s m, h\ 

✓ ✓ ^ 

^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ 

us LOS J5>: ^ 

*iiJj js'j.Ji jii 



,.Uaj| ^ Jju; J tilj -YOY 


-dil JU :JU 

:aJIpUJ Jlii 

J Jui 4>l iH3;i 
. 2^ : Jlij ^Ju: 


-U^v 

•» 

1^1' V» ^1 J^j JIS :ji; 

JU I>1- JU 








278 


K^fodhus SkoBkin 


js»JUfl5l ^\ij 


keburukan terhadapanak-anakkalian, dan 
janganlah kalian mendoakan keburukan 
terhadap harta kalian, dikhawatirkan do’a 
tersebut bertepatan dengan suatu waktu di 
saat Allah mengabulkan setiap permintaan 
maka do’a kalian tersebut dikabulkan”. 
HR. Muslim. 

1498. Dari Abu Hiuairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Seorang 
hamba paling dekat dengan Rabbnya di 
saat ia sujud (dalam shalat), maka 
perbanyaklah berdo’a”. HR. Muslim. 


1499. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
RasulullahSAWbersabda: "Dikabulkan 
do’a kalian selama tidak tergesa-gesa 
dengan mengatakan "Simgguh aku telah 
berdo’a kepada Rabbku tetapi Ia tidak 
mengabulkan doaku”. Mutteifaq'alaih. 

Dalam riwayat Muslim "do’a 
seorang hamba selalu dikabulkan 
(selama tidak meminta dosa atau 
memutuskan silaturrahim) selama tidak 
tergesa-gesa”, ada yang berkata: 
"Wahai Rasulullah, apa itu tergesa- 
gesa?", beliau bersabda: “Dengan 
mengatakan "aku sur^guh telah berdo’a, 
dan aku sungguh telah berdo’a tapi aku 
tidak melihat doaku dikabulkanl” maka 
ia di saat itu merasa lelah berdo'a dan 
meninggalkan berdo'a". 

1500. Dari Abu Umamah r.a., ia 
berkata: "Ada yang berkata kepada 
Rasulullah SAW: "Apakah do'a yang 
paling didengar?", beliau bersabda: “Di 


«lii tSUlP cilii 

. oljj 

J jpi -MU 

:Jli ^ !)t iip 

Z'j ^ jdi 0^: i; 

«Slpjjl Ij^ti ilrU jij 

■'(4^ 

:0u ^ 4il Spj 

6\y. 

juj y; fJ U 

'J:? ^ ^ 

:JU U !^1 

4 0^^ Jl3j 4 0^^ -b 

4 J 4^: ;ui 

.«suiii tiuj 


. f’JL) f l 






4)1 ^ 

:JU jUlll 






16. Do'a-Doa 




279 


akhir malam dan sesudah melakukan 
shalat-shalat fardhu". HR. Taraiizi, ia 
berkata; "Derajat hadist ini hasan". 


1501. Dciri Ubadah bin Shamit r.a., 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“Tidak seorang muslimpun yang berada 
di atas bumi yang berdo’a kepada AUah 
Ta'ala dengan suatu do’a melainkan 
Allah mengabulkan doanya atau Dia 
menghindarkan orang tersebut dari 
suatu kejahatan semisal doanya selama 
tidak meminta dosa atau memutuskan 
silaturrahim”, maka seorang lelaki dari 
kaum berkata: "Kalau begitu kami 
akan memperbanyak (berdo'a)", 
beliau bersabda: “Dan Allah lebih 
memperbanyak". HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan 
shahih". 

Hakimmeriwayatkan dari Abu Sa'id 
dengan tambahan “atau disimpan untuk 
orang tersebut pahala semisal doanya ” 

1502. Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa 
Rasulullah SAW di saat kesulitan 
mengucapkan: 

(Tiada Tuhan yang berhak disembah 
kecuali Allah Yang Maha Agung lagi 
Maha Pemurah, tiada Tuhan yang 
berhak disembah kecuali Allah, Rabb 
‘Arsy yang besar, tiada Tuhan yang 
berhak disembah kecuali Allah, Tuhan 
langit dan bumi, dan ‘Arsy yang mulia)." 
Muttahiq ' 2 ilaih. 


iijiiji -ji-j ^5/1 jiii 






^^ r , ^ 


■ ^ 

l'n . 'll? i.l 't >' ?.f 


U» :Jli ^ 01 

j\ 4 ^1 il5l j^PJb 

Jla 

«^1 -jiH :Jll lli 

✓ 

«'jj 

^ 53 >>- 1 : :o S 13 ; 

>Sfl 


t ' i : . 


Cr?: 0?' 

• ^ ^ ^ 

dyC 015 ^ Jji: 01 

4)1 ;i| Va Jilp 


tf » 


^>31 4 .: 4.1 VI dl V 
Vj 4)1 VI 4 JI V .b . I I 

vOljU-Jl 

. jJU jii: y.^i 







280 


Riyadhtts Sholihin 


^Lj 


BAB.253 

KERAMAT PARA WAH DAN 
KEUTAMAAN MEREKA 



Allah berfirman, QS. Yunus: 62-64 

Ingatlah, sesungguhnya wali-wali 
Allah itu, tidak ada kekhawatiran 
terhadap mereka dan tidak (pula) 
mereka bersedih hati (Yaitu) orang- 
orang yang beriman dan mereka 
selalu bertakwa. Bagi mereka berita 
gembira di dalam kehidupan di dunia 
dan (dalam kehidupan) di akhirat 
Tidak ada perobahan bagi kalimat- 
kalimat (janji-janji) Allah. Yang 
demikian itu adalah kemenangan 
yang besar. 

Allah berfirman, QS* Maiyam: 25-26 

Dan goyanglah pangkal pohon 
kurma itu ke arahmu, niscaya pohon 
itu akan menggugurkan buah kurma 
yang masak kepadamtL Maka makan, 
minum 

Allah berfirman, QS. Ali Imran: 37 

Setiap Zakariya masuk untuk 
menemui Maryam di mihrab, ia 
dapati makanan di sisinya. Zakariya 
berkata: "Hai Maryam dari mana 
kamu memperoleh (makanan) ini?", 
Maryam menjawab: "Makanan itu 
dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah 
memberi rezki kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya tanpa hisab. 

Allah berfirman, QS. Al Kahfi: 16- 
17 

Dan apabila kamu meinggalkan 


u ; JU: j.1 JU 

_ vf 




'i 4 4^' 




A t.-- 


P o ^ 

[T T ao y.y] 


^ :JU: J«3 

ji] iS? iii 

• .[rv 


Uj Jlij 










16. Do*a*Doa 




281 


mereka dan apa yang mereka sembah 
selain Allah, maka carilah tempat 
berlindung ke dalam gua itu niscaya 
Tuhanmu akan melimpahkan 
sebagian rahmat^Nya kepadamu dan 
menyediakan sesuatu yang berguna 
dalam urusanmu. Dan kamu akan 
melihat matahari ketika terbit, 
condong dari gua mereka ke sebelah 
kanan, dan bila matahari itu terbenam 
menjauhi mereka ke sebelah kiri 

1503. Dari Abdurrahman bin Abu 
Bakar Shidiq r.a,, bahwa ahli 
Shuffah^), mereka adalah orang- 
orang miskin dan Nabi SAW suatu 
kali pernah bersabda: ''Siapa yang 
mempunyai makanan untuk dua 
orang maka ajaklah orang yang 
ketiga (dari ahli Shuffah) dan siapa 
yang mempunyai makanan untuk 
empat orang maka ajaklah orang 
yang kelima dan keenam (dari ahli 
Shuffah)", Abu Bakar r.a. mengajak 3 
orang dan Nabi SAW mengajak 10 
orang, dan sesungguhnya Abu Bakar 
makan malam di rumah Nabi SAW 
kemudian duduk sebentar hingga ia 
melaksanakan shalat isya kemudian 
pulang, ia sampai di rumah setelah 
larut malam, isterinya berkata: "Apa 
yang menyebabkanmu membiarkan 
tamu-tamumu?", ia berkata: 
"Belumkah engkau hidangkan 


jllli» JJj o iSsJ; 


:^l] S\i 

.[W * w 


-\o.r 

M 4.1 ^ J ^1 


liUl \^\S iUjI OUJ»! 
ju ^ 


♦ 


4 oJULP 

^ i' 0 ' ^ * 

i-'f ^ ‘'ti- 

4Ul C(Jl3 

“ ^ 

^ ^1 jILm} i\^ 


xe d Uj 




^ ^ p 


u IZ 4^J p alL6\ 


vUli .4)» £Li U jiJi ^ ^ 

.i» 


) Para sahabat yang tinggal di pelataran masjid Rasulullah SAW, karena mereka 
pendatang (hijrah) ke Madinah, dan tidak mempunyai harta dan kerabat di sana. 
Pent. 







282 


Riyadhus Sbolihin 




makan malam untuk mereka?"^ 
isterinya berkata: ''Mereka menolak 
hingga engkau datang dan sungguh 
telah dihidangkan untuk mereka", 
Abdurrahman berkata: "Lalu aku 
pergi bersembunyi", maka Abu 
Bakar berkata: "Hai anak bodoh", 
lalu ia memaki dengan mencela 
"hidung sumbing". Abu Bakar 
berkata kepada tamunya: "Silahkan 
makan dengan lahap, demi Allah, aku 
tidak makan", Abdurrahman berkata: 
"Demi Allah, kami tidak mengambil 
satu suap-pun melainkan dari bawah 
makanan bertambah lebih bcuiyak 
hingga semuanya keyang dan tersisa 
lebih banyak dari sebelumnya", lalu 
Abu Badcar melihat makanan tersebut 
dan berkata kepada isterinya: "Wahai 
saudari bani Firas, apa ini?", isterinya 
berkata: "Tidak tahu buah hatiku, 
sungguh sekarang makanan itu lebih 
banyak 3x dari sebelumnya", 
kemudian Abu Bakar memakannya 
dan berkata: "Sesungguhnya yang 
tadi berasal dari syetan (yakni 
sumpahnya untuk tidak makan)", 
kemudian ia makan satu suap lalu 
membawanya ke tempat Nabi SAW, 
makanan tersebut berada di sisi beliau 
hingga pagi, dan kami beijanji untuk 
membawa semua Ahli Shuffah, namun 
mereka telah berpencar, lalu kami 
terbagi menjadi 12 orang setiap orang 
membawa orang-orang yang lain, 
Allah yang lebih tahu berupa jumlah 
orang yang ikut bersania setiap orang, 


Vy\ :cJl5 

^ 

• •l'' 1 


i 




\J^ :Jli^ u 

,\'4 N uij t lili 

jji ^ itl' u : JU 

^ 

j\Si p, \^\ ^ .M 

u u: rAjtsiv 

^ ifj 

iui h^\ 

:JUj Ji JS-ti 

^ ,Uii ife Jsi p 

m J ^ 

^^ •'' ^ ip'' ^ 

,{“3* 

^ 

^ 4»! 

V ^ t-iUJ ^ 

ilUL* V i\y^\ oilii 






16. Do’a-Doa 


wur - \y 


283 


maka mereka seluruhnya makan 
makanan tersebut". 

Dalam riwayat yang lain "maka Abu 
Bakar bersumpah tidak memakannya, 
isterinyapun bersumpah tidak 
memakannya, tamupun bersumpah 
tidak menuikannya hingga Abu Bakar 
makan, maka Abu Bakar berkata: "Ini 
berasal dari syetan", lalu ia mengambil 
makanan dan memakannya, para 
tamunyapun ikut makan, setiap kali 
mereka mengangkat suap makanan itu 
bertambah banyeik dari bawahnya. Abu 
Bakar berkata: "Wahai saudari bani 
Firas, apa ini?", isterinya berkata: 
"Buah hatiku sesungguhnya sekarang 
makanan itu lebih dari sebelum kita 
memakannya, lalu mereka 
memakannya dan sisanya dikirim 
kepada Nabi SAW, dan Abdurrahman 
menyebutkan bahwa Nabi SAW 
memakannya". 

Dalam riwayat yang lain "bahwa Abu 
Bakar berkata kepada Abdurrahman: 
"Engkau layani tamu karena aku akan 
berangkat menuju ke rumah Nabi SAW, 
Iwndaklah engkau selesaikan menjamu 
mereka sebelum aku datang", lalu 
Abdurrahman pergi dan membawa 
kepada para tamu apa yang ia punyai, 
ia berkata: "SUahkan makan", para tamu 
berkata: "Dimana pemilik rumah ini", ia 
berkata: "SUahkan makan", para tamu 
berkata: "Kami tidak makan hingga 
pemilik rumah ini datang", ia berkata: 
"Terimalah jamuan kami, karena 
sesungguhnya jika yang punya rumah 


l (JLii i 4».wJaj 

Uji lolklli 

?iii u l: 

'pH dVi \^\ Vij :dJUi 

.Jft M Jj IJl; 

jjf a m Ji 

^ «» 

.OJ JIS JZ d 

m ^ ^ ^ 

^ ^ mm ^ m. A 

t/ii <m ^ 

j:s ^*u l\ 3;s ;Ui:;s 

^JldS Lw 

4*5 s\jm\ 

^jJsL ^ l. :I_JIS Jli 

IjiJl : JIS ^ 


^ 6 . 


J tf 


p J jU. 0! \1^ 

Ols J;! 

t «• ^ ^ 

cojj^b U .JUd tAJLP 

u :jui 

• ^ 


> i ^ ^ 









284 


Riyadhus ShoUhin 




ini datang dan tuan-tuan belum makan 
niscaya aku merasa tidak enak 
terhadapnya"'^ merekapun enggan 
maka aku sadar bahwa Abu Bakar akan 
memarahiku^ tatkala ia datang aku 
menjauh darinya, lalu ia berkata 
kepada tamunya: "Apa yang telah 
kalian lakukan?", mereka mengabari- 
nya. Abu Bakar berkata: "Hai 
Abdurrahman", akupun diam. Abu 
Bakar berkata: "Hai Abdurrahman", 
akupun diam, lalu ia berkata: "Hai anak 
bodoh, aku menyumpahimu jika engkau 
mendengar suaraku tetapi tidak 
datang", akupun keluar seraya berkata: 
"Tanyalah para tamu", mereka berkata: 
"Ia benar, ia telah membawa makanan 
kepada kami", lalu Abu Bakar berkata: 
"Kalian hanya menimgguku? demi 
All£ih, aku tidak akan memakannya 
malam ini", lalu para tamu berkata: 
"Demi Allah, kami tidak akan makan 
hingga engkau memakannya", ia 
berkata: "Duhai, mengapa kalian tidak 
terima jamuanku? Bawa kemari 
(Abdurrahman) makananmu", lalu aku 
membawanya maka Abu Bakar 
meletakkan tangannya pada makanan 
seraya berkata: "Bisimillah, sikapku 
yang pertama berasal dari syetan", lalu 
ia makan dan merekapun ikut makan". 
Muttafaq'alaih. 

1504. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"'Sungguh ada sekelompok orang dari 
umat-umat sebelum kalian yang mereka 
diberi ilham, maka jika di antara umatku 


iidp l: :JlS 


K- UJ jVi ;; r: 

* ■ ' ; ^ ^ f T—^ i — 

y:. 

Uljf 1(3 ju^ 

-lUkl V -iij ulj 

m ^ 

V 4i\j Jlii tiHil 


:Jl2i iUk' 

oU ^ hi 

^ .^il — :jui 


■ 4 ^^ .ijkfj iOiklji 


01^ JIS ;Jli' 

>L' ^ LUS 









26* Do*a~Doa 




285 


ada yang seperti itu sesunggjuhnya ia 
adalah Umar*\ HR. Bukhari. 

Muslim meriwayatkan dari 'Aisyah 
r,a. 

Dalam riwayat keduanya "Ibnu 
Wahab berkata: ^^makna kata 
"muhaddatsun'^ mendapat ilham" 
1505. Dari Jabir bin Samurah r.a., ia 
berkata: "Penduduk kota Koufah 
mengadukan Sa'ad bin Abi Waqash 
kepada Umar bin Khatab r.a., lalu 
Umar memecatnya dan mengangkat 
Ammar bin Yasir menggantikannya 
memimpin Koufah, mereka mengadu 
hingga mereka menyebutkan bahwa 
Sa'ad shalat tidak baik, maka Ammar 
berkirim surat kepadanya: "Hai Abu 
Ishaq sesungguhnya orang-orang 
menganggap shalatmu tidak baik", 
Sa"ad berkata: "Demi Allah, aku 
shalat mengimami mereka seperti 
shalat Rasulullah SAW, tidak 
menguranginya, aku shalat isya pada 
dua raka'at pertama aku berdiri lama 
dan aku mempersingkat dua raka'at 
terakhir", Ammar berkata: "Memang 
itu dugaanku kepadamu hai Abu 
Ishaq", lalu Ammar mengutus 
bersama Sa^ad seorang (beberapa) 
orang lelaki menuju Koufah, orang 
tersebut menanyakan kepada 
p)enduduk Koufah tentang Sa'ad, ia 
tidak melewati satu masjidpun 
melainkan ia bertanya tentang Sa^ad, 
mereka menyemjungnya hingga ia 
masuk ke masjid bani 'Abs maka 
berdiri seorang lelaki dari bani 


iii J J .iiju jjijj ^ 

■ ^ 

Aijdl :JU ^1 


I : 




^ ^ « 

Uri “U'' 

:jjis 4)1 

• ^ 

. jUi V L-f 

'i iL-( jvji b\ 

U\j d d :JL5i .JU: 

i4)l C-lJ 

S!>U JUf 'i ^ 

ilji :Jli J 


- fe ! 

(iUwii d u 

u ^ 
4:;p 

jtw 

J! 

- d 

i 



ja! 



iilli jb 


^ 1 ■ 

} fbi5 


jis 

-t 

^ U' 

liL-f 

‘1^44 






28 


Riyadhus SkoUkin 




tersebut, mereka memai\ggilnya 
Usamah bin Qatadah yang bergelar 
Abu Sa'dah, maka ia berkata: 
"Adapun jika engkau bertanya 
kepada kami, maka sesungguhnya 
Sa'ad tidak ikut berperang dan tidcik 
membagi rata, dan tidak menghukum 
dengan adU dalam setiap perkara", 
Sa'ad berkata: "Demi Allah, aku akan 
mendoakannya dengan tiga hal; "Ya 
Allah, jika hambamu itu berdusta, ia 
berdiri karena riya dan ingin dipuji 
maka panjangkan umurnya, 
panjangkan kemiskinannya dan 
berikan ia cobaan", dan orang itu 
setelah do'a Sa'ad apabila ia ditanya, 
ia menjawab: "Orang tua bangka yang 
mendapat cobaan, aku terkena 
doanya Sa'ad". 

Abdul Malik bin Umair yang 
meriwayatkan dari Samurah berkata: 
"Aku melihat orang itu setelah 
beberapa lama, kedua pelipisnya 
terjuntai ke mata karerui tuanya dan 
ia suka menggoda budak-budak 
wanita yang lewat di jalan lalu 
mengedipkan matanya". Muttafaq 
'alaih. 


1506. Dari 'Urwah bin Zubair bahwa 
Sa'id bin Zaid r.a, bersengketa dengan 
Arwa binti Aus hingga diangkat 
permasalahannya kepada Marwan bin 
Hakam, wanita itu mendakwakan bahwa 
Sa'id mengambil sedikit tanahnya, lalu 
Sa'id berkata: "Mungkinkah aku 
mengambil tanahnya sedikit setelah aku 
mendengar hadist Rasulullah SAW?", 


il Ut :Jlii d 

V 'd\s \jJ^ il-iL' 


Yj tj iJpL 

d -.jI:. jil 44^1 J 

hl U\j 

tju, ili iJjLP 

■*? r 

♦.! •|i 2^*^^ 

;0 jOS IJ COb 4 

lil iui jii: 

t#.*' * > ^ . 

ili jl ju: o t 

',Sii w 

j;iji J, 


- # ^ 

uf •J[2i I ^ \!^ 
^ii juL: i^S 






16. Do^o-Dm 


oijpjbi yur - n 


287 


Marwan bericata: "Apa yang kau dengar 
dari Rasulullah SAW?", ia berkata: "Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: 
"Siapa yang mengambil sejengkal tanah 
dengan cam zaUm, Aiiah akan mengalung¬ 
kan kepadanya tujuh lapis bumi”, maka 
Marwan berkata: "Aku tidak akan 
menanyakan bukti apapun setelah ini", 
lalu Sa'id berkata: "Ya Allah, jika wanita 
itti berdusta maka butakanlah matanya 
dan matikan ia di tanahnya". 

Urwah berkata: "Wanita itu tidak 
mati hingga matanya buta dan ketika 
ia berjalan di tanahnya ia terjatuh ke 
dalam lubang lalu mati". Muttafaq 
'alaih. 

Dalam riwayat Muslim "dari 
Muhammad bin Zaid bin Abdullah 
bin Umar, semakna dengan hadist di 
atas, ia melihat wanita tersebut buta 
(bila berjalan meraba-raba dinding), 
wanita itu berkata: "Aku terkena 
doanya Sa'id", dan wanita itu 
melewati sebuah telaga yang 
dipersengketakan lalu ia terjatuh ke 
dalamnya maka tanah tersebut 
menjadi kuburannya". 


:ju v.m ^ 

m v£JLw liU 

:J_^ ^ 4)1 oiw :JU 




Vl rit U 


CrS 'jn- 


jiii ^ 


• • T • I 1 '^* 1 '^ ^ i* * •T* 




U * ^ ^ ^" 1 •t'" l'* 

wi» vjUlU U3 :Jb 


H ^3' J .,4^- 6? LS; 

^ ^ f» 

r, «. • • > . • 'i' 

.jjU .C-.U» jjj»- ^ 


LilJ iilj JIiUj ^ 4)t 

m 

* { l'' 

^ 

l-iiy 4 14^ jllll 

. ik'ji 4 


1507. Dari Jabir bin AbduUah r.a., ia 
berkata: "Tatkala saat perang Uhud 
tiba, pada malamnya, bapakku 
memanggilku seraya berkata: "Aku 
melihat diriku menjadi orang pertama 
yang terbunuh dari para sahabat Nabi 
SAW, dan sesungguhnya aku tidak 
meninggalkan sepeninggalku orang 
yang sangat berarti bagiku daripada 
engkau (selain Rasulullah SAW), dan 








288 


Riyadhus Sholihin 




aku mempunyai hutang maka lunasilah 
dan berilah nasehat saudari-saudarimu 
dengan cara yang baik, maka di waktu 
pagi ternyata ia adalah orang yang 
paling pertama terbunuh, dan aku 
menguburkan orang lain bersamanya 
dalam satu kubur, kemudian jiwaku 
merasa tidak tenang membiarkannya 
bersama orang lain, lalu aku 
mengeluarkannya setelah enam bulan 
berlalu, ternyata jenazahnya seperti 
pada waktu aku menguburkannya 
kecuali telinganya, lalu aku masukkan 
ia ke dalam kuburan tersendiri"". HR. 
Bukhari. 

1508. Dari Anas r.a, bahwa dua 
orang lelaki dari sahabat Nabi SAW 
keluar dari sisi Nabi SAW di suatu 
malam yang gelap, sedangkan di 
hadapan mereka ada seperti dua 
lampu, tatkala keduanya berpisah 
setiap seorang di antara mereka ada 
lampu hingga ia sampai kepada 
keluarganya"". HR. Bukhari dari 
beberapa jalur. 

Dalam sebagian Riwayat bahwa 
dua orang lelaki itu adalah Usaid bin 
Khudair dan" Abbad bin Bisyr r.a. 

1509* Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: ""Rasulullah SAW mengirim 
10 orang pasukan pengintai dan 
beliau menunjuk "Ashim bin Tsabit 
Al Anshari r.a., sebagai pemimpin 
mereka maka mereka berangkat 
sampai di Had'ah, antara "Usfan dan 
Mekkah, keberadaan mereka 
diketahui oleh sekelompok orang 



“ * 

• iiji u 

<. llii I 

r • ? ^ ^ ^ I ^ i ^ f* I ^ 

1^' 

: ^'j bi «'jj 

^ 4)1 vIJL: :JIS 

^ "S ^ K**" 1 

P jA\j 

lii Jj- ij.rik;vi lili 
’;si 


S' I -V\ m' *:' 

^ Ij 2 1 la i 44:L» 








16. Do*a^Doa 


dari bani Huzail yang disebut bani 
LahyaU/ mereka berangkat menuju 
para sahabat tersebut dengan jumlah 
kurang lebih 100 orang pemanah, 
mereka mencari jejaknya tatkala 
'Ashim dan para sahabatnya merasa 
kedatangan Suku tersebut mereka 
berlindung ke satu tempat, lalu 
kaum tersebut mengepung mereka 
seraya berkata: ^^Keluarlah dan 
angkat tangan kalian, dan kami 
berjanji tidak akan membunuh 
seorangpun di antara kalian'', maka 
'Ashim bin Tsabit berkata: "Wahai 
kaum, adapun aku maka aku tidak 
menerima jaminan seorang kafir, ya 
Allah, beritahukanlah tentang kami 
kepada nabimu SAW", lalu mereka 
melepaskan anak panah sehingga 
'Ashim terbunuh, dan tiga orang 
menerima perjanjian tersebut, di 
antaranya Khubaib, Zaid bin 
Datsinah, dan seorang lelaki yang 
lain, tatkala mereka menguasai 3 
orang tersebut, mereka melepaskan 
tali busur panah lalu mengikat 3 orang 
tersebut dengan tali, laki-laki yang 
ketiga berkata: "Ini awal 
pengkhianatan, demi Allah, aku 
tidak akan ikut kalian, sesungguhnya 
aku meneladani orang-orang yang 
syahid tersebut", lalu mereka 
menariknya dengan kasar, iapun 
menolak ikut bersama mereka dan 
mereka membunuhnya, kemudiam 
mereka berangkat membawa 
Khubaib dan Zaid bin Datsinah, 




289 


^ 

isu ^ \j^ 

iJi 

\j}ai\i iljJjjl 

jiis 'y 6» j^\ 

^ jU>U Jiii 

^ : j\<; 




^ jUfcJ} jyj 


* • ^ * *• -1. 


" p j! 

:li^\ 3^531 JU 

V \4i\j jjuii jj\ ii; 
i'^\ fr'yj^ J jj 

^ i i ^ m. 

.jliH 

^ x*3; 

•» 0 ' 
^ ^ i ^ ^ 


. . ’l ^ J» ^ 

> r f r 


^ f f « 



tjJb JUu 

oi (ji 






vlT:! iCri ots; jiIIp 



290 


Riyadhus ShoUhin 




mereka dijual di kota Mekkah 
(peristiwa ini setelah pening Badr), 
bani Harits bin 'Amir bin Naufal bin 
Abdi Manaf membeli Khubaib karena 
Hubaib yang membunuh Harits di 
perang Badr, maka Hubaib tetap 
bersama mereka sebagai tawanan 
hingga mereka sepakat membunuh¬ 
nya, lalu ia meminjam dari salah 
seorang wanita bani Harits pisau 
cukur untuk mencukur bulu 
kemaluannya, ia pun meminjamkan¬ 
nya, tiba-tiba anak kecil wanita 
tersebut di saat ia lengah merangkak 



mendatangi Khubaib, ia melihat 
Khubaib mendudukkan anak 
tersebut di pahanya sedangkan pisau 
cukur di tangannya, lalu wanita itu 
sangat cemas dan Khubaibpun 
mengetahuinya seraya berkata: 
"Apakah engkau mencemaskan aku 
membunuhnya?, aku tidak akan 
melakukan hal tersebut", wanita itu 
berkata; "Demi Allah, aku tidak 
pernah melihat tawanan yang lebih 
baik dari Khubaib, demi Allah, aku 
melihatnya di suatu hari memakan 
setandan anggur di tangannya. 


l' f i ‘f' 

Cri 

uLi iSj; 


M !4)lj :Jlii 


sedangkan ia dirantai dengan besi, 
dan di saat itu di kota Mekkah tidak 
ada buah-buahan", wanita itu 
berkata: "Sesungguhnya itu rezki 
yang diberikan Allah kepada 
Khubaib", tatkala mereka membawa 
Khubaib dari tanah haram untuk 
membunuhnya di tanah halal, 
Khubaib berkata kepada mereka: 





16. Do*a»Doa 


''Biarkan aku shalat dua raka'at'^ lalu 
mereka membiarkannya, lalu ia shalat 
dua raka'at setelah itu berkata: "Demi 
Allah, kalaulah bukan karena kalian 
akan menyangka bahwa aku merasa 
takut niscaya akan kutambah 
(shalatku), ya Allah, hitung jumlah 
mereka dan bunuh mereka semuanya 
dan jangan Engkau sisakan seorangpun 
di antara mereka", ia berkata: 

Aku tidak perduli ketika aku dibunuh 
sebagai seorang muslim 

Di sisi Allah yang manapun, 
kematianku 

Dan hal itu hanya pada zat Allah dan 
jika ia menghendaki Ia akan memberkahi 
setiap anggota tubuh yang terpotong- 
potong 

Dan adcilah Khubaib orang yang 
membuat tradisi shalat untuk setiap 
muslim yang dibunuh dengan cara 
perlahan. 

Nabi SAW mengabarkan kepada 
para sahabatnya di hari peristiwa 
tersebut kabar tentang mereka. 

Orang-orang Quraisy mengirim 
beberapa orang menuju tempat 
'Ashim bin Tsabit dibunuh untuk 
mengambil anggota tubuhnya yang 
dapat dikenal karena 'Ashim telah 
membunuh salah seorang pembesar 
mereka, lalu Allah mengirimkan 
kepada 'Ashim seperti segumpal 
awan dari lebah, lebah tersebut 
menahan utusan Quraisy dan mereka 
tidak berhasil memotong sedikitpun 
dari jasadnya. HR. Bukhari. 


- M 


291 


- - 

fji ^ ^1 

* m ^ 

• * i* t ^t t ^ f 

^ Jl 

f* ^ ** ^ * 

• ^ ^ 

_ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

oL53 

3^ 


nt 


.^^3 ^ ^ iik]| 

. ^ju4ii Ujj 
• ^ 


viJLi 1;^ ijiU-f ^dl J'j 

^ • 

i>lSJ0 4^1^! jl: 

jUit ^3 

^ 

vP' ^ 




292 


Riyadkus ShoUhin 




Dalam Bab ini banyak hadist-hadist 
shahih yang telah disebutkan pada 
BAB-BAB yang telah lalu, di antara 
nya hadist tentang seorang anak yang 
mendatangi pendeta dan tukang sihir, 
hadist Juraid, hadist orang yang 
terkurung di dalam gua, hadist 
seorang lelaki yang mendengar suara 
dari awan berbunyi; "Cmahkan hujan 
ke kebtm si fulan". 

Dalil dalam BAB ini sangat banyak 
dan masyhur, wabiUahitaufik. 

1510. Dari Ibnu Umar r.a., ia 
berkata: "Aku tidak mendengar 
Umar r.a. mengatakan sesuatu 
"Sesung-guhnya aku menduga akan 
seperti ini", melainkan yang terjadi 
seperti dugaannya". HR. Bukhari. 











17, Hal-Hal Yang Dilarang 


“ ^V 


293 


XVII-KITAB 

HAL-HAL YANG DILARANG 


^ (^1 j>4yi ^12^ - w 



Allah berfirman, QS. Al Hujurah 12 
Dan janganlah sebahagian kamu 
menggunjing sebahagian yang lain. 
Sukakah salah seorang di antara kamu 
memakan daging saudaranya yang sudah 
mati? Maka tentulah kamu merasa jijik 
kepadanya. Dan bertakwalah kepada 
Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Penerima taubat lagi Maha Penyayang, 

Allah berfirman, QS« Al Israa': 36 
Dan janganlah kamu mengikuti 
apa yang kamu tidak me$npunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguh¬ 
nya pendengaran, penglihatan dan 
hati, semuanya itu akan diminta 
pertanggungan jawabnya, 

Allah berfirman, QS. Qaaf: 18 
Tiada suatu ucapanpun yang 
diucapkan melainkan ada di dekatnya 
malaikat pengawas yang selalu hadir. 
Ketahuilah seyogyanya seorang 
mukallaf memelihara lisannya dari 
seluruh ucapan kecuali ucapan yang 
mendatangkan kebaikan, dan 
bilamana kebaikannya sebanding 
antara berbicara dan tidak, maka 


'f 'f 

'"‘I 1-5. V \ •t» 


A3S\ 4»! \jA»\j ll 




lili u JBj 

f m k % 

. lr^ : ^ 


.[\A ;J] 4.^ 

I'UJ ik; i( ^ ^ 

J "4Sj'j Ji'j tkliJi 

^ ji s.<i tklidi 

j* J\ 








Riyadhus Sholihin 




disunnahkan menahan diri dari 
berbicara, karena pembicaraan yang 
mubah terkadang menyeret kepada 
pembicaraan yang haram dan 
makruh, dan ini banyak terjadi dan 
telah biasa, sedangkan keselamatan 
lidah tidak satupun amalan yang 
dapat menyamainya. 

1511. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: “Siapa 
yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir hendaklah ia mengatakan 
perkataan yang baik atau diam". 
Muttafaq 'alaih. 

Hadist ini menegaskan; bahwa 
tidak selayaknya seseorang berbicara, 
kecuali bUa berbicara itu lebih baik dan 
kemashlahatannya tampak jelas, tapi 
manakala ia ragu adanya kemashalatan 
atau tidak, maka janganlah berbicara. 

1512. Dari Abu Musa r.a., ia berkata: 
“Wahai Rasulullah, siapakah orang 
muslim yang paling utama?", beliau 
bersabda: “Orang yang kaum muslimin 
selamat dari lidah dan tangatmya". 
Muttafaq 'alaih. 

1513. Dari Sahal bin Sa'ad r.a, ia 
berkata: “Rasulullah SAW bersabda: 
"Siapa yang bisa menjamin anggota 
tubuh antara dua rahan^iya (mulut) 
dan anggota tubuh antara dua kalanya 
(kemaluan), aku menjamin surga 
untuknya”. Muttafaq 'alaih. 

1514. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
mendengar Nabi SAW bersabda: 
“Sesunahnya seomng hamba berbicara 
dengan satu kata yang belum jelas dengan 


'j .jsuji ^ ^ 


Crf 'j 1 ® 1 ^ 

:J« ^ ^ 


* •' 


'i ^ \sXj 

Cse'i <^} 

!*1 JjJ.; L; oJJ :JL5 


:«Jli 

(J 0 ^-^ dr*" 

m 

.Jp^ Jj 

^ <>fj ^ 

!)!» m 




i 7. Hal-Hal Yang Dilarang 


~ ^V 


295 


kata tersebut, lalu ia tergelincir akibat kata 
tersebut ke dalam neraka yang lebih jauh 
dari jarak Timur dan BaraV\ Muttafaq 
"alaih* 

Maksud jelas ialah, ia berpikir 
apakah kata tersebut baik atau tidak 



1515. Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda: **Sesung-guhnya 
seorang hamba mengucapkan satu kata 
yang diridhai oleh Allah Ta'ala, yang 
terkadang ia tidak memperdulikannya 
ternyata Allah mengangkatknya karena 
sebab kata tersebut beberapa derajat, dan 
sesunahnya seorang hamba mengucapkan 
satu kata yang dimurkai oleh Allah Ta'ala., 
yang terkadang ia tidak memperdulikannya 
ternyata ia terjatuh ke dalam neraka 
Jahannam akibat sam kata tersebut” HR. 
Bukhari. 

1516. Dari Bilal bin Harits Al Mujani 
r.a,, bahwa Rastdttllah SAW bersabda: 
"Sesungguhnya seorang lelaki mengucap¬ 
kan satu kata yang diridhai Allah Ta*ala, ia 
tidak menduga bahwa kata tersebut 
menyebabkan sampai demikian ternyata 
Allah menuliskan untuk hamba tersebut 
keridhaan-Nya akibat satu kata tersebut 
hingga hari ia bertemu Allah SWT, dan 
sesungguhnya seoranglelaki mengucapkan 
satu kata yang dimurkai Allah, ia tidak 
menduga bahwa kata tersebut 
menyebabkan sampai demikian ternyata 
Allah menuliskan untuk lelaki itu 
kemurkaan-Nya akibat satu kata tersebut 
hingga hari ia bertemu Allah”. HR Malik 
dalam kitab Al Muattha' dan Tarmizi, ia 
berkata:" Hadist hasan shahih''. 


Jlpj -\o\o 

4)1 jiJl 

i;. 4)1 1^' U Ju; 

jika JuJi Sp 
Ji ^ -Al ^ 6^ 
f53 J 14^ 


M 4.1 

!)IB :JIS m 

4)1 oipj ^ jika 

JJJ: u M h\s u ju: 

-Al 4-k; 

uki^ J4-S5' op /oiil: 

^ h\ ^ u 4)1 lLl. ^ 

4)1 diL' u 

elijlJl J lui; io; a^uL: ,(.>: J\ 


J'* ^ 

^ 


^ ^" 







296 


RiyaMus Shotihin 




' li- : jlij ’o\jj «IJlft» 


1517. Dari Sufyan bin Abdullah r.a., . 

beliau berkata: "Wahai Rasulullah, . 

beritakan kepadaku suatu hal yang 

kujadikan peggangan", beliau Jjii 

bersabda; “Ucapkanlah Allah Rabbku, 

kemudian istiqomahlah", aku berkata: - *' 

"Wahai Rasulullah, apakah yang paling ^ ^ 

engkau khawatirkan terhadapku?", lalu , , ,, 

beliau memperlihatkan lidahnya -Oli 

kemudian berkata; “Ini”. HR. Tarmizi, .,, 

•( 

ia berkata: "Derajat hadist ini hasan 
shahih^'. 

1518. Dari Ibnu Umar r.a., ia ^ 

berkata: "Rasulullah SAW bersabda: . ^ 
"'Janganlah banyak berbicara tanpa 
berzikir kepada Allah karena > 

sesungguhnya banyak bicara tanpa - 

berzikir kepada Allah Ta'ala membuat ^ 

hati keras, dan sesunahnya manusia ^ ^ 
yang paling jauh dari Allah adalah yang 
memiliki hati keras". HR. Tarmizi. •' 

1519. Dari Abu Hurairah r.a, ia ili ^ 

berkata: "Rasulullah SAW bersabda: , 
"Siapa yang dipelihara Allah dari “ ' 

keburukan anggpta tubuh antara dua ^ [ 

rahang (mulut) dan keburukan anggota ^ 

tubuh antara dua kaki (kemaluan) 
niscaya ia masuk surga", HR. Tarmizi, 
ia berkata:" Derajat hadist ini hasan^)". 

1520. Dari 'Uqbah bin 'Amir r.a., ia 
berkata: "Wahai Rasulullah, apa sebab _ ^ 
keselamatan?", beliau bersabda: 

"‘Tahan lidahmu dan hendaklah 
rumahmu membuatmu merasa lapang 
dan tangisilah dosa-dosamu", HR. 

Hadist ini dhaif . [lihat: Silsilahdahifaah, no.920] 


* 


^3 4.1 ^ o; 0^3-'«'V 

• 

!4)1 u: cii :JU Ki. 4.1 

•ii 'iii > '«f »1 J*' 

J»)) :Jb (,^1 


U p c4il 




' i' 


:Jlj li oLlL Ji^li 




6^3 3^ o?' 0^3 -'«'A 

'V» 4)1 J^3 J15 ;JU U4ii 

Sii i4)l ii 

Jub* 4)1 ^3 ^ .^1 5;i^ 

^ilJl Jjbl Sjj iJilJ 

J03 diiji 4)1 

^ 4)1 ^3 1^1 0^3 -'«' ^ 

ili} ^)) 4)1 Jli :Jli 

^ u 63? 4.1 

«51^1 4;4j 


4)' i^3 ^1^ oi ^ 6^3 -'«'f* 

• ^ ^ 

u !4 j1 jj-J»j u '.idi :Jlj iU 
tibU sld^ iLjt» : Jli ?Sl^l 

^ i» X * 

a .3lrfU^ Jj, ilLJj 













298 


ISyadhtts ShoUhitt 




puncak segala urusan?" aku berkata; 
"Tentu wahai Rasulullah", beliau 
bersabda: "Inti segala urusan adalah 
islam, tiangnya adalah shalat, dan 
puncaknya adalah jUiad”, kemudian ia 
bersabda: "Maukah aku kabari engkau 
untuk memiliki segalanya?”, aku 
berkata: "Tentu, wahai Rasulullah", 
lalu beliau mengisyaratkan kepada 
lidahnya seraya bersabda; "Jagalah 
ini”, aku berkata: "Wahai Rasulullah, 
apakah kami disiksa dengan apa yang 
kami ucapkan?", beliau bersabda: 
“Ibumu kehilanganmu, dan tidaklah 
manusia disungkurkan ke dalam neraka 
dengan muka mereka melainkan akibat 
dari lidah mereka". 

HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan shahih". 

1523, Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah 5AW bersabda; “Tahukah 
kalian apa itu^tibah?” mereka berkata: 
"Allah dan Rasul-Nya lebih tahu", 
beliau bersabda: "En^cau men ceritakan 
saudaramu dengan hal yang ia benci", lalu 
adayangberkata: "Bagaimana jika yang 
kukatakan memang terjadi pada 
saudaraku?", beliau bersabda* “Jika 
yang kau katakan memang ada padanya, 
sun^uh engkau telah menggpnjingttya dan 
jika yang kau katakan tidak ada padanya, 
sungguh engjkau telah mengada-ada HR. 
Muslim. 

1524. Dari Abu Bakrah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda dalam 
khuthbahnya di hari Kurban di Mina 
pada haji Wada; "Maka sesungguhnya 


p «ii^i iyys'j 

iui hyJ-i :Jli 

✓ ✓ 

!4>l JjZ.j t: Jt 

atJiA viULp : Jli 4;LJL, 

^ I „reJ ^ • 


:JU3 LL Ojiitp 

J 


:JUj 






4 < 


Zi 4.1 4 ^:; zyy J -^oYr 
u Ojjl'f» :Jli ^ M 

.pi-i 4)1 :ijja a^t^i 

:3sj Uj h\^\ :Jli 

?jy-f u ^ ois 01 

• m 

tj J U -ti OlB :Jli 


> 


• 


I l*' . • • I * 4 

JjA, U jJ Jp 




4.1 -'«Yi 

i* «i ^ 

f>: 5^ J Jli ^ M 

Op ^ J ^ 







17. Hal-Hal Yang Dilarang 


- ^v 


299 


darah kalian, harta kalian dan kehormatan 
kalian (Uharamkan bagi sebadan yang lain 
(untuk mengambilnya) seperti haramnya 
hari ini, di negeri ini, ketahuilah bukankah 
aku telah menyampaikan?*^ Muttafaq 
'alaih. 




: * i 


> i * ^#7 -• ^ I ^ ^ 


Jii J Jii 

■ ^ J* 


1525. Dari 'Aisyah r.a./ ia berkata: 
'"Aku berkata kepada Nabi SAW 
"cukuplah dari Shafiyah begini dcui 
begitu" (sebagain perawi berkata 
maksudnya "ia pendek"), lalu beliau 
bersabda: “Sungguh engkau telah 
mengucapkan satu kata yang jika 
dicampur dengan air laut niscaya akan 
mencemarinya**, 'Aisyah r.a. berkata: 
"Dan aku menceritakan kepada beliau 
seseorang," 'alu beliau bersabda: "Aku 
tidak suka menceritakan seseorang 
sedangkan aku juga mempunyai 
begini dan begitu". HR. Abu Daud dan 
Tarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat 
hadist ini hasan shahih." 

Maksud "jika dicampur'' adalah 
proses campuran yang mengubah 
rasa dan baunya, karena baunya 
sangat bustik, dan kotor. Permisalan 
ini merupakan peringatan yang 
sangat keras terhadap ghibah. Allah 
Ta'ala berfirman QS An Najm: **dan 
tiadalah yang diucapkannya itu menurut 
hawa ruifsunya, ucapannya itu tiada lain 
hanyalah wahyu yang diwahyukan 
kepadanya** (3-4) 

1526. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: "Tatkala 
aku di Miraj-kan, aku melewati suatu 
kaum yang mereka mempunyai kuku 


m la :dju 
JIJ lif 
oJi 1»3 b :JUi 

jj lai 

ULJi :cjli 

ULJi Ji u» :Jl5i 

^ m 

tijb ^ iV/j «lil'j (j ofj 

la. 


iuuj 

oi 

:JU; .i.1 J« ifefji ^ 

"J-:, o s:;it m 

.[i «r .iifji 


^ •** o-‘' J*’-) 


t -^0Y•\ 


UJ» <ai 

• •“ i*'"' 







Riyadhus Sholihin 


dari tembaga mereka mencakar muka 
dan dadanya, aku berkata: “Siapakah 
mereka wahai Jibril", ia berkata: 
"Mereka orang-orang yang makan 
daging manusia dan merusak nama 
baik mereka". HR. Abu Daud 


1527. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Setiap 
muslim terhadap muslim yang lain 
haram darahnya, kehormatannya, dan 
hartanya (diganggu) HR. Muslim. 




•*'**', i ■ ' l'* 

'i t*}* cy‘ 

CiM fV'S; :ja 

.sj\» Ujj 

^<5" - '«TV 

ii» :JLi ^ ii\ Jj-ij Si 


BAB255 

HARAM MENDENGAR 
GUNJINGAN DAN PERINTAH 
ORANG YANG MENDENGAR 
GUNJINGAN YANG HARAM 
UNTUK MEMBANTAHNYA 
SERTA MENGINGKARI 
ORANG YANG MENGATA¬ 
KANNYA, MAKA JIKAIATIDAK 
MAMPU ATAU ORANG 
lERSEBUT TIDAK MENERIMA 
HENDAKLAH IA MENING¬ 
GALKAN MAJEUS TERSEBUT 
JIKA MEMUNGKINKAN 


AjjaJI “*Y0i9 

■ 0 * • • 

^ JA (*J 0^ 

OjU 


Allah berfirman, QS. Al Qashash: 

^ - jt * > ‘^•‘S 

,[00 










17. Hal-Hal Yang Dilarang 


- W 

_^ 4» ______ 


301 


Dan apabila mereka mendengar 
perkataan yang tidak bertnanfaat, 
mereka berpaling darinya 

Allah berfirman^ QS. Al Mu'minuun: 

Dan orang-orang yang menjauhkan 
diri dari (perbuatan dan perkataan) 
yang tiada berguna 

Allah berfirman, QS* Al Israa': 36 

Sesungguhnya pendengaran, pen¬ 
glihatan dan hati, setnuanya itu akan 
diminta pertanggungan jawabnya. 

Allah berfirman, QS. Al An'aam: 

68 . 

Dan apabila kamu melihat orang- 
orang memperolok-olok ayat-ayat 
Kami, maka tinggalkanlah mereka 
sehingga mereka membicarakan 
pembicaraan yang lain. Dan jika 
syaitan menjadi kamu lupa (akan 
larangan ini), maka janganlah kamu 
duduk bersama orang-orang yang 
zalim itu sesudah teringat (akan 
larangan itti). 

1528. Dari Abu Darda na.. Dari 
Nabi SAW, ia bersabda: **Siapa yang 
membela kehormatan saudaranya, Allah 
menjaga wajah orang tersebut dari api 
neraka di hari kiamat'*, HR. Tannizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan''. 

1529. Dari 'Uban bin Malik r.a., 
dalam hadistnya yang panjang lagi 
mashyur yang telah disebutka dalam 
BAB Rajaa. 


.[r 


: Ju; JU} 

Alt 


[ri 


'Ct$ '4 j : JU; JU3 

^ ■ f ^ 1^, » 


.[IA 


J 0^3 -'«ya 

'm ^ 

lV” •J'* ^ ^ 

^ t • ^ 9 ^ ^ ' .f •• 

jUH ^ -UJI 

ju; '.03 f>: 

■# *• 

* 

^UU ^ hK^ -'«Y^ 

♦ ^ 

4ip 4i\ 

f 15 :Jli ^ 






302 


Sfyadhus ShoHkin 




"Ia berkata: "Nabi SAW berdiri 
melaksanakan shalat seraya berkata; 
"Dimana Malik bin Dukhsyum?", 
seorang lelaki berkata: "Dia adalah 
munafik yang tidak mencintai Allah 
dan Rasul-Nya", Rasulullah SAW 
bersabda: "Jangan katakan itu, 
bukankah engkau melihat ia 
mengucapkan lailahailallah dengan 
ikhlas dan hanya mengharapkan 
(pahala melihat) wajah AllahlY', dan 
"Sesungguhnya Allah mengjtaramkan 
neraka bagi orang-orang yang 
mengucapkan lailahailallah dengan 
ikhlas dan hanya mengharapkan 
(pahala melihat) wajah Allah". 
Muttafaq 'alaih. 

1530. Dari Ka'ab bin Malik r.a. 
dalam hadistnya yang panjang yang 
telah berlalu pada BAB Taubat. 

"hingga sampai di Tabuk Nabi 
SAW duduk diantara kaum muslimin 
seraya berkata: “Apa yang dilakukan 
oleh Ka’ab bin Malik?”, seorang lelaki 
dari Bani Salimah berkata: "Wahai 
Rasulullah SAW sepertinya ia 
terpedaya oleh pakaiannya dan sibuk 
memperhatikan baju bagusnya", 
Mu'adz bin Jabal berkata: "Teramat 
buruk yang kau ucapkan! demi Allah 
wahai Rasul, kami tidak mengetahui 
tentangnya kecuali adalah kebaikan", 
lalu Rasulullah SAW diam." Muttafaq 
'alaih. 


W. ^ ^ O - •''jrv 

Jilis iui Jlii 

Jiii Tj -i! 

Vi iuj ji: V» :m 

iui 1 j 4il iil V :JIS ji 

^ ^ * * 

j» 4>i !)ij ui 


ji 4»1 !)p 

. 1 ■ V I • ^ f • 


► d 

. aJ[p fjkja ^4)1 


^3 jij -\or- 

&>■ Jt ^ Jlp 4il 

3li' :<JU .Z:Ji\ J ^ 'Jij 

i; jii :ii,Si 

^ ^ ^ j4-j 

i>:?J (Si ^ 

JK 

Ij !4)lj ((iii U jyi; ^1 

VI oU Ulu l; !4)I 

(ji:- -ii 


i. 







17. Hat’Hal Yang DUarang 


Igip 


303 


BAB 256 

PENJELASAN TENTANG 

gunjingan yang 

DIBOLEHEAN 


Ketahuilah ghibah dibenarkan 
untuk tujuan syar'i, yang tidak 
mungkin mencapainya kecuali 
dengan ghibah, yaitu ada enam 
sebab: 

a. Mengungkap kezaliman. Maka 
dibenarkan orang yang terzalimi 
mengadukan tindak kezaliman 
kepada penguasa, qadhi dan selain 
mereka yang mempunyai wewenang 
atau mampu untuk menyadarkan 
orang yang zalim, maka orang yang 
terzalimi mengatakan: ^'Si fulan 
menzalimiku dengan hal ini". 

b. Meminta bantuan untuk 
mengubah kemunkaran dan 
mengembalikan orang yang berdosa 
kepada jalan yang benar. Maka ia 
mengatakan kepada orang yang 
diharapkan mampu menghilangkan 
kemunkaran tersebut: "Si fulan 
melakukan ini maka beri ia 
peringatan, dst". Dengan tujuan 
bagaimana kemunkaran dapat 
dihilangkan, jika ia tidak bermaksud 
demikian hukumnya haram. 

c. Meminta fatwa. Seperti seseorang 
berkata kepada mufti: "Bapakki^ 
saudaraku/suamiku/si fulan 
menzalimiku dalam hal ini, apakah 



tJi M 

% ‘^'3 ‘1« i J?! 

* 4 

M 

^ oikiUi Ji 

‘5*!^ Ji J* »3^* 

^ ^ # P P P ^ 

.lis:, J'H :J >0 
Ijj .Ji Ji. 


j ’Ji JI 

l'jiid \'jS aO! Ji 

ii “’l ^ '’Sii * ** iii' ^ 

ur! K-A 


. JjUi JUai JJ jy t JSJili jlOl 

^ ;l!6l 

.o J UJ ?iui a ^ 

tviUi jAjj fjjiat 

ciiujj iI;! 

jt Jr-J J JJ* V* ‘<3^ ot 

* # * 

* 

.iui «j > 3,4 J>J\ 











304 


Riyadhus Sholihin 




tindakannya itu benar, dan bagaimana 
agar aku terbebas darinya serta 
mendapatkan hakku dan menolak 
penganiayaannya? dst. Maka hal ini 
boleh karena ada hajat, akan tetapi 
yang lebih hati-hati dan afdhal, ia 
mengatakan: "Apa pendapatmu 
tentang seorang lelak^seseorang / 
seorang suami yang punya 
permasalahan begini?", karena 
maksudnya tercapai tanpa harus 
mengungkapkan jati diri seseorang, 
walau demikian mengungkapkan jati 
diri seseorang hukumnya boleh 
seperti yang nanti akan kita sebutkan 
dalam hadist Hindun, insya Allah 
Ta'ala. 

d. Peringatan kepada kaum 
muslimin dari kejahatan dan 
memberi mereka nasehat. Dalam 
bentuk sebagai berikut: 

o Mengungkapkan cacat para 
perawi hadist dan saksi, hal ini 
dibolehkan dengan ijma' kaum 
muslimin bahkan hukumnya wajib 
karena sangat dibutuhkan. 

o Musyawarah dalam hubungan 
keluarga besan atau kerja sama 
dagang atau titipan atau transaksi 
jual beli, dan lain-lain, atau 
berdialog dengannya, maka wajib 
orang yang bermusyawarah tidak 
menyembunyikan permasalahan 
orang yang jadi objek musyawarah, 
tetapi menyebutkan keburukan- 
keburukan yang ada padanya 
dengan niat untuk menasehati. 


4.1 iu b[ ^ ^ 


.JU: 


;iji ^ :g'P' 




513^1 ^ ^ 




j \ .olJj j 1*43 

M jjiiJi JU 4^:3 iji 33 i^ jl .iui 


‘}i J' ’A. J: ‘Jiu- V 




‘j\ Ji IS 3 L' J J lij 443 

33is jf .JU3 .jjuii Ili itl 


iju- diJ .iui 

jJbu iL* IJlaj JU^ 


t \ - * ti 


jLi;ji dJJb Jjj iaj 


IJJ 


jip 14 f>: y oi 443 

1213 44 J UJU bM 
ijyi '^3 j\ 41 I-U bj £4 6l 

!iu kij dU ^ iu> 'Ji 
d djj jjuL: 31 4 ^: ^ j >:3 







17* Hal-Hal Yang Dilarang 


l^ip — ^V 


305 


o Apabila ia melihat seorang pelajar 
agama yang sering mendatangi orang 
ahli bid'ah atau orang fasik dengan 
tujuan belajar kepadanya, ia khawatir 
pelajar tersebut tersebut terpengaruhi, 
maka wajib ia menasehati si pelajar 
dengan menjelaskan keadaan si ahli 
bid'ah; dengan syarat ia bermaksud 
memberi nasehat, dan hal ini 
terkadang disalahgunakan, terkadang 
seseorang membicarakan aib orang 
lain karena dengki dan syetan 
mengelabui orang tersebut, sedangkan 
ia meyakini itu nasehat, maka 
cermatilah. 

o Seseorangyangpunya wewenang 
tetapi ia tidak menjalankan dengan 
semestinya, kemungkinan orang 
tersebut tidak layak menjabatnya 
dan kemungkinan ia orang fasik 
atau lalai, dst. Maka wajib 
menyebutkan hal tersebut kepada 
orang yang mempunyai wewenang 
lebih tinggi untuk menghilangkan 
hal tersebut, agar ia melantik orang 
yang layak atau agar atasannya tahu 
dan menindaklanjuti sesuai dengan 
keadaannya, supaya ia tidak berlarut- 
larut dalam kesalahan, atau atasan 
menganjurkannya untuk istiqomah 
atau sekalian menggantinya. 

e. Seseorangyangberbuatkefasikan 
atau bid'ah dengan terang-terangan 
seperti orang yang terang-terangan 
minum khamar, menyita harta orang 
lain, menarik pajak, mengambil harta 
dengan cara zalim, memegang suatu 


• ti ^ (jf 

:^uJl 

jw-fj 

i}, u, ’jjid .jitdi 

jLi 

Ji iiui 

. iiui tiijc 

juiUji S- oj^i 

i- i di 







306 


Idyadhus SkoUhin 




urusan secara batil. Maka boleh 
menyebutkannya dengan apa yang ia 
lakukan secara terang-terangan, dan 
haram menyebutkan aibnya yang 
tidak kelihatan kecuali yang telah 
disebutkan dengan sebab lain. 

f. Untuk mudah dikenal, bila 
seseorang memanggil dengan gelar 
seperti "si rabun", "si pincang^^ "si 
tuli", "si buta", "si juling'^ dan lain- 
lain, boleh mengenali mereka 
dengan hal tersebut, namun haram 
menyebutkannya dengan tujuan 
mengurangi derajatnya, dan jika 
mungkin mengenali orang tersebut 
tanpa hal di atas itu lebih baik. 

Enam sebab di atas disebutkan para 
ulama, mayoritasnya disepakati, 
adapun dalil-dalilnya, di antaranya 
hadist-hadist berikut: 


1531. Dari 'Aisyah r.a., seorang 
lelaki minta izin masuk kepada Nabi 
SAW, lalu beliau bersabda: ^Izinkan ia 
masuk, sungguh ia seburuk^buruk 
saudara satu kabilah” Muttafaq 'alaih. 

Imam Bukhari berdalil dengan 



hadist ini, bolehnya mengunjingkan 
orang yang rusak dan memang 
disangka rusak. 

1532. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: "Aku 
tidak menduga si fulan dan si fulan 



mengetahui hakikat agama fdta”, Laits 
bin Sa^ad, salah seorang perawi hadist 
ini, berkata: ^'Dua orang lelaki 



tersebut adalah orang munafik". 








17. Htil-Hal Yang Dilarang 


^ ^ ^ «0 . 1 1 ~ w 


307 


1533. Dari Fathimah binti Qais r.a., 
aku datang kepada Nabi SAW, maka 
aku berkata: “Sesungguhnya Abu 
jahm dan Mu'awiyah melamarku", 
maka Rasulullah SAW bersabda: 
“Adapun Mu ’awiyah, ia papa yang tidak 
punya harta sedangkan Abu jahm tidak 
pernah meletakkan tongkat dari 
bahunya". Muttafaq'alaih. 

Dalam riwayat Muslim “sedangkan 
Abu jahm suka memukul wanita". Ini 
menjelaskan riwayat "tidak pernah 
meletakkan tongkat dari bahunya", ada 
yang berpendapat maksudnya suka 
berpergian. 


-\orr 

^ 

^^1 d !)1 

;4ll Jlii 
iJ JU V d» 

’ * 

LiiJi 

.jUi'yi ^ 


♦ ,( 


1534. Dari Zaid bin 'Arqm r.a., ia 
berkata: “Kami keluar bersama 
Rasulullah SAW dalam suatu 
perjalanan, orang-orang ditimpa 
kesulitan pada perjalanan tersebut, 
maka Abdullah bin Ubay berkata: 
"Janganlah kamu memberikan 
perbelanjaan kepada orang-orang 
(Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah 
£4 W supaya mereka bubar (menunaikan 
Rasulullah SAW) (QSAlMunafiqun:7)", 
dan ia berkata: “Sesungguhnya jika kita 
telah kembali ke Madinah benar-benar 
orang yang kuat akan mengusir orang- 
orang yang lemah darinya (QS Al 
Munafiqun: 8)“, maka aku mendatangi 
Rasulullah SAW dan memberi kabar 


.>fJ pJj' Oi -iij 

AK?L ^ i 1 > ^ ^ "'tti *•* 

3 ^ Att I J ^ : Jli 

^ ^1 ip jiii 
jup ^ ju 
Jl :3uj IjAiL: 

.JiSlI 1^4 >Sfl 

Oi ^ ciul 

«» 

(4 <011 JJL^ O ii* Ui 


beliau tentang hal tersebut lalu beliau 
mengutus kepada Abdullah bin Ubay^ 
maka Abdullah bin Ubay bersumpah 


s i# A ^ ^ ^ ^ ^ 

w. • 1 * ^ tlT 1^ ** * 

A JL^ 0 Vd 1.«.^ ^ ^ 

iisfc Jli: 'U! 1 







308 


Riyadhus Shoiihin 















17. HeU^Hal Yang Dilarang 

diucapkan melainkan ada di dekatnya 
malaikat pengawas yang selalu hadir. 

1536. Dari Huzaifah r.a., ia berkata: 
^'Rasulullah SAW bersabda: **Tidak 
akan masuk surga orang yang suka 
mengadu domba” Muttafaq 'alaih. 

1537. Dari Ibnu Abbas r.a.^ bahwa 
Rasulullah SAW melewati dua kuburan 
lalu beliau bersabda: "^Mereka sedang 
disiksOf mereka disiksa bukan karena 
dosa besar, ya sesungguhnya itu termasuk 
dosa besar, adapun salah seorang dari 
keduanya maka ia suka mengadu domba, 
adapun yang lain tidak menutupi auratnya 
di saat kencing”. Muttafaq 'alaih. Teks 
hadist ini salah satu riwayat Bukhari. 

Para ulama berkata maksud "bahwa 
mereka tidak diazab karena dosa besa/' 
artinya dosa besar dalam dugaan 
mereka^ ada yang berpendapat dosa 
besar, kalau dibiarkan terus menerus 
melakukannya". 

1538. Dari Ibnu Mas'ud r.a„ bahwa 
Nabi SAW bersabda: "Maukah aku 
beritahukan kalian apa itu berdusta? ia 
adalah namimah, yang menyebarkan 
perkataan di antara manusia”. HR. 
Muslim. 

Kata "al 'adhah" dengan fatha 'ain 
dan taskin dhad turunan dari kata "al 
wajhu" yang berarti melemparkan 
fitnah kepadanya, dalam riwayat lain 
dengan kasrah 'ain dan fatha dhad 
berarti kebohongan mengada*ada. 



V» JU :JU 

u?! 6^3 -'erv 

• ^ ^ ^ 

oChi Uj couIl' U4ju :Jlii 

I? I s 5 f i I 


UI j ^ ois:» 

^ j. 'y 5isi 

0 ^ w 


UfeU 


Al 4^: ^3 -\orh 

VI» :J15 ^ ^1 M 

0 iiJi ‘1:^1 ^ ?U;ui u 

«» 

" ^ 


‘5^'i i>3j JU UiJUJi 
J[pj .614^0 


• tf 








310 


ISyadhus ShoUhin 





Allah berfinnan, QS* Al Maidah: 2 
Dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 


: Ju: 4 >\ Jli 

-r’'?' Jj 

.4X3 ^ ^LJI 

• • • • • 


1539. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata; "Rasulullah SAW bersabda: 
"Janganlah salah seorang dari sahabatku 
menyampaikan sesuatu kepadaku tentang 
seorangpun karena sesungguhnya aku suka 
di saat aku keluar kepada kalian, dadaku 
bersih (dari dugaan-dugaan)”. HR. Abu 
Daud dan Taimizi. 













311 


17. Hal‘Hal Yang Dilarang «-jUS" - W 

tidak Allah ridhau Dan adalah Allah 
Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap 
apa yang mereka kerjakan. 


1540. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata; "Rasulullah SAW bersabda: 
“Kalian mendapati manusia laksana 
bahan tambang yang terbaik di antara 
mereka pada masa jahiliyah yang terbaik 
di antara mereka setelah islam bila 
mereka paham tentang dien, dan kalian 
dapati manusia yang paling baik dalam 
urusan ini (memegang kepemimpinan) 
adalah orang yang paling membencinya, 
dan kalian dapati rtmnusia yang paling 
buruk adalah yang bermuka dua, yang 
mendatangi kelompok ini dengan satu 
muka dan kepada kelompok itu dengan 
muka yang lain”. Muttafaq'alaih. 


4il JU :0li' 
iil ^ 

ollii \sX J ^i!ji 

m ^ ^ 

ij jUiit 

. Jp 


1541, Dari Muhammad bin Zaid, 
orang-orang mengatakan kepada 
kakeknya, Abdullah bin Umar r,a.: 
''Sesungguhnya kami masuk 
menemui penguasa kantii, lalu kami 
mengatakan kepada mereka berbeda 
dengan apa yang kami bicarakan di 
saat kami keluar dari sisi mereka", Ibnu 
Umar r.a. berkata: *Vakiilu pada masa 
Rasulullah SAW, kami menganggap hal 
ini, suatu kemunafikan*^ HR. Bukhari. 


M ^ ^ -\at\ 

Crf'j ^ 

“ ^ 

UI :U4Ip 

\i\ U f4J 

^ U^ .Jb JA \:srjP- 

-iil ^ JU IsU; lli 









312 


Riyadhus ShoUhin 




apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. 

Allah berfirman, QS. Qaaf: 18 

Tiada suatu ucapdnpun yang 
diucapkan melainkan ada di dekatnya 
malaikat pengawas yang selalu hadir. 

1542. Dari Ibnu Mas'ud r.a, dari 
Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya 
kejujuran mengantarkan kepada 
kebtfikan, dan kebaikan mengantarkan 
ke syurga, dan sunggtth seorang laki-laki 
selalu jujur benar hingga Allah 
menuliskannya sebagai orang yang jujur, 
dan sesungguhnya dusta mengantarkan 
kepada kejahatan, dan kejahatan 
mengantarkan ke neraka, dan sungguh 
seorang laki-laki yang selalu berdusta 
hingga Allah menuliskannya orang yang 
peiuiusta. ” Muttafaq 'alciih. 


^ OJ -J^ 

.[^A :(3] 

4)1 

oj,® 'U*! <J 

OD ‘^1 Jl 

^ ^ “ 

Si3 .jUJi Jl 

4)1 iu 


Jl ^j4: 

4.^ J 4 -S 3 ' ‘. 1 ^' 


Ai '-2' fliriU 4,1 ."-t’: 


1543. Abduliah bin Amru ra, 
Rasulullah SAW bersabda: "Empat 
hal bila ada pada seseomng berarti dia 
adalah mumi orang munafik dan bila 
ada satu hal pada diri seseorang berarti 
orang tersebut mempunyai satu sifat 
munafik hingga dia meninggalkannya, 
yaitu: bila dipercaya dia khianat, bila 
berbicara dia dusta, bila membuat 
perjanjian dia melanggarnya dan bila 
bersengketa ia berbuat kebatilan”. 
Muttafaq 'alaih. 

Penjelasan hadist ini telah berlalu 
pada BAB Memenuhi Janji. 

1544. Dari Ibnu Abbas r.a., dari 


jl ui C^J 

^ Jjl M 4)1 ^U4I 

viJlJ ^3 .LiJ> 


lip i 6U- ^-jl ISI 
IS13 Jiiu IS13- ^4>ss 


^ ^ ^ ^ I ♦ 






iy. 








■*’ Cs^J Oi’ iLAJ 








17. Hal^Hai Yang Dilarang 


{fp ytS' - \V 


313 


Nabi SAW, beliau bersabda: **Siapa 
yang pura-pura bermimpi dengan satu 
mimpi padahal ia tidak mengalaminya 
maka ia akan dibebani untuk menpkat 
dua biji gandum sedangkan ia tidak 
mampu melakukannya, dan siapa yang 
mendengarkan cerita suatu kaum 
sedangkan mereka tidak suka dia 
mendengarnya akan dituangkan ke 
dalam kedua telinganya kelak di hari 
kiamat timah cair yang panas, dan siapa 
yang melukis gambar (mahluk hidup), ia 
akan disiksa dan dibebani untuk 
meniupkan ruh pada gambar tersebut, 
sedangkan ia tidak mampu meniupkannya'\ 
HR. Bukhari. 

1545. Dari Ibnu Umar r.a., ia 
berkata: "Nabi SAW bersabda: 'Yang 
paling mengada-ada adalah bila 
seseorang memperlihatkan kedua 
matanya pada yang tidak ia lihat*\ liR. 
Bukhari/'. 

Maksudnya ia berkata: "Aku telah 
bermiinpi ini", padahal sebenarnya ia 
tidak mengalaminya dalam mimpL 

1546. DariSamurahbin]undubr.a,ia 
berkata: "adalah Rasulullah SAW sering 
berkata kepada para sahabatnya, 
“Apakah ada diantara kalian yang 
bermimpi?, maka diantara mereka 
menceritakan apa yang dialaminya 
dalam mimpinya. Pada suatu pagi 
beliau berkata kepada kami: 
“Sesungffihnya aku tadi malam didatang 
dua orang, mereka berkata kepadaku, "Ayo 
berangkat! Akupun berangkat bersama 


^ :J \5 .m ^ ^ 

^ t t l'' •l'' 1 

(2/^' iyj cyj 

c > -'t • '^' 


• iP'' '1^ * ''S-' 

^ 

- I • ■•n ••i ^ 


• «Ijj 


^1 ^3 -leio 

Jli :Jll U4^ 

AK>') 

Jj IIJ izVj 


^3 ^ s:-^3-lon 

p ^ 

^ -il J_ji 3 h\s :Ji ili. 

>'j JjZ jl 

i (Jli «Olj i ,(jt 4 il frti 
015! adil ^_^U1 :;lai vSli 

'iJ '-^!j 
JLp uij ^^ g * ° 







314 


Riyadhus SholUiin 




mereka, dan kami mendatangi seseorang 
yang sedang berbaring dan seorang lag 
berdiri disampingnya sambil mengangkat 
batu besar, tiba-tiba dia menghempaskan 
batu tersebut ke kepala temannya, hingga 
kepalanya pecah, dan batu menggelinding 
kesana kemari, lalu dia mengikuti batu 
tersebut dan mengambilnya, lalu 
membawanya lagi kepada temannya, 
ketika dia sampai kepala temannya 
kembali seperti sedia kala, lalu dia 
mengulangi lag seperti yang dia lakukan 
pada kali pertama, aku berkata kepada 
mereka, **Subhaanallah! Siapa mereka 
berdua? Mereka berkata kepada ku, **Ayo 
berangkat! Ayo berangkat! Lalu kami 
berangkat mendatangi seseorang yang 
berbaring terlentang dan seorang lagi 
berdiri disampingnya sambil memegang 
serokan besi pengait bara, lalu 
menghampiri muka temannya dan 
mengoyak mulut hingga ke tengkuknya, 
dan tulang hidungnya hingga 
ketengkuknya, dan matanya hingga ke 
tengkuknya, lalu dia berpindah ke sisi 
tubuh temannya bagian yang lain, lalu 
melakukan hal yang serupa, tatkala selesai 
mengoyak ba^n kedua, sisi tubuh bag^n 
pertama kembali seperti sedia kala, dandia 
mengulanginya lag seperti kali pertama. 
Aku berkata, ^'Subhanaallah! Siapa mereka 
berdua? Mereka berkata kepadaku, “Ayo 
berangkat! Ayo berangkat! Maka kami 
berangkat mendatangi tempat seperti 
perapian (tungku), ternyata di tempat 
tersebut ada suara-suara gaduh yang 
melengking kami melihat kedalamnya, 


^ 


X •. r . > - 


0^ f 


t ^ •i'' * 

m*’» V tl 1*1^ ^ 

oJU&JCy 

^ \ ^ f I t** ^ 1 ^ 


uf iil', i 


V 6 ^ •«. > ^ 




cJiD :Jll 1^1 Jii u 

u !4il :U4J 

m 

\l\} JU 

^ ^ 0 

\s]j 5s^ 

ifrj oJ'i y 

f t ti fl f l tC |< 

4oUd e4oU3 AdJL^ 

tl tl 


^ Jk * ^ ^ 


m ^ 

f 4 »tt I 


u 34 4. 

3- y; ui cj^Vi 




;UJi JjLli 


Ji U5 4 ji^i 
^ 3^ u jL 3ii;i 
Ul :cJi :JIS «Jj^l 

jUJl :J Nli :Jli U 

t 

:JU 4jt 









17. Hal-Hal Yang Dilarang 


ternyata di tempat tersebut ada laki-laki dan 
wanita telanjang, dan lidah api menjilat 
merekadaribawah, disaatlidahapitersebut 
mengenai mereka, mereka berteriak 
sejadinya, Aku berkata, **Siapa mereka? 
Mereka berkata kepadaku, * Ayo berangkat! 
Ayo berangkat! Lalu kami berangkat 
mendatangi sebuah sungai berwarna 
merah seperti darah, ternyata di tengahnya 
ada orangyang berenang menuju tepian, di 
saat dia sampai di tepi, ada seorang lelaki 
yangdisekelilingnya banyakbatuyang telah 
dikumpulkan, dan orang yang berenang 
menuju lelaki tersebut, lalu dia membuka 
mulutnya, dan lelaki itu menyuapkan batu 
ke mulut orangyangberenang lalu dia petgj 
berenang, kemudian kembali kepada laki- 
laki tersebut dan melakukan hal seperti 
semula. Aku berkata kepada mereka, 
**Siapakah orang itu? Mereka berkata 
kepadaku, **Ayo berangkat! Ayo 
berangkat! Lalu kami berangkat 
merutatangi seorang lelaki yang sangat 
tidak enak dipandang, dan di sisinya ada 
api yang sedang dinyalakannya dan dia 
berjalan di sekitarnya, Aku berkata kepada 
mereka, ‘'Siapakah dua orang itu? Mereka 
berkata kepadaku, ‘Ayo berangkat! Ayo 
berangkat! Lalu kami berangkat 
mendatangi sebuah taman yang dipenuhi 
tumbuhan, berkilau seperti cahaya di 
musim semi, dan di tengah-tengah taman 
ada seorang lelaki ting^ aku hampir tak 
dapat melihat kepalanya yang menjulang 
kelangit, dan di sekelilingnya sangat banyak 
anak-anak yang tak pernah kulihat jumlah 
sebanyak itu sebelumnya. Aku berkata 


” ^V 


315 


jU bp 

Ja-I Ija 4-^ 


:cJj 44 L 1 iui fitt 


• .r • * .r ♦ 


>. - „ .r r- 



; \'‘j 


UlUbli 

' f. ' - 


liij /31 J 

«i *t *' t 'l 

oOlP 

gll 3 l iui lip ij\^ 

p u 

<0 4 0jUhMI oJUlP ^ 

•’-iiJ': .i-rr i 



:U4J cJi 




m 



ujU 4 

Ufl l.la.t U 

5O 'i 

J! t; 


ioT/i 

'u 

oJUP 



u :U4j 

» ** 




cjiiJl :J Vli 


-- 







^ lip / 35 - ^ ly 

N Ji/ 

lip 15 IIUI J 















i 7. Hal-Hal Yang Dilarang 


- >V 


317 


Mereka berkata kepadaku, “Kami akan 
memberitaku kamu; lelaki pertama yang 
kepalat^a dipecahkan dengan baPt adalah 
orang yang mempelajari Al-gur'an, tetapi 
tidakmengamalkannya, dan meninggalkan 
shalat, dan lelaki yang rrmlut, hidung dan 
matanya dikoyak hingga tengkuknya, 
adalah seseorang yang keluar dari 
rumahnya, lalu memberitakan kabar 
bohong yang sampai ke seluruh penjuru 
dunia. Dan laki-laki dan wanita yang 
telanjang yang berada seperti di dalam 
perapian adalah orang-omngyang berzina, 
dan lelaki yang berenang di sungai dan 
melahap batu adalah omngyang memakan 
riba, dan lelaki yang tidak etwk dipandang 
yang di sisinya ada apiyangdinyalakan dan 
dia menarinya adalah Malik penjaga 
neraka, dan lelaki ting^ di tarmn adalah 
Ibrahim, dan anak-anak yang di 
sekelUingytya adalah anak-anak yang mati 
dalam keadaan suci, (dalam riwayat 
Bargani yang dilahiikan dalam keadaan 
suci”), seba^n kaum muslirtun berkata, 
'Wahai, RasuluUahljuga arurk-anak orang 
musyrik?Rasulullah SAWbersabda, “Juga 
aruik-anak orang tmtsyrik, dan kaum yang 
sebadan tubuhnya bagjus dan sebagjan 
bundc adalah kaum yang mencampiokan 
atttalan yang baik dan amalan yang buruk, 
lalu Allah mengampuni mereka”. HR. 
Bukhari. 

Dalam riwayat lain: “Sesunahnya 
aku tadi malam bermimpi didatangi dua 
orang lalu mereka membawaku keluar 
menuju tanah yang sucL” Kemudian 
beliau menceritakan: “kami berar^kat 


d : J va ^ d 

m ^ 

Jj'^\ d U} 

li-fj 4^ c4:f ^s^\ 

iil t 

.iul oli oii 

t«Ui ^J\ 4:^J tiUs 

i, jil: 34-^1 ^ 
dj .juvi cisdi 

dj 

Jsi 

jd\ jjjf 

d J 

d J d 

^ J.A\ 011^1 

uSJ 

Jiii 

iTjj !4it i; 

«iii jia 


• ♦11 «» 







318 


Rfyadhus ShoUhin 




mendatangi tempat seperti perapian 
(tungku), bagian atasnya sempit dan 
bagian bawahnya luas dan api menyala 
dari bawahnya, bila api itu membubung 
naik, mereka pun ikut terlempar ke atas, 
dan bila api im mengecil merekapun ikut 
turun, ternyata di tempat tersebut ada 
laki-laki dan wanita telanjang/* ... 
“Hingga kami mendatangi sebuah 
sungai darah, di tepian ada seorang 
lelaki yang disekelilingnya banyak batu, 
orang yang tengah berenang menuju 
tepian, di saat dia sampai dan in^n 
keluar, orangyang^ tepian melemparnya 
dengan batu tepat mengenai mulutnya, 
sehingga orang yang berenang kembali ke 
tempat semula, lalu mereka membawaku 
naik sebuah pohon dan membawaku 
masuk kota yang belum pernah kulihat 
kotasebagusitu, didalamnyaada orangtua 
dan anak-anak ” ... **lelaki yang mulut, 
hidung dan matanya dikoyak, adalah 
seseorang yang memberitakan kabar 
bohong lalu diteruskan sampai ke seluruh 
penjuru dunia, dia akan diperlakukan 
seperti yang engkau lihat hingga hari 
kiamat,**... **lelaki yang kepalanya 
dipecahkan dengan batu adalah orang 
yang mempelajari Al-qur*an, dan tidak 
membacanya di malam hari dan tidak 
mengamalkannya di sianghari, dia akan 
diperlakukan seperti yang engkau lihat 
hingga hari kiamat, dan kampung 
pertama yang engkau masuki adalah 
kampung orang-orang beriman 
umumnya, dan kampung ini adalah 
kampung orang-orang yang mati syahid. 


fiiJi af; 




>♦ y 


1 




& J UJLi \ 

<1^ 4i\ 33 
^3 5n)i ^:!3» ::j 513 . jj 

^ ^ • •• 

^ Jl :JU 3 

J3U \y\j 

M ijii ij^:\ <u^:\ 


jp 


• L* l' 

J 


t > •:*! • 


% ^ 


• 'T • r,^ 




2Lq3 J 14 -J 14ci3 ‘ly 

l l' 


J^ 3=i“ pJj 


5;;3 c ji3 jlii ixji ji3 

5t SiJ .^1 J 


•V <>-y' 

4» ^ ^ 

^3ij SU; ull 

^ .«ili iJi 

Jai ji |vJ i 

Jl^j 14 ^ 


> 







/7. Hal-Hal Yang Dilarang 


~ \Y 



Saya adalah Jibril dan ini Mikail, 
tengadahkan kepalamu, lalu aku 
menengadahkan kepalaku, ternyata di 
atasku seperti awan, mereka berkata, ”itu 
tempatmu,"* Aku berkata, **Biarkan aku 
memasuki tempatku,*" mereka berkata, 
*Vmurmu masih tersisa, jika umurmu 
telah genap engkau akan mendatangi 
tempatmu, ** HR. Bukhari. 


BAB261 

M 

DUSTA YANG DIBOLEHKAN 


Ketahuilah bahwa berdusta 
sekalipun hukum asalnya haram- 
tetapi dalam beberapa kondisi dan 
dengan syarat-syarat tertentu berdusta 
dibenarkan, seperti yang telah saya 
jelaskan dalam kitab Al Azkar, 


4>~i ^ 


•« 


sjIsJl 
^ • « 

«# 

• 

> i ♦ * 

OJLJr 


c. 

S < ^ 

•^1 

«ousii 

.f>: J'l' 

uh ^ ^ 

« >' 
» T - ^ ■ ft 

c - 


'l 

'JLmJ 

m m 

\j ^jji» 
»■ 

:»4rf3 

a::p 

<•01^1 

^1 id^ 

^ J ^ 


1 ^ ^ •T'' 

tr'-'y («-'J 

‘jdJb 


.uoii ,f>; jj ^ 
iJu ’j\i dJUs 
jiJii jiIji 

llij L'b c.lJ^ijl 

lili 

^ ■» ^ 'i» 

rcJi isbSy:, h\i :VIS 
iu 1*1 cjji; jiil 

. lijUJi J1 j 3 «iUjl; ol-l 



Sf jU«i 











320 


Rfyadhus ^laWun 




kesimpulannya: berbicara adalah 
perantara untuk mengungkapkan 
maksud, setiap maksud yang terpuji 
yang mungkin dicapai tanpa berdusta, 
maka hukum berdusta adalah haram, 
dan jika tidak mungkin mencapainya 
melainkan harus berdusta, maka 
berdusta dibenarkan 

Kemudian jika maksud yang 
dicapai tersebut hukumnya mubah, 
maka hukum berdusta juga mubah, 
dan jika wajib maka berdusta juga 
wajib, contoh; apabila seorang muslim 
bersembunyi dari kejaran orang zalim 
yang ingin membunuhnya atau 
mengambil hartanya, atau dia 
menyembunyikan hartanya lalu 
seseorang ditanya tentang muslim 
tersebut, maka wajib berdusta untuk 
merahasiakan muslim tersebut, begitu 
juga jika ia mempunyai titipan dan 
orang zalim ingin mengambil titipan 
tersebut maka orang yang dititipi 
wajib merahasiakan hal tersebut 
walau dengan berdusta. 

Tetapi sikap yang paling hati-hati 
adalah memberikan jawaban secara 
umum, maksudnya; ia mengungkapkan 
suatu ungkapan yang tujuannya benar 
tanpa mengandung dusta, sekalipun 
zhahir lafadz tersebut mengandung 
dusta sesuai dengan pemahaman lawan 
bicaranya, dan andai seseorang 
meninggalkan ungkapan secara umum 
dan menyebutkan secara jelas ucapan 
dusta dalam kondisi ini hukumnya tidak 
haram. 


• ^ ^ ^ 

VI p ‘W 

Oj p . 4,^1 3 UJ. 

613 t 4 -j^i b\s U-d iui 
jLil liU . ^3531 OlJ i i 

ju ill 'j\ .JS Lj 

4 -JiSji 4^3 tSlp SlJi iJu JJ-l) 

jijij ji 

‘■(siA M li* J j»^Sfij 

J dil oiS iij .4\ eUii 

-m ^ ^ ^ 

L4I: U J\ iiilJLj 

%'ju ^ 1 } ijjsJi h) 

. juii lii J .^isji 

ui J wiSji jivfj Jiaiii 5^0 
4*1 4!« 4)1 f f 4^44 

^ -ii»» j>4j 






^ 4/j 

J VI >d3l j^: 







17. Hal-Hai Yang Dilarang 


i^ip 



Para ulama berdalil tentang 
bolehnya berdusta pada kondisi ini 
dengan hadist Ummu Kultsum r.a./ 
bahwa ia mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: “Bukanlah berdusta orang 
yang memperbaiki hubungan manusia, 
lalu ia menyampaikan kebajikan atau ia 
mengatakan kebajikan”. Muttafaq 
'alaih. Dalam riwayat Muslim ada 
tambahan "Ummu Kultsum berkata: 
"Saya tidak mendengar beliau 
memberi keringanan dari sesuatu 
yang dikatakan manusia (berbohong) 
kecuali dalam 3 hal, yakni: dalam 
peperangan, memperbaiki hubungan 
manusia, suami bercerita kepada 
isterinya dan cerita isteri kepada 
suaminya. 


BAB 262 

ANJURAN MEMERIKSA 
(KEBENARAN) APA YANG 
AKAN DIUCAPKAN DAN 
DICERITAKAN 





Aliah beifirman, QS. Al Israa': 36 
Dan janganlah kamu mmgikuti apa 
yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya, 

Allah berfiraum, QS. Qaaf: 18 
Tiada suatu ucapanpun yang 
diucapkan melainkan ada di dekatnya 
malaikat pengawas yang selalu hadir» 


*ii ^ cP? ^ 

.[n 


^ 'M: <J^j 


1547. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa \ d 1V 















i 7. Hal-Hal Yang Diktmng 


«^IsS” — \V 


323 



AUah berfinnan, QS. Al Hajj: 30 
Dan jauhilah perkataan-perkataan 
yang dusta 

Allah betfinnan, QS. Al Israa': 36 
Dan janganlah kamu mengikuti 
apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya, 

Allah berfirman, QS. Qaaf: 18 
Tiada suatu ucapanpun yang 
diucapkan melainkan ada di dekatnya 
malaikat pengawas yang selalu hadir. 


Jli 

.[r* :gJll 

Jij Jla Cl «iii : Ju; jlj; 

.[rn 4% 


^ Jlij 

['A :J] 4^ 


Allah berfirman, QS. Al Fajr: 14 S),^ :i^U; JU^ 

Sesungguhnya Tuhanmu benar- 
benar mengawasi 

Allah berfirman, QS. Al Furqaan: 

Dan orang~orang yang ttaak 
memberikan persaksian palsu 



1550* Dari Abu Bakrah r.a. Ia 
berkata: '^Rasulullah SAW bersabda: 
**Maukah kalian aku beritaku dosa yang 
paling besar? 3x, kami berkata: "Tentu, 
wahcii Rasulullah," Beliau bersabda: ” 
Berbuat syirik kepada AUah, dan durhaka 
kepada kedua orang tua/' awalnya 
beliau bersandar lalu duduk. Beliau 
bersabda: "Jauhilah! Perkataan dusta 
dan persaksian palsu/* beliau terus 













Rfyadhtis ShoUhin 


JpsJUJi 


mengulang-ulang kalimat ini 
sehingga kami berkata: '^semoga 
beliau berhenti". Muttafeq 'alaih 


. AM . V. 


BAB 264 

1 


HARAMNYA MELAKNAT 

1 

-Yli 

ORANG TERTENTU ATAU 

1 

it «Im 

HEWAN 

1 

. 


1551. Dari Tsabit bin Ad Dhahak Al 
Anshari r.a, dia termasuk orang yang 
ikut bersumpah setia di bawah pohon 
Ridhwan, ia berkata. "Rasulullah 
SA W bersabda, **Siapa yang bersumpah 
dengan sumpah suatu agama selain 
Islam^), maka dia seperti yang 
diucapkannya (kafir), dan siapa yang 
bunuh diri dengan suatu alat dia akan 
disiksa dengan alat tersebut di hari kiamat, 
dan seseorang tidak boleh bernazar 
dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, 
dan melaknatseorangyangberimansama 
seperti membunuhnya/' Muttafaq 'alaih 

* 1552. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: **Tidaklah 
pantas bap seorang yang beriman menjadi 
orangyangsuka melaknat*\ HR. Muslim. 

1553« Dari Abu Darda r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
''Orang yang suka melaknat, syafaat dan 
persaksiannya di hari kiamat tidak 
diterima**, HR. Muslim. 


Jl» :Jli 5^5 Ji? drj 

sLort-: :^4.l 

3^ (l/’J (JIS 1«^ 

I" ✓ •l'' 

iJ^ trJj ljOp 

(Isa:; ^ ji; 

0 

«ApS 

✓ 

k£.4,\ j -\60X 

:JU (^ 4il M 

.jUi; Ujj «uUj Ojsa M 

J -\oor 

v» JIJ :JU 


sijL^ Vj (Slili cjJ\^\ jjt 


pu Uj^ «iiua» j:>: 


*) Seperti seseorang bersumpah “Demi Allah, andai saya melakukan hal ini, saya 
menjadi Yahudi atau Nasrani.” Pent. 











27. Hal-Hal Yang Dilarang 


* 


325 


. 1554, Dari Samurah bin Jundub r.a., 
ia berkata: ''Rasulullah SAW bersabda: 
Janganlah kalian saling melaknat dengan 
kata “laknat Allah ” dan tidak pula dengan 
kata “kemarahan Allah'\ dan tidak pula 
dengan kata “neraka'\ HR. Abu Daud 
dan Tarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat 
hadist ini hasan shahih", 

1555. Dari Ibnu Mas'ud r.a,, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Tidaklah beriman orang yang suka 
merusak nama baik seseorangt dan 
tidak juga orang yang suka melaknat^ 
dan tidak Juga orang yang suka berkata 
kotor, dan tidak juga orang yang bodoh 
yang berpikiran kotor*\ HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan", 

1556. Dari Abu Darda r.a„ ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Sesungguhnya seorang hamba bila 
melaknat sesuatu, laknat tersebut naik 
ke langit lalu pintu langit ditutup 
kemudian ia turun ke bumi lalu pintu 
bumi ditutup kemudian ia mencari ke 
kanan dan ke kiri maka jika ia tidak 
menemukan jalan ia kembali kepada 
orang yang dilaknat, jika ia berhak 
mendapat lakrmt tersebut, jika tidak 
laknat itu kembali kepada orang yang 
mengucapkannya". HR. Abu Daud. 

1557. Dari Tmran bin Hushain r.a., 
ia berkata: "Tatkala Rasulullah SAW 
berada dalam sebuah perjalanannya, 
seorang wanita Anshar berada di atas 
untanya, ia merasa muak lalu 
melaknat untanya, Rasulullah SAW 


J iy* ^ j “ w 0 4 

^ 

4)1 Jll :Jii « ^1 


.4)1 oiL i' 




ojis J Ujj «jlliL i J 




4)1 -\eoo 

<Jj4<J Jli :Jl4 JIp 

l\yj a^jji Vj 






liijl Sl» 4)1 J15 rju 

aIaJUI . ljL.i IS| 

. \^ji .lllJl sL\y\ ..UUl 

A* • 

,<jJl Jl sUJ-'s uli; ApJ IJ 


Jl ul:::; jj 

% .iUJiJ iX\ I)^ 

4)1 JJLj L;I5 :JU UJU 4)1 ^3 

** •l'' *1^ l'*! *•" ' djJliS 

^ «v'j ^ 







326 


Riyadhtts SwUhin 




mendengarnya lalu bersabda: "Ambil 
bamng-bamng di atas unta tersebut, dan 
biarkan unta itu karena sesun^ihnya ia 
telah dilaknat”, 'Imran berkata: 
"Sepertinya aku melihat unta itu 
sekarang berjal^tn di tengah manusia 
dan tidak seorangpun yang mau 
mengambilnya". HR. Muslim. 

1558. Dari Nadhlah bin 'Ubaid Al 
Aslami r.a., ia berkata: "Tatkala 
seorang budak wanita berada di atas 
unta yang membawa sebagian 
perbekalan kaum tersebut, ketika itu 
ia melihat Nabi SAW dan jalan di kaki 
gunung tersebut mulai menyempit, 
wanita itu berkata: "Hal .... ya Allah, 
laknatlah unta ini", lalu Nabi SAW 
bersabda: "Janganlah unta yang telah 
dilaknat ikut dalam rombongan kita ", 
Maksud "hal" adalah kata untuk 


^ yliii ^ t 

14^ U :Jlii 

:cVlji JIS 

U ^^1 J tjVl Uljf 

■0- ji 

ui;; :ji* Ju 4)1 ^3 

«L ^ 

v'» :m 

. p 1.*..« «Ijj 

'' «lAJl *l)^* 


menghardik unta. 

Ketahuilah bahwa makna hadist ini 
muskil, tapi sebetulnya tidak terlalu 
muskil, karena maksudnya: larangan 
unta itu ikut dalam rombongan 
mereka, dan bukan maksudnya 
larangan menjual, menyembelih, 
menungganginya selama Udak dalam 
rombongan Nabi SAW, semua 
tindakan ini boleh dan tidak ada 
larangan. Larangan hanya ikut dalam 
rombongan Nabi SAW, dan hukiun 
asal tindakan di atas dibolehkan 
sedangkan yang dilarang hanya 
sebagian tindakan, maka hukum 
yang lainnya tetap seperti semula. 
Wallahu’alam. 


. J,'<1 ^jJ Uls ^3 

1 •'II 

IoUa« J5 |JU6 

t u % 

Ia J <iui 


^ V j,;i3 ou^i jt 

oSl Cr! '^l 

»i<L ^ ijs> diis 

.Jiil «113 u JU ^di ^ 






17. Hal-Hal Yang DUarang 


_ m __ 


327 



Allah berfirman, QS. Huud: 18 
Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) 
atas orang-orang yang zalim 
Allah berfirman, QS. Al A'raaf: 44 
Kemudian seorang penyeru 
(malaikat) mengumumkan di antara 
kedua golongan itu: "Kutukan Allah 
ditimpakan kepada orang-orang yang 
zalim. 

Disebutkan dalam kitab Shahih 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
"Allah melaknat orang yang 
menyambung dan orang yang diminta 
sambungkan rambutnya*’. Beliau 
bersabda: "Allah melaknat orang yang 
makan riba dan Rasulullah SAW 
melaknat orang yang menggambar 
mahluk hidup, dan beliau bersabda: 
"Allah melaknat orang yang mengubah 
tanda batas tanah”, dan beliau 
bersabda: "Allah melaknat pencuri 
yang mencuri telur", dan Rasulullah 
SAW bersabda: "Allah melaknat orang 
yang melaknat kedua orang tuanya", 
dan "Allah melaknat orang yang 
menyembelih untuk selain Allah" dan 
beliau bersabda: "Bahwa siapa yang 
membuat suatu tradisi buruk, atau 













Rfyadhtis Shotihin 




memberi perlindungan kepada orang 
yang membuat tradisi buruk maka 
untuknya laknat Allah, tnalaikat, dan 
seluruh manusia", dan beliau bersabda: 
"Ya Allah, laknatlahsukuRVl, Zakwan, 
‘Ushyyah, mereka durhaka kepada 
Allah dan Rasul~Nya" (ketiga suku ini 
berasai dari kabilah Arab) dan beliau 
bersabda: "Allah melaknat bangsa 
Yahudi karena mereka menjadikan 
kuburan para nabi mereka sebagai 
masjid", dan bahwasanya beliau 
"melaknat laki-laki yang menyerupai 
wanita dan wanita yang menyerupai 
laki-laki" 

Seluruh teks hadist di atas shahih, 
sebagiannya terdapat dalam kitab 
Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, 
dan sebagiannya hanya pada salah 
satu dari dua kitab tersebut, dan 
maksud saya hanya menyebutkan 
secara ringkas dan nanti sebagian 
besar hadist>hadist di atas akan 
disebutkan dalam beberapa BAB 
kitab ini, insya Allah Ta'ala, 


jljjl 

^ 

3u=ivi 0I2J dp 

. JU: 4)1 JU 01 


BAB 266 

II 

• 1 . ■ * 

lUMAMKLfcJU l^vv M Ci Hj 


'L- •' 

MUSl^ TANPA HAQ 

II 



Allah berfirman, QS. Al Ahzab: 58 
Dan orang-orang yang menyakiti 
orang-orang miCmin dan mu'minat 
tanpa kesalahan yang mereka 
perbuat, maka sesungguhnya mereka 
telah memikul kebohongan dan dosa 
yang nyata 


i^i i; 












17. H<a-Hal Yang DUarang 


j^SlI v.'US' — ^v 

«» 


329 


1559* Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata: ^^Rasulullah SAW bersabda: 
'^Memaki orang muslim adalah tindakan 
fasik dan membunuhnya adalah 
tindakan kafif\ Muttafaq ^alaih. 

1560. Dari Abu Dzar r.a./ ia 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: 
^Tidaklah seorang lelaki mengatakan fasik 
atau kafir kepada seorang lelaki yang lain, 
melainkan kata itu kembaU kepadanya, 
jika orang yang dituduhnya tidak seperti 
itu*\ HR. Bukhari. 


• ^ ^ 



1561« Dari Abu Hurairah r,a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: **Dua orang 
yang saling memaki, dosa yang mereka 
ucapkan untuk orang yang pertama 
memulai hingga orang yang dizalimi 
melakukan tindakan”. HR. Muslim. 

1562. Dari Abu Hurairah r.a, la 
berkata: ''Seorang lelaki yang selesai 
minum khamr dihadapkan kepada 
Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda: 
**Pukul dia! Abu Huraira r.a berkata: 
"Diantara kami ada yang memukul 
dengan tangan, ada yang memukul 
dengan terompah, ada yang memukul 
dengan kain, tatkala ia berlalu, ada 
sebagian yang berkata: "Semoga Allah 
membinasakanmu," Nabi bersabda: 
**Jangan ucapkan itu! jangan kalian bantu 
setan terhadapnya.” HR. Bukhari. 

1563. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah. 
SAW bersabda: **Siapa yang menuduh 
budaknya berzina di hari kiamat 


:<J(i ^ <3^5 

jj- 

. «Ijj 

m J 

JU ji AJry. 

^ 'j < 

4 e JLj .0^^^ ^1 

J\S iS 

tlli ijJji* 'J» :Jli i4»i iJljif 


jy.3 :JU iUj 


Sji ^i> :Jjk ^ 4i\ 


t • 


j^\ ^ 








Riyadhus Shoiihin 




hukuman cambuk akan ditegakkan 
untuknya jika budak tersebut tidak 
melakukan apa yang ia tuduhkan". 
Muttafaa 'alaih. 


BAB 267 

MEM^ ORAN^G 
YANG TELAH MATI TANPA 
HAQ DAN TUJU^ SYAR’I, 
SEPERTI PERINGATi^ AGAR 
TIDAK MENGIEUll BID’AH, 
KEFASIKAN ORANG 

■ -• ;‘T.- 

TERSEBUT, DAN^IAINJA^ 


1564. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata; 
"Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah 
kalian memaki orang yang telah mati, 
karena sesungguhnya mereka telah 
meninggalkan apa yang mereka amalkan 
dahulu". HR. Bukhari. 


.4* ^ M 'I?! 






V t . ^ A' • 


44I^Ji4 ^ ijJbi£ 

iiiUi jAij 

l4l t 4« t 0 II i 








jit lisu -^ont 
Y» 4)1 <3^3 Jli iiiJii 

. «Ijj U 


BAB 26R 

I 

, , 1 

iaraNgan menganggu 



(MENYAKHD 

1 



Allah berfirman, QS. Al Ahzab: 58 
Dan orang-orang yang menyakiti 
orang-orang mu'min dan mu'minat 
tanpa kesalahan yang mereka perbuat, 
maka sesungguhnya mereka telah 
memikul kebohongan dan dosa yang 
nyata 




c: 

i\<4 (1^ k^. 

.[oA r^l^SlI] 


1565. Dari Abdullah bin Amru bin Ji Oi 


^ ^ ^ 


'Ash, dari Nabi SAW, ia bersabda: .. 

Jla :Jli 4il 













17. HaUHal Yang Dilarang 


- W 


331 


“Seomng muslim (hakiki) adalah orang 
yang terhindar kaum muslimin dari 
(gangguan) lidah dan tangannya. Dan toJij} ^ Oj,LL1-^JI 

orang bediijrah (hakiki) adalah orang 
yang meninggalkan apa yang dilarang 
Allah\ Muttafaq 'cdaih. . ^ 


^ I •'T l 

U 







1566. Dari Abdullah bin Anmi r.a., 


4»1 Jli :Jli 


ia berkata: “Rasulullah SAW 
bersabda: "Siapa yang ingin dijauhkan 
dari api neraka dan dimasukkan ke 
dalam surga maka ketika kematian 
mendatangnya hendaklah di saat itu ia 
beriman kepada Allah dan hari akhir dan 
hendaklah ia mendatangi orang yang 
mau didatangi". HR. Mtislim. 

” BAB 269 ^ 

LARANGAN SALING 
MEMBENCL SALING 
MEMUTUSKAN HUBUNGAN 
DAN SALING MEMBALIKKAN 
TUBUH KETIKA BERTEMU 



Allah berfirman, QS. Al Hujurat: 10 
Sesungguhnya orang-orang mu'min 
adalah bersaudara 
Allah berfirman, QS. Al Maidah: 54 
Yangbersikap lemah lembutterhadap 
orang yang mu'min, yang bersikap 
keras terhadap orang-orang kafir 


4;>.i CiUp\ : Ju; 4.1 

. t ^ 

U'¥ -M 

.[oi J* 


Allah berfirman, QS. Al Fat-h: 29 
Muhammad itu adalah utusanAllah 
dan orang-orang yang bersama 
dengan dia adalah keras terhadap 


:JU: M'j 

ip: i-Glj ri 


r4.)u 


.[XI :^\'] 












Riyadhus ShoUhin 


jiiLj 


orang-orang kafir, tetapi berkasih 
sayang sesama mereka 

1567. Dari Anas r.a., bahwa Nabi 
SAW bersabda: "Janganlah kalian: 
saling benci, saling dengki, dan jangan 
saling membalikkan tubuh, dan jangan 
saling memutuskan hubungan dan 
jadilah hamba-hamba Allah yang 
bersaudara, tidak halal bagi seorang 
muslim tidak menyapa saudaranya lebih 
dari 3 hari”. Muttafaq 'alaih. 

1568. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Pintu- 
pintu surga dibuka pada hari Senin dan 
Kamis, lalu diampunkan setiap harttba 
yang tidak menyekutukan Allah dengan 
sesuatu melainkan seorang lelaki 
antaranya dan saudaranya ada 
permusuhan, maka dikatakan “tungfft 
dua orang ini hingga mereka saling 
berdamai, tung^ dua omng ini hingga 
mereka saling berdamai". HR. Muslim. 

Dalam riwayat Muslim yang lain 
"Amalan diangkat pada setiap hari 
Kamis dan Senin 


01 4>i 

* 0 

Tj ir> :JU ^ 

'j J t 'j J i I 

4)1 SCp 

vi'ljjf :JU ^ 4)1 

'i!! 44)1 v ^ 
:J125 JIHAS ZZ ^\S 

Ij^ii I uaki: ij>M 

. jiJL^ i\jj ®! l>Tik.XT 






BAB 270 

HARAMNYA DENGKI^ YATTU 
MENGINGINKAN HILANGNYA 


WL YV ♦ 

NIKMAT DARI PEMILIKNYA 

■ 


BAIK NIKMAT AGAMA 

1 

T 

MAUPUN DUNIA 




OjiiaC : JU; 4)1 JU 

: .idll] t* 


Allah berfirman, QS. An Nisaa': 54 
Ataukah mereka dengki kepada 








17. Hal-Hal Yang Dilarang 


m 


333 


manusia (Muhammad) lantaran 
karunia yang Allah telah berikan 
kepadanya? 

1569. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Nabi SAW bersabda: “Hindarilah iri 
dan dengki karena sesungguhnya sifat 
dertgki memakan kebaikan seperti api 
membakar kayu bakar (Atau beliau 
bersabda: “rumput kering") HR. Abu 
Daud. 


BAB 271 

LARANGAN MEMATA-MATAI, 
MENCURI DENGAR PEMBI- 
CARAAN ORANG YANG TIDAE 
SUKA PEMBICARAANNYA 
DIDENGAR 


.^dl J «j .[oi 

M “ " ^ 


~m m ^ 

fi^l» :<JU ^ 4^1 M 

:Jli j\ jllJl ^1: 

. .>jlS y} S03 S 


^ 4^l -tvv 


Allah berfinnan, QS. Al Hujurah 12 
Dan janganlah kamu mencari^^cari 
kesalahan orang lain. 

Allah berfinnan, QS. Al Ahzab: 58 
Dan orang^^otang yang menyakiti 
orang-orang mti'min dan mu'minat 
tanpa kesalahan yang mereka perbuat, 
maka sesungguhnya mereka telah 
memikul kebohongan dan dosa yang 


'i. 


4il ju 


.[oA ^ 


nyata. 

1570. Dari Abu Hurairah r.a , ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
**Hindarilah berburuh sangka karena 
sesungguhnya beburuk sangka adalah 
pembicaraan yang paling dusta dan 
janganlah mencari-cari aib, dan 
janganlah memata-matai, dan janganlah 


Ki <5ll ^3 1^3 -\«V* 

jUCu :J15 ^ M 




N j cljliLAj 'i J 










334 


Sfyadhus ShoUhin 




saling berlomba mengambil hak orang 
dan janganlah saling dengki, dan 
janganlah saling membenci, dan 
janganlah saling tidak peduli, dan jadilah 
hamba-hamba Allah yang bersaudara 
seperti Allah memerintahkan kalian, 
seorang muslim saudara ba^ muslim 
lainnya, maka janganlah ia memalimi 
saudaranya, dan membiarkannya disiksa 
musuh, dan merendahkannya, takwa 
berada di sini, takwa berada di sini" 
beliau menunjuk ke arah dadanya, 
“cukup sudah keburukan; seseorang 
merendahkan saudaranya sesama 
muslim; sedap seorang muslim terhadap 
muslim yang lain haram: (diganggu) 
damhnya, kehormatarmya dan hartanya, 
sesungguhnya Allah tidak melihat kepada 
jasad kalian, juga tidak kepada rupa 
kaliart, tapi Ia melihat pada hati dan 
amal kalian". HR. Muslim. 

Dalam riwayat lain "janganlah 
saling dengki, dan janganlah memata- 
matai, mencari-cari aib, dan jangan 
menawar untuk merutikkan barang dan 
jadilah hamba-hamba Allah yang 
bersaudara”. 

Dalam riwayat lain "jangan saling 
memutuskan hubungan, jangan saling 
tidak perduli, saling benci, saling dengki, 
dan jadilah kalian hamba-hamba Allah 
yang bersaudara ”. 

Dalam riwayat lain “janganlah 
saling menghindari, dan jangan 
sebagian kalian membeli atas akad jual 
beli sebadan yang lain ”. 

Muslim meriwayatkan seluruh 


> > 




Ui At Slip 


i J 'Ssl: v j 

jrriJ illfP 

(Sf StSy** «jJIj 

* ^ ^ < 

. Ji 

v; Tj ci^ii- 

i J 41..1.^4; 


’J ‘ 


' i 


^ • 


.lUili! iUp 


y t 


^ 11 - r 


Vj 4I_^LL- 'V» 

. jp fioi: 

.^SSS ‘«f-t'SS»' '.03 






17. Hal-Hal Yang DUarang 


■" ^V 



riwayat di atas, dan Bukhari telah 
meriwayatkan sebagian besarnya. 

1571. Dari Mu'awiyah r.a., ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: **Jika engkau mencari- 
cari aib kaum muslimin, niscaya engkau 
membinasakan mereka (atau hampir 
membinasakan mereka) Derajat 
hadist ini shahih. Diriwayatkan Abu 
Daud dengan sanad yang shahih. 

1572. Dari Ibnu Mas'ud r.a., bahwa 
seorang lelaki dihadapkan lalu 
dikatakan kepadanya: "Ini adalah fulan 
yang di janggutnya menetes khamar", 
lalu ia berkata: "Sesungguhnya kami 
dilarang memata-matai tetapi jika satu 
maksiat tampak nyata, kami akan 
menindaknya". Derajat hadist ini hasan 
shahih. HR. Abu Daud dengan sanad 
yang sesuai dengan persyaratan Bukhari 
dan Muslim. 


. M ojt 

4,1 ^3 oi' 

l'* ' . ^ l " -f 

ijA .J ckji " 

UI :Jia cl>^ 6^ 

Ol ^ 

* ^ ^ ^ 

* ' 1 ^ {• * • ^ 1-1 ''t' 

I^ • I ^ ^ ^ ^ ^ 

»yj 


(«4^3 4»^ 


BAB272 



LARANGAN BERBURUH 


5hj| I^ii-YVt 

SANGKA KEPADA KAUM 



MUSLIMIN TANPA ALASAN 




Allah berfinnaii, QS. Al Hujurat: 
12 

Hai orang-orang yang beriman, 
jauhilah kebanyakan dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu 
adalah dosa 

1573. Dari Abu Hurairah r.a, 
Rasulullah SAW bersabda: “Hindari 


\p\* jk : Jli; 4,1 J« 

4^1 ^ dJi ^1 <4 

.[\Y 


^ 4,1 ^ 1^3 - ^ «W' 












336 


Rfyadhtts ShoUhin 




prasangka buruk karena sesungguh^ 
prasangka buruk adalah pembicaman 
yang paling dusta". Muttafaq'alaih. 





BAB 273 

HARAMNYA MERENDAHKAN 
KAUM MUSLIMIN 


j\2is>‘\ ~'YVY’ 


Allah beifiraiaii,QS. Al Hujurat: 11 
Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah suatu kaum mengolok- 
olok kaum yang lain (karena) boleh 
jadi mereka (yang diolok-olokkan) 
lebih baik dari mereka yang 
(mengolok-olokkan) dan jangan pula 
wanita-wanita (mengolok-olokkan) 
wanita-wanita lain (karena) boleh 
jadi wanita-wanita (yang diperolok- 
olokkan) lebih baik dari wanita (yang 
mengolok-olokkan) dan janganlah 
kamu mencela dirimu sendiri dan 
janganlah kamu pang^l memanggil 
dengan gelar-gelar yang buruk. 
Seburuk-buruk panggilan ialah 
(panggilan) yang buruk sesudah 
iman dan barangsiapa yang tidak 
bertaubat, maka mereka itulah 
orang-orang yang zalim. 

Allah berfirman, QS. Al Humazah: 1 
Kecelakaan bagi setiap pengumpat 
lagi pencela 

1574. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Cukup 
sudah keburukan; seseorang merendahkan 
saudarartyasesarrmmuslim". HR. Muslim. 


'iS : Ju; -i» JB 

o* 2^ ot ^ 

m % h 

(w 


juj 

^ ^ ^ 

i\jj olif 01 ^ 










17. Hal-Hal Yang DUamng 


j^Sll — w 


337 


1575. Dari IbnuMas'udr.a, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda: “Tidak akan 
masuk surga orang yang di hatinya ada 
seberat biji sawi kesombongan, ” seorang 
lelald berkata: “sesungguhnya seseorang 
suka pakainnya bagus dan alas kalanya 
juga bapis, "beliau bersabda: “Sesungguh¬ 
nya Allah Maka Indah dan menyukai 
keindahan, kesombongan itu adalah 
menolak kebenaran (karena yang 
meyampaikan-nya orang biasa), dan 
merendahkan manusia. 'HR. Muslim. 


1576. DariJundubbinAbdullahr.a., 
ia berkata: "RasulullahSAWbersabda: 
"Seorang lelaki berkata: “Demi Allah, 
Allah tidak akan mengampuni sijulan", 
laluAllahAzza waJalla berfirman: “Siapa 
yang bersumpah atas nama-Ku bahwa 
Akut tidak mengampuni si fulan, 
sesungguhnya Aku telah mengampuni¬ 
nya dan Aku hapuskan amalanmu". HR. 
Muslim. 


BAB 274 

LARANGiW MENAMPAKKAN 
KEGEMBIRAAN TERHADAP 
^SIBAH YANG MENIMPA 
SEORANG MUSLIM 


m ^ ^ 

(>* ^ c/ 




A •- 






4)1 01» 

% :^i cju^'i 4^: 

Lii-J 

lIOA JA ijj 

* «ji 

4.1 yS Ji -lavn 

4)1 J Jl5 :Jli 4)1 

4)1 v 4 . 1 ; : ju» -.m 

=3^-? 5^ 

!0^ >f V of ^ Jfe c^iJl 

Aa Alt ^ ^ II 


«cilia.» cJa^lj 4 4 Jj 


■ 203 



Allah berfirman, QS. Al Hujurah 10 
Sesungguhnya orang-orang mu'min 

adalah bersaudara -t'* :c.<lj>oJI] 













Riyadhus ShoUhin 




Allah berfirman, QS. An Nuun 19 
Sesungguhnya orang-orangyangingin 
agar (berita) perbuatan yang amat keji 
itu tersiar di ka langan orang-orangyang 
beriman, bagi mereka azab yangpedih di 
dunia dan di akhirat 

1577. Dari WatsUah bin Al Asqa' 
r.a., ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda; “Janganlah menampakkan 
kegembiraan terhadap musibah 
saudaramu karena kemungjdnan Allah 
merahmatinya dan memberikanmu 
cobaan”. HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasein^)". 

Dalam BAB ini ada hadist Abu 
Hurairah r.a yemg telah berlalu pada 
BAB "Larangan Memata-matai" 
“setiap muslim terhadap muslim yang 
lain haram.... ” 


Ciit 4 iJ oii iS 


^3 J hi\j - S flvv 

i-uiji M 

:JU3 i\yj 


t 'i .1 


• ^ I ^ ll S"*" i f fc 

UjijA 


yy jiJ 















77 . Hal-Hal Yang Dilarang 




339 


1578. Dari Abu Hurairah r. a, ia 
berkata: '^Rasulullah SAW bersabda: 
"Dua hal yang ada di tengah manusia 
yang bila hal itu dilakukan mereka 
menjadi kafir; yaitu membantah 
keturunan dan meratapi mayit*\ HR. 
Muslim. 


-il Cffj »7^ J Cj^j -'«VA 
OlSM» 4>I Jll ;Jli 

J 

«^1 JU j .^1 



BAB 276 

■ 

_ 

LARANGAN TIPU DAN 



MUSLIHAT 

■ 



Allah berfirman, QS. Al Ahzab: 58 
Dan orang-orang yang menyakiti 
orang-orang mu'min dan mu'minat 
tanpa kesalahan yang mereka 
perbuat, maka sesungguhnya mereka 
telah memikul kebohongan dan dosa 
yang nyata 


< 3 ii 

\J,2^\ c: .^5 ojHp't 

Cj; ^ 

.[OA 


1579. Abu Hurairah r. a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: *'Siapa 
yang mengangkat senjata terhadap 
kaum muslimin maka ia tidak termasuk 
golongan kamij dan siapa yang menipu 
kami ia tidak termasuk golongan kami" 
HR, Muslim. 

Dalam riwayat Muslim yang lain 
"bahwa Rasulullah SAW melewati 
seonggok makanan lalu beliau 
memasukkan tangannya ke dalam 
onggokan tersebut, jari beliau menjadi 
basah maka beliau bersabda: "Apa ini 
wahai pemilik makanan?", ia berkata: 
"Terkena hujan wahai Rasulullah", 
beliau bersabda: "Kenapa tidak engkau 
letakkan pada bapan atas makanan, hingga 


6^» :Jli m 

uli ii; lidip 

Ujj «iL 


^1 J 

* f ^ 

. f I T 


;:b: j^su ju 




:JU3 i'su: cJiii lUj 


(Jli 


Li U lii U 


:Jli !4»1 L: JUiJi oU.1 

:i>: Ji- (.uLl 
.alL 












Rfyadhus ShoUhin 




orang-orang melihatnya, siapayangmenipu 
kami Hdaklah termasuk golongan kami'\ 

1580. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: **Jangan 
kalian saling menawar untuk menaikkan 
harga barang tanpa ada niat membeli*', 
Muttafaq "alaih. 

1581. Dari Ibnu Umar r.a.^ bahwa 
Nabi SAW melarang menawar barang 
untuk menaikkan harganya". 
Muttafaq 'alaih. 

1582. DariIbnuUmarr.a.4aberkata: 
^^Seorang lelaki menyebutkan kepada 
Rasulullah SAW bahwa ia ditipu di 
saat jual beli, lalu Rasulullah SAW 
bersabda: "Siapa yang menjual 
kepadamu katakanlah **Tidak ada 
tipuan", Muttafaq ^alaih. 


1583. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: '"Rasulullah SAW bersabda: 
"Siapa yang mempengaruhi (merusak) 
isteri atau budak seseorang, maka dia 
tidak termasuk golongan kami". HR. 
Abu Daud. 


BAB 277 

HARAMNYA MELANGGAR 
PERJANJIAN 


:Jl3 


(>*■ 3® ‘J' 

.jii jS: 

iA ^ 

JlS 

.4* 'i : Jii tcJuU 

.Uj i'tijlSU wJLl .Uw «l'tAiJn 


f X " * 

j;;» ^1 ( 3 li :Jli 

>*(••• •{ <1 i - •’«' 

J' ‘iiiy*' ‘‘^■JJ '-rr^ 

A i\jj iiiL 

-t ^ I* « •» 

oJL^ ijt «-U ^ fc 

.✓ # • ■ # * ♦ • 

. iijtf-j JjiJf : : i/jS:^ 




i. 


jMi\ 


AUah berfirman, QS. Al Maidah: 1 <ZS <3« 

Hai arang-orang gang benman, 










17» Hai^Hal Yang Dilarang 


— W 


341 


penuhilah aqad-^aqad ittu 

AUah berfirman^ QS* Al Israa': 34 

Dan penuhilah janji; sesungguhnya 
janji itu pasti diminta pertanggungan 
jawabnya» 

1584. Dari Abdullah bin Amru r,a, 
Rasulullah SA W bersabda: **Empat hal 
bila ada pada seseorang berarti dia 
adalah mumi orang munafik dan bila 
ada satu hal pada diri seseorang berarti 
orang tersebut mempunyai satu sifat 
munafik hingga dia meninggalkannya^ 
yaitu: bila dipercaya dia khianat, bila 
berbicara dia dusta, bila membuat 
perjanjian dia melanggarnya dan bila 
bersengketa ia berbuat kebatilan**. 
Muttafaq "alaih. 

1585. Dari Ibnu Mas'ud r-a., Ibnu 
Umar r.a.^ dan Anas r.a, mereka 
berkata: "Nabi SAW bersabda: **S€tiap 
orang yang melanggar perjanjian, ia 
membawa bendera di hari kiamat 
sehingga orang mengatakan **ini adalah 
bendera pengkhianatan si fulan*\ 
Mutteifaq 'alaih. 

1586. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a., 
badiwa Nabi SAW bersabda: "Bagi 
setiap orang yang melanggar perjanjian 
akan membawa bendera di duburnya di 
hari kiamat, bendera tersebut tingginya 
seukuran pengkhianatannya, ketahuilah 
sesungguhnya pengkhiarmtan yang paling 
besar adalah mengkhianati pimpinan 
umum (khalifahikepala negara)". HR. 
Muslim. 


.[Tl 


0? u? # ^3 -'«At 

^ ^ y 

• > 

‘J m 


^ iUjU uiii: 

Ji 231 ^ ;u*>. C)\S 


ii^ ^ ^ ^ ^ 1 * 

. 4^ JilU u 

^3 ->oAo 

Jll : \ji\j 4)1 

.iidi f-y. tVjS Jjii js;j. -.m 

.4i j2: <0^ 




ijiiJi ^ 1^3 -\oA*V 

^ -Al 

^ 

Tj vf jji ^di 

j- 

• ( 4 ^ ^hj 


Zi ^3 iyi'J. J 1^3 -^0AV 


1587. Dari Abu Htirairah r.a, dari 







342 


Rfyadhus ShoUhin 




Nabi SAW, beliau bersabda: 

Ta'ala berfirman: ‘Tiga kelompok yang 
Aku menjadi seterunya di hari Idamat; 
seorang lelaki yang memberi janji atas 
nama-Ku kemudian ia melanggarnya, 
seorang lelaki yang menjual orangmerdeka 
lalu memakan upah penjualannya, dan 
seorang lelaki yang mempekerjakan 
seseorang , orang tersebut memenuhi 
kewajibannya tetapi lelaki itu tidak 
memberikan upahnya*\ HR. Bukhari. 


:J\ju Al JU :JU ^ 


5^: fjj 


BAB278 



LARANGAN MENGUNGKIT- 

1 

3^L ^ ^I vlj -VVA 

UNGKIT PEmERI/iN DAN 

1 


SEJENISNYA 

1 



Allah beifinnan, QS. Al Baqarah; 264 

Hai orang-orang beriman, janganlah 
kamu menghilangkan (pahala) 
sedekahmu dengan menyebut- 
nyebutnya dan menyakiti (perasaan si 
penerima), 

Allah beifinnan, QS. Al Baqaiah: 
262 

Orang-orang yang menafkahkan 
hartanya di jalan Allah, kemudian 
mereka tidak mengiringi apa yang 
dinafkahkannya itu dengan tidak 
menyebut-nyebut pemberiannya dan 
dengan tidak menyakiti (perasaan si 
penerima), 

1588. Dari Abu Dzar r.a, dari Nabi 
SAW, ia bersabda: “Tiga golongan yang 
tidak diajak Allah bicara di hari Idamat, 
Allah tidakmelihat kepada mereka, tidak 


4 : JU; Jlij 

d: ijilil Z P ^ 

.[TlT :5^1] % 


ji y J -'®aa 

N j cooji 4»i 










17. Hal-Hal Yang Diianmg 


- 'V 



memucikan mereka, serta bagi mereka 
azab yang pedih'\ Rasulullah SAW 
mengulanginya tiga kali, l^u Abu 
Dzar berkata: "Mereka adalah orang 
yang kecewa lagi merugi, siapakah 
mereka wahai Rasulullah?", beliau 
bersabda: "Orang yang menjulurkan 
kainnya (melebihi mata kaki), orarig 
yang menyebut-nyebut sedekahnya, 
orang yang yang menjual barang 
dagangannya dengan sumpah dusta*\ 
HR. MuslinL 

Dalam riwayat Muslim yang lain 
"yang menjulurkan kain sarungnya". 

Maksudnya menjulurkan kain 
sarung atau pakaiannya melebihi 
mata kaki karena sombong. 


:J15 .fjf 'Jj 

. 013 ^ M J tii'Ji 

Cr* -J^ Ji' ul» 

:Jli ?4»»t U 

ir/j 

• ^ ^ ^ • 

^ 2314 


^ m ^ 


BAB 279 
LARANGAN 

membAnosakan diri dan 

BI^UAT AMAYA 



Allah beifiniuin, QS. An Najau 32 
Maka janganlah kamu mengatakan 
dirimu suci. Dialah yang paling 
mengetahui tentang orang yang 
bertakwa 

AUah bei&man, QS. Asy Syuura: 42 
Sesungguhnya dosa itu atas orang- 
orang yang berbuat zalim kepada 
manusia dan melampaui batas di 
muka bumi tanpa hak. Mereka itu 
mendapat azab yang pedih. 


: JU: 4il ju 

.[rr :^l] ^ 

‘iiU :JU; ju; 

4 

;i3 


.tit 


1589. Dari 'lyadh bin Himar r.a., ia CfYi i/. -\oA^ 












344 


Riyadhtts ShoUhin 




berkata: “Rasulullah 5AW bersabda: 
“Sesungguhnya Allah Ta’ala mewahyukan 
kepadaku “Agar kalian merendahkan diri 
hingga tidak seorangpun yang menganiaya 
yang lain dan tidak seorangpun yang 
membanggakan diri terhadap yang lain". 
HR. Muslim. 

Para ahli bahasa berkata: “Kata “Al 
baghyu" berarti melampaui batas dan 
congkak". 

1590. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Apabila 
seorang lelaki berkata "manusia telah 
binasa”, maka berarti ia telah 
membinasakan mereka”, HR. Muslim. 

Riwayat yang masyhur dengan 
dommah huruf kaf “Ahlakuhum" 
dan diriwayatkan dengan fatha. 
Larangan ini bagi orang yang 
mengucapkannya takjub dengan 
dirinya dan menganggap kecil orang 
lain, tinggi hati, inilah yang hukumnya 
haram, adapun orang yang 
mengucapkan kata tersebut karena ia 
melihat orang-orang yang kurang 
agamanya dan ia mengucapkan 
dengan rasa sedih terhadap kondisi 
dan agama mereka maka ini tidak 
mengapa, ini penafsiran dan 
penjelasan para ulama. Di antara 
uleuna yang berpendapat seperti ini 
adalah Malik bin Anas, Al Khattabi, 
Humaidi, dan lain-lain yang telah saya 
jelaskan dalam ViieSoAlAdzkar. 


-ai Jli :JU 
ll)t 

Jp lii Vj 

» 6\jj 

JLi 

.SlkiVlj 


m • X 

Ji \l\» :«JU‘ ^ 4i\ M 

iili ;^5)l 

^ \skj isjj'j 

t>u:j M Jli 

J U J 

JUj 

fuiiii l'jil iJiJi .ii 
^ iui; :f^Sii iL:Sii ^ ^15 

* T 

■ •jisiSiu J jij 







/ 7 . Hai-Hal Yang Dilarang 


j^Sfi w’US' ~ 


345 



^^AUah berfirman, QS, Al Hujuraat: . j^ 

Sesungguhnya orang-orang nnt'min •['• 
adalah bersaudara karena itu 


damaikanlah antara kedua saudaramu 
Allah beifinnan, QS. Al Maidah: 2 
Dan janganlah tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelancaran 
1591* Dari Anas r.a., bahwa Nabi 
SAW bersabda: "Janganlah kalian: 
saUng benci, saling dengki, dan jangan 
saling membalikkan tubuh, dan jangan 
saling memutuskan hubungan dan 
jadilah hamba-hamba Allah yang 
bersaudara, tidak halal bagi seorang 
muslim tidak menyapa saudaranya lebih 
dari 3 hari*\ Muttafaq ' 2 daih. 



1592. Dari Abu Ayyub r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Tidak 
halal bagi seorang muslim memutuskan 
hubungan dengan saudaranya lebih tiga 
malam, mereka bertemu lalu yang ini 
memalingkan mukanya dan yang ini juga 
mematingjkan mukanya, yang terbaik di 
antara mereka adalah yang memulai 
mengucapkan salam". Muttafaq 'alaih. 



✓ 









346 


Biyadhus ShoUMn 




1593. Dari Abu Hurairah r.a., ia 
berkata: Rasulullah saw bersabda: 
Amal-amal diangkat pada setiap hari 
kamis dan senin maka Allah mengam puni 
setiap orangyangtidakmenyekutukan Allah 
dengan sesuatu kecuali orang yang 
bermusuhan dengan saudaranya, Allah 
berkata: biarkan dua orang ini hingga 
mereka berdamau H R, Muslim 



1594. Dari Jabir r.a./ ia berkata: 
''Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: ^'Sesungguhnya syetan telah 
putus asa untuk disembah kaum 
muslimin di jazirah Arab tetapi ia masih 
bisa memutuskan hubungan sesama 
merekd'\ HR, Muslim. 

Maksud memutuskan hubungan 
adalah merusak dan mengubah hati 
mereka. 



1595. Dari Abu Hurairah r.a^ ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Tidak halal bagi seorang muslim 
memutuskan hubungan dengan 
saudaranya lebih tiga hari maka siapa 
yang memutuskan hubungan lebih dari 



tiga hari lalu mati, niscaya ia masuk 
neraka”. HR. Abu Daud dengansanad 
sesuai dengan persyaratan Bukhari. 


Js .Hiij .jis jit ir/j 


1596. DariHadradbinAbiHadradAl 
Aslami r.a., seorang sahabat, ia 
mendengar Nabi SAW bersabda: 
“Siapa yang memutuskan hubungan 
dengan saudarat^a selama setahun maka 








/ 7 . Hal-Hal Yang Dilarang 


jjaH\ wb? - \V 


347 


ia seperti menumpahkan darahnya*\ HR. 
Abu Daud dengan sanad yang shahih. 

1597. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: '*Tidak 
halal bagi seorang mukmin memutuskan 
hubungan dengan mukminyanglain lebih 
dari tiga malam, jika tiga malam berlalu 
maka ketika bertemu hendaklah ia 
mengucapkan salam kepadanya, jika ia 
membalas salamnya maka keduanya 
mendapatkan pahala, jika ia tidak 
membalas salamnya maka ia kembali 
dengan membawa dosa dan orang yang 
mengucapkan salam telah keluar dari 
memutuskan hubungan*'. HR. Abu 
Daud dengan sanad hasart 

Abu daud berkata: ^^Apabila 
memutuskan hubungan karena AUah 
Ta'ala^ maka tidak termasuk dalam 
masalah ini^^ 


. ^ jiiiL ijis J.1 Ujj 

i?; N» :Jb- m M 

. 4 .%* j> »> 3 :: 3 ^: M 

jJLii .iiHi 6ii 

jii jiU Ij tjdU 

v: p ^13 J 

\i\ :jjlS JU 




BAB 281 


. .. 

LARANGAN DUA ORANG 
BIPBISIK TANPA IZIN YANG 


~tA3 

' 'tf' ’ ' 

KETIGA KECUAU KARENA 



APA HAJAT, YAirU DUA 



ORANG YANG PERBICARA 



D^GAN SUARA PPM^ YANG 


Aii» ^ ACmiIi 

PEMBICARAAN KEDUANYA 



TIDAK TERDENGAR 


V ' 

-f . ' 


Dan termasuk juga berbisik bila 
dua orang berbicara dengan bahasa 
yang tidak dipahami orang ketiga. 

Allah berfirman, QS. Al Mujaadilah: 10 


bt JL» 










348 


Rfyadhas ShoUhin 




Sesungguhnya pembicaraan rahasta 
itu adalah dari syaitan 

1598. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Bila 
mereka tiga orang janganlah dua orang 
berbisik dengan tidak mengikutkan orang 
ketiga". Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat Abu Daud ada 
tambahan "Abu Shaleh berkata kepada 
Ibnu Umar r.a.: "Empat orang?", ia 
berkata: "Tidak mengapa". 

Dalam riwayat Malik "dari Abdullah 
bin Dinar, ia berkata: "Aku dan Ibnu 
Umar r.a. berada di rumah Khalid bin 
'Uqbah yang terletak di pasar, lalu 
seorang datang ingin berbisik 
kepadanya dan tidak ada seorangpun 
bersama Ibnu Umar r.a. selain aku, 
maka Ibnu Umar r.a. memanggil 
seorang lelaki lain hingga kami 
menjadi empat orang, kemudian ia 
berkata kepadaku dan lelaki ketiga 
yang dipanggilnya: "Menyingkirlah 
sebentar karena sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: 
"Janganlah dua ming berbisik dan tidak 
mengkutkan orang ketiga". 


CrfJ A* 

• 4 » ^ 



1599. Dari Ibnu Mas'ud r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Bila 
kalian tiga orang janganlah dua orang 
berbisik, tidak mengjkutkan yang lainnya 
hingga kalian berkumpul dengan orang 
ramai karena hal tersebut dapat 
membuatnya sedih". Muttafaq "alaih. 







17. Hal-Htd Yang Dilarang 


— \V 


349 


BAB 282 
;O^RAN(^ 

BUDAK, BINATANG, WANITA 
DAN ANAK DENGAN TANPA 
SEBAB SYARl ATAU 
MELEBIHI UKURAN 

IDIK 



Allah berfirman, QS. An Nisaa': 36 
Dan berbuat baiklah kepada dua 
orang ibu bapak, karib kerabat, anak- 
anak yatim, orang-orang miskin, 
tetangga yang dekat dan tetangga 
yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil 
dan hamba sahayamu. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang 
yang sombong dan membangga- 
banggakan diri 



1600. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Seorang 
wanita disiksa karena seekor kucing yang 
dikurungnya hingga mati, lalu wanita 
tersebut masuk neraka karena 
perbuatannya itu, ia tidak memberi kucing 
tersebut makanan dan minuman di saat ia 
mengprungnya, dan ia tidak melepaskan 
kucingku untukmemakan hewan kecil dan 
serangga di tanah Muttafaq 'alaih. 


:jii ^ 4)1 M LLj: 


i' \'ir.' - T*. : if'* 




" • -I*'*! 

‘'y’ 


• f 


^ 'i 0^1 


i- iil; i* 




•4^ jii 

Ii ~****\\ 










1601. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa ia 










350 


^tuUtus SkoUhitt 




melewati beberapa orang pemuda 
dari Quraisy/ mereka mengikat 
seekor burung untuk dijadikan 
sasaran panah dan mereka memberi 
sesuatu kepada pemilik burung untuk 
setiap panah yang tidak mengenai 
sasaran, tatkala mereka melihat Ibnu 
Umar r.a., mereka berpencar, lalu 
Ibnu Umar r,a. berkata: "Siapa yang 
melakukan ini?, AUeih melaknat orang 
yang melakukan ini, sesungguhnya 
Rasulullah SAW melaknat orang yang 
menjadikan mahluk yang bernyawa 
sebagai sasaran". Muttafaq 'alaih. 

1602« Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW melarang binatang 
ternak dibunuh dengan cara 
dikurung". Muttafaq 'alaih. 

1603« DariSuwaidbinMuqarinr.a.,ia 
berkata: "Aku adalah yang ketujuh dari 
tujuh orang bersaudara, anak-anak 
Muqarin, kami tidak mempunyai 
budak kecuali seorang wanita yang 
ditampar oleh saudara kecil kami, 
maka Rasulullah SAW memerintah¬ 
kan kami memerdekakannya.". 

Dalam riwayat lain "aku mempunyai 
tujuh orang saudara". 

1604« Dari Abu Mas'ud Al Badri r.a., 
ia berkata: "Aku memukul seorang 
budakku dengan cambuk, maka aku 
mendengar suara dari arah belakangku 
'"ketahuilah hai Abu Mas*ud"' maka aku 
tidak mendengar suara tersebut karena 
marah, tatkala suara itu mendekat 


j:\ \’jij ilu .juji aa 

a A ^ ^ ^ ^ ^ A 

♦ ^ ^ ^ ^ I •i*» ^ ^ ^ 

JU» 

jii ly 

J» M k 


: Jl» JIp 4)1 ^ • Y 

• ^ 

• ^ Jj-ij 

. . owUj . 4maP 

JiVj oiJ :Jli ^3 
VI f.u 0' U ^ o;:, 

Ju^f ^aj j 


J S>-1 


ijlp» 3,li; ^3 

d ;UpIi 

: ^ ^ S* 'M 






17, Hal-Hal Yang Dilarang 


^ jjjSII <->bS’ - W 

__ * 


351 


kepadaku ternyata beliau adalah 
Rasulullah SAW, Lalu beliau bersabda: 
**KetahuUahhaiAbuMas*udsesungguhnya 
Allah lebih kuasa terhadap dirimu 
daripada engkau terhadap budak mV\ 
maka aku berkata: "Setelah ini aku 
tidak akan memukul seorang 
budakpun selama-lamanya". 

Dalam riwayat lain "maka cambuk 
terjatuh dari tanganku karena wibawa 
beliau". 

Dalam riwayat lain "maka aku 
berkata: "Wahai Rasulullah^ dia 
merdeka karena (mengharap pahala 
melihat) wajah Allah Ta'ala", beliau 
bersabda: “Andai engkau tidak 
melakukan ini niscaya neraka akan 
menghanguskanmu (atau neraka akan 
menyentuhmu)**. Muslim meriwayatkan 
semua riwayat di atas. 

1605. Dari Ibnu Umar r.a.^ bahwa 
Nabi SAW bersabda: “Siapa yang 
memukul budaknya sebagai balasan ia 
tidak mendatanginya atau ia menampar- 
nyamakakifaratnya (menghapuskan dosa) 
dengan memerdekakannya'*. HR. Muslim 

1606. Dari Hisyam bin Hakim bin 
Hizam r.a., bahwa ia melewati di 
negeri Syam orang-orang Anbath, 
mereka berdiri di bawah terik 
matahari dan kepala mereka diguyur 
minyak, lalu ia berkata: "Apa ini?", ada 
yang berkata: "Mereka disiksa karena 
tidak membayarkan bagi hasil tanah 


-itTof d 


.ili 




^ Jaili 






:JUi iJU; ^ 


jj 33 Ut» 

;i4. iv/j «3^1 j[ 






:«3li ^ M U4U 

m ^ 

o; M *iUjJ 

y* 

^ ^ ->n.n 

<^j /i3>- 

‘J»'^Sfi ifA ^uf ^ 

u :jUi !cJ>3l 

''f '' . 

"•'l ^ \ ^ ^ 

Ji'jj 






352 


B^adhus ShoUhin 




(dalam riwayat lain "'mereka disiksa 
karena tidak membayar jizyah"")""/ 
Hisyam berkata: '"Aku bersaksi 
sungguh aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: **Sesungguhnya Allah 
menyiksa orang-orang yang menyiksa 
orang di dunia", lalu ia menemui 
Gubernur Syam dan menceritakan 
kepadanya/ kemudian Gubernur 
memerintahkan orang-orang tersebut 
dilepaskan"'. HR. Muslim. 

""Anbath" adalah para petani yang 
bukan keturunan Arab. 

1607. Dari Ibnu Abbas r.a./ ia berkata: 
""Rasulullah SAW melihat seekor 
keledai ditempelkan besi panas (di 
muka) lalu beliau mengingkari hal 
tersebut seraya bersabda: "Dem/ Allah, 
aku tidak menempelkan besi panas pada 
seekorkeledai melainkan cU tubuhnyayang 
palingbelakang”, lalu beliau memerintah¬ 
kan keledainya diberi besi panas di 
lingkaran tulang ekornya maka beliau 
adalah orang yang pertama memberi 
besi panas di tulang ekor"". HR. Muslim. 

1608. Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa 
Nabi SAW melewati seekor keledai 
yang diberi besi panas di wajahnya, 
lalu beliau bersabda; *Allah melaknat 
orangyang menempelkan besipanasinr. 
HR. Muslim, 

Dalam riwayat Muslim yang lain 
"Rasulullah SAW melarang memukul 
di bagian muka dan melarang 
menempelkan besi panas di bagi£in 
muka hewan". 




joi .5:3^1 J 

: J>: ^ 4il 

o[J> 






J.\ -^n.v 

- 0 ^ 0 

'll ZJ V ii\j :Jlii 

Jjl j4» J 

“ — < 

.llL* l\jj iSj^ 

* ✓ 

^ '-M 

. " 1 ,;: . < . < > -i 1 »,^ 

.JUU ^ J3 jUs^ 

. ^JLwt aljj 

^ 51 

^ ‘<j>' 







17. Hal-Hat Yang Dilarang 


- >V 


353 



1609. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "^Rasulullah SAW mengutus 
kami dalam sebuah ekspedisi militer, 
lalu bersabda, Vika kalian menemui si 
fulan dan si fiilan, (sambil menyebutkan 
nama dua orang dari bangsa Quraisy) 
bakar mereka dengan apu ” Kemudian 
ketika kami hendak berangkat, beliau 
bersabda, "Kemarin aku menyuruh 
kalian membakar si fulan dan si fulan, 
dan sesungguhnya tidak menyiksa 
dengan api kecuali Allah, maka jika 
kalian menemukan mereka berdua 
bunuhlah keduanya/' HR. Bukhari. 


1610. Dari Ibnu Mas"ud r.a, ia 
berkata, "Kami bersama Rasulullah 
SAW dalam suatu perjalanan, beliau 
pergi untuk buang hajat, lalu kami 
melihat seekor burung dengan dua 
anaknya, maka kami mengambil 
kedua anaknya, induk burung 
tersebut terbang mengitari kami, lalu 
Nabi SAW datang seraya bersabda, 
"Siapa yang telah mengganggu burung ini 
dengan membuat burung ini kehilangan 
anaknya? Kembalikan anaknya.*' Dan 




J m 

bSli j1» ijiii 


* - • • I 

o~i 


p «jllJli LUji>u» Uiil:, 


0=?- * Jii 

ii 

jUl ojj 4 I 

0^ c 4)1 VI V 

^1''' tt \ ^ i ^ ^ t*. ^ ^ 

»(jj (t jJUL3 j 

• ^ 

4)1 je-j - \ n ^ • 

^ ^ 4)1 ^ 

'rJJ. 


P .1.. >-ti 


«• ^ 


: 


jAj oJuc^ e ^^.«.>«31 




^ :JUi ^ JUa 
UjJ; Ijlj ;jj. 




:JUj As JAj i;! 


f. «rp 








354 


Rfyadkus ShoBhin 




beliau melihat sarang semut yang 
telah kami bakar, seraya bersabda , 
**Siapa yang membakar ini?'*, Kami 
berkata, "Kami/^ Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya tidak pantas menyiksa 
dengan api selain Tuhan yang menguasai 
api ” HR. Abu 





BAB 284 

1 


HARAMNYA ORANG EAYA 


,^1 Jk* yU -YAi 

YANG MENUNDA HAK 


• • 

(HUTANG) ORANG LAIN 

I 



Allah berfirman, QS. An Nisaa': 58 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya 


[oA ; 


Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 
283 

Akan tetapi jika sebagian kamu 
mempercayai sebagian yang lain, 
maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) 

1611. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, "Orang 
kaya yang menunda hutangnya telah 
berbuat zalim, bila salah seorang kalian 
mengalihkan hutangnya kepada orang 
yang kaya hendaklah ia menerimanya." 
Muttafaq 'alaih. 


^ : JU; 

.[YAr :s^i] 




« 4 » ^ 


:JU ^ <61 'd\ 
Js. '^\ iljj cjUi 










i 7. Hal-Hal YangDUarang 


l^ip ^\sS *“ ^Y 


355 



1612. Dari Ibnu Abbas T,a, ia 
berkata^ ''Orang yang menarik 
kembali pemberiannya seperti anjing 
yang menarik kembali muntahnya." 
Muttafaq 'alaih 

Dalam riwayat lain "Perumpamaan 
orangyangmenarikkembali sedekahnya, 
seperti anjing yang muntah memakan 
kembali muntahnya/' 

Dalam riwayat lain "Orang yang 
menarik kembali pemberiannya seperti 
orang yang menarik mimtahnya." 

1613, Dari Umar bin Khattab r.a, ia 


“ ^ ^ ^ 

:Jli ^ 4>1 !)| U 41 i 

•4^ L*? 


^ C?"-^ 

L‘ ^ ^4'^ 


«aJLSU» ^ ^ ^yu 


^UJIS jJliJla \Z\jj 


(4lJ ^ 


^uJJi 









356 


Riyadhus ShoUhin 




berkata, '"Aku mensedekahkan seekor 
kuda untuk orang yang berjihad fi 
sabilillah, ternyata dia menyia- 
nyiakan kuda tersebut, maka aku 
ingin membelinya, dan aku menduga 
dia akan menjualnya dengan harga 
murah, lalu aku bertanya kepada Nabi 
SAW, beliau bersabda, Vangan engkau 
beli! Dan jangan menarik kembali 
sedekahmu, sekalipun dia menjualnya 
kepadamu dengan harga murah, karena 
sesungguhnya orang yang menarik 
kembali sedekahnya seperti orang yang 
menarik muntahnya, ** Muttafaq "alaih. 


toJilp (1)15 ^^SS\ ApLiti 

Aj I C Aj jImt I O I J13 

:Jia ^ ^1 


• * * 


<* 

1 ) 


ulj diali J Ju: .>i; 'V 

^ ^ 

^ JIjUDI A^lLpt 

.4:U j2i i jiuJif «ili 


'l •- 


*■*' ^ y} J* 

^ l'* 


BAB 286 

PENEKANAN HARAMNYA 
(MEMAKAN) HARTA ANAK 




j*^l JU j/b -YAn 


Allah berfinnan, QS. An Nisaa': 10 

Sesungguhnya orang-orang yang 
memakan harta anak yatim secara 
zalim, sebenarnya mereka itu menelan 
api neraka sepenuh perutnya dan 
mereka akan masuk ke dalam api 
yang menyala-nyala (neraka). 

Allah berfinnan, QS. Al An'am: 
152 

Dan janganlah kamu dekati harta 
anak yatim, kecuali dengan cara yang 
lebih bermanfa’at 



Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 
220 


Js if- : JU: JliJ 

oiS 











17, Hal-Hal Yang Dilarang 


^\s£ * W 



Dan mereka bertanya kepadamu 
tentang anak yatim, katakanlah: 
"Mengurus urusan mereka secara patut 
adalah baik, dan jika kamu menggauli 
mereka, maka mereka adalah 
saudaramu dan Allah mengetahui 
siapa yang membuat kerusakan dari 
yang mengadakan perbaikan 

1614. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, "Jauhi 7 
hal yang membinasakan! Para sahabat 
berkata, "Wahai, Rasulullah ! apakah 
itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada 
Allah, sihir, membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah tanpa haq, memakan 
harta riba, memakan harta anak yatim, 
lari dari pertempuran, dan menuduh 
wanita beriman yang lalai berzina,” 
Muttafaq 'alaih. 


BAB 287 

SANGAT DIHARAMKAN 
MEMAKAN HARTA RIBA 


ijt 

,[TT* : 5 ^*l] 


1 ^ 1 » :JJ a ^ 
uj 4ii j>:,j u :i Jii 
'j^\j h-jJJ\o :Jli 

.^1 ju .uyi Jifj 


olli-sLlJl 


L^l 1 imU.i ti^U —TAV 


Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 
275-278 

Orang~orangyangmakan (mengambil) 
riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syetan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang 
demikian itu, adalah disebabkan mereka 


a 'ii ^ iQf 

o; 14 ;: i'Z ^ y fjiLj 
> Si ^ c; js 












Riyadhtis Sholihin 




berkata (berpendapat), sesungguhnya 
jual beli itu sama dengan riba, padahal 
Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang 
telah sampai kepadanya larangan dari 
Tuhannya, lalu betdtenti (dari mengambil 
riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang mengulangi 
(mengambil riba) maka orang itu adalah 
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 
di dalamnya. Allah memusnahkan riba 
dan menyuburkan sedekah... Hai orang- 
orang yang beriman, bertakwalah 
kepada Allah dan tinggalkanlah riba 
(yang belum dipungut) 

1615. Dari Ibnu Mas'ud r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda 
''Rasulullah SAW melaknat orang yang 
memakan harta riba, dan orang yang 
memberikan makan ." HR. Muslim. 

Tarmizi dan selainnya menambahkan, 
"Dan kedua saksi (transaksi riba), dan 
orang yang menulis (transaksi tersebut)." 


.[TVA-TVo :;^1] 


Crfj oi' 

6\jj 


BAB 288 

HARAMNYA RIYA^ 



*-YAA 


Allah berfirman, QS. Al Bayyinah: 5 
Padahal mereka tidak disuruh 
kecuali supaya menyembah Allah 
dengan memurnikan keta'atan 
kepada-^Nya dalam (menjalankan) 
agama dengan lurus 


ra, % : JU: Jli 

.[0 4'S^ 6u)t 'a 



















360 


Riyadhus ShoUbm 




0 9 


.jCj\ ^ 

t o ^:U Hj /<xhj 

#» ■» 

l-^» . fl*» \ ^ % ^ ^^ % ^ ^ ^ A ^ A i ^ A 


t ^ • , tl** ^ ^ ^ A ^ A i ^ A 

U3 .Jli . o 

fjuji dJ;;: :jii ?i4J dJU 

:Jli «11» oiyj (dJipj 

p> : JliJ ddLo i)^j .cJi^ 
5* :Jl2iJ 3^\'Jj 


t ,> 


J* ‘5i jf' (^ ‘J=? 


ji;5 >jiii .i Ji Ji 


^ii^i j- JlUij cd^ 4)1 


^ ^ A 


“pemberani” dan engkau telah •? «, 

memperolehnya,” kemudian dia S?^ 5f^-> ‘Ji 

diperintahkan supaya diseret dengan ' 1 .j | j', U: ^ 

mukanya dibawah hingga dilemparkan i, * ,/ 

ke dalam neraka. Dan seorang lelaki yang lOl^l lyj t<ulf 

mempelajari ilmu(agama) dan ;jlj . 14 !^ 

mengajarkannya, dan membaca Al , -- ,. 

Qur’an, lalu dia dibawa dan diperlihatkan c^' 'di; 

nikmatnya, dan diapun mengetahuinya, .jj ^ ^ >> J . 

lalu Allah berfirman, “Apa yang telah __ T ,, 1 

engkau amalkan? Dia berkata, “Aku >3^ c-i U j '■d^j 

mempelajari ilmu dan mengajarkannya # is -• {^: 

. , . J, ^ :J12j o'^i 01 J 

aa« atu membaca Al Qur an karena- ' - .r j- 

Mu, ” Allah berfirman, “Engkau bohong! ^ i ji ^ ^ 

Tetapi engkau belajar supaya dikatakan # ," .i* «- 

‘orang Alim" dan engfiau membaca Al ‘J ^ 

Qar’a« supaya dikatakan “qaari”’ dan kuU 4)1 ^ 

engkau telah memperolehnya,” kemudian i- 

dia diperintahkan supaya diseret dengan kJu. 

mukanya dibawah hingga dilemparkan ke .vi.g. 

dalam neraka. Dan seorang lelaki yang .f', , ' ^ , 

diberikan Allah kelapangan dan karunia Js^ C/i '^/ ^ -'J 

berbagai jenis harta, lalu dia dibawa dan ^ dillf Nl UJ 
diperlihatkan nikmatnya, dan diapun __ \ *' 

mengetahuinya, Allah berfirman, “Apa -JliJ wJi* tdJi5 :J 

yartg telah engkau amalkan? Dia berkata, -?«i , 

^ wo I ^ * t L«5 JU 23 C Ci 1 (x^ 4 

**Tidaksatucarapunyangengkau anjurkan j 

mendermakan harta dengan cara tersebut, ^ ^ 1 ^ ^ 

melainkan aku mendermahannya dengan ” " 

cara tersebut,”Allah berfirman, **Engkau ' ' V 

bohong! Tetapi engkau melakukannya 

supaya dikatakan ^'dermawan** dan * \ > 

engkau telah memperolehnya, ” kemudian * * *■ 

dia diperintahkan supaya diseret dengan 
mukanya dibawah hingga dilempadcan ke 
dalam nerakuA ” HR. Muslim. 

1618. Dari Ibnu Umar r.a, orang- C^J >>^3 ->'"A 


J iJUJl 




M 4^- di>^ i; :JU 

^ . M ^ii i _ A M 

.dJ d.ci;i V! jii: 
:J\^ ddU il!dj :Jli 


51 35' r dii ^ 

• / ^ J ^ 

* ,| 4»4 I.* ^ >, 

1/5 C^' ^ ifrj ^ 

S 133 

. JiU. Ud : 4I 









77. Hal-Hal Yang Dilarang 




361 


orang berkata, ''Sesungguhnya kami 
masuk menemui penguasa kami, lalu 
kami mengatakan kepada mereka 
berbeda dengan apa yang kami 
bicarakan di saat kami keluar dari 
sisi mereka", Ibnu Umar r.a. berkata: 
'*Dahulu pada masa Rasulullah SAW, 
kami menganggap hal ini, suatu 
kemunafikan HR. Bukhari 

1619* DariJundubbinAbdullahr.a,ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 
"Siapa yang ingin memperdengarkan 
amalannya, Allah akan memperdengark- 
nnya, dansiapayangingin memperlihatkan 
amalannya, Allah akan memperlihatkan* 
nya. ” Muttafaq 'alaik 

Makna memperdengarkannya: 
menampakkan amalannya kepada 
manusia untuk riyaa'. 

Makna Allah memperdengarkannya: 
Allah mempermalukannya di hari 
kiamat 

Makna memperlihatkan amalannya: 
menampakkan amal shalihnya 
kepada manusia untuk dibesar- 
besarkan. 

Makna Allah memperlihatkannya: 
Allah membuka rahasianya di 
hadapan seluruh makluk. 

1620. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "RasuluUah SAW bersabda: 
"Siapa yang mempelajari satu ilmu yang 
seharusnya untuk mencari (pahala) 
melihat wajah Allah Azza wa Jalla, 
kemudian ia tidak mempelajarinya 
melainkan untuk meraih (kesenangan) 


Jl^Jj UI : d 1^^ L^U 


Jli ^ li! 

Jjo uS . ^^1 

4il ^ liU 

• tSj^' «'jj 
• ^ 

^1 Jli :Jlj K* 4ii 6di. 

iaj 4)1 

.jp ^«5,4.1 

^ 4 » ^ 

1 *" “i »-|' • I * I 'l*' 

Uhj 

JUJlJLli 

iOi :^f •}( Al sUj 

^ .ydl 




*il *.» • 




Al jiJij» jUjIp jJi;;] ^,ii«3i jiiii ^Eu 




jJlij 4 jI ‘Jl^ 

• ^ i I > * ^ c .5 . ** r 

4031 4 Aj , Jdj Uj» UJLp 

,J 4^. V! ida v 

i;.; p iidiii ^ Li> 







362 


Riyadhus Sholihin 




duniawi, niscaya ia tidak mendapatkan 
bau surga di hari kiamat”. HR. Abu 
Daud dengan sanad yang shahih. 


ajidi ^1 


BAB 289 

II 

45f 

HAL YANG DIANGGAP RIYA’ 



TAPI, TIDAK TERMASUK RIYA* 

1 

»Lj JA trs^JI 


1621. Dari Abu Dzar r.a, ia berkata, 
"Ada yang berkata kepada Rasulullah 
SAW, "Bagaimana seseorang yang 
yang melakukan amal kebajikan, lalu 
dia dipuji orang? Beliau bersabda, "Itu 
adalah kegembiraan yang diperoleh 
orang beriman di dunia." HR. 
Muslim. 


:jg 41 jj :jii 

.^1 ^ juji iu; 

•fJ- »Ij3 <3^1^ 


BAB 290 

HARAM MEMANDANG 
WANITA YANG BUKAN 
MAHRAM ATAU ANAK 
BERPARAS TAMPAN TANPA 
TUJUAN SYART 


stjJI J| -x\> 
i>.u ^1 ayVij 


Allah berfirman, QS. An Nuun 30 
Katakanlah kepada orang laki-laki 
yang beriman: "Hendaklah mereka 
menahan pandangan, dan memelihara 
kemaluannya 

Allah berfirman, QS. Al Israa': 36 
Sesungguhnya pendengaran, 
penglihatan dan hati, semuanya itu 
akan diminta pertanggungan jawabnya. 

Allah berfirman, QS. Gharir: 19 


.[r. U 


: Ju; JU3 


.lr^ 


^Vl : JU: Jlij 













17. Hal-Hal Yang Dilarang 


- 'V 



Dia mengetahui (pandangan) mata 
yang khianat dan apa yang 
disembunyikan oleh hati 

Allah berfirman, QS. Al Fajn 14 

Sesungguhnya Tuhanmu benar-^ 
benar mengawasi 

1622. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: 
^"Ditakdirkan terhadap anak Adam 
melakukan sebagian dari zina, ia mesti 
melakukannya, zina dua mata dengan 
memandang zina dua telinga dengan 
mendengar, zina lidah dengan 
mengucapkan, zina tangan dengan 
meraba zina kaki dengan melangkah, 
dan zina hati dengan nafsu syahwat dan 
keinginan, maka kemaluan yang 
menentukan apakah ia membenaikan 
tuntutan anggota tubuh di atas atau 
mendustakan”. Muttafaq 'alaih. Teks 
hadist ini berasal dari Muslim dan 
Bukhari meriwayatkan dengan 
ringkas. 

1623. Dari Abu Said Al Khudri r.a, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda: 
“Hindarilah duduk dipinggir jalan”, 
mereka berkata: ''Wahai Rasulullah, 
kami tidak bisa meninggalkan majlis 
kami yang kami bercengkrama di 
majlis tersebut", Rasulullah SAW 
bersabda* “Maka apabila kalian enggan 
kecuali tetap di majlis itu maka 
berikanlah hak jalan”, mereka berkata: 
"Apa hak jalan itu?", beliau bersabda* 
“Menundukkan pandangan, tidak 
mengangga orang yang lewat, membalas 


.[\<l :>U] 


.[\i : ^1] 


4,\ V}:). J 

SiJI JUci 

i J. 

UiUj 

.u.: : U-iLJj 

iuj liij :uj idbi} 

.uJJi uuj .jdJi 

► J ^ « • .*• 

^ ^ iui 




jliJ» t (4^ ilj liij 


i- » 


'M\o :J« m 




u i-at 

-ai jiS 




IjJll « 

lU j,>Ji 


J 4; u: ji>Ji 

ijj 














17. Hal-Hal Yang Dilarang 


^ip — NV 

^ 


365 


Rasulullah! bukankah dia buta! Tidak 
dapat melihat dan mengenal kami!'". 
Lalu Nabi SAW bersabda, **Apakah 
kalian berdua buta? Bukankah kalian 
melihatnya?'*, HR, Abu Daud dan 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan shahih^)". 

1627* Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
'*Janganlah seorang laki-laki melihat 
aurat laki-laki yang lain! Dan janganlah 
seorang wanita melihat aurat wanita yang 
lain! Dan janganlah dua orang laki-laki 
berada dalam satu kain, dan janganlah 
dua orang wanita berada dalam satu 
kairu HR. Muslim. 


v -.jjS 


BAB 291 

HARAMNYA MENYENDIRI 
DENGAN WANITA YANG 
BUKAN MAHRAM 


Allah berfinnait, QS. Al Ahzab: 53 
Apabila kamu meminta sesuatu 
(keperluan) kepada mereka (isteri- 
isteri Nabi), maka mintalah dari 
belakang tabir 

1628. Dari 'Uqbah bin 'Amir r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
'‘Hindarilah kalian masuk menemui 
wanita!”. Seorang lelaki dtiri Anshar 
berkata, "Bagaimana dengan ipar? 




uljuld!» Jia 

y\ uyj uUi 

J ^3-\nYV 

"jii i ^ jj ii 

'ii :A 

Vj 4'A & ji -W' 


‘ J. 


J ;i;d» J\ 


'i 


. ‘i\yj “.^ 13^1 



lili» ■*' <J*i 

:^t3>-Sll] fly (jj -l^y^ 


[or 


Crf 'j (ji ^ 'cA'j -\*NYA 

• ^ ^ 

^ 4.1 M 


) Hadist ini dhai’if [lihat: Ifwaa’ulghalil^ hai.l8Q6] 









366 


Rfyadhtis ShoBhin 




Beliau bersabda, "Ipar adalah 
(membawa) maut!. ” Muttafaq 'alaih. 

Maksud ipan kerabat suami seperti; 
saudaranya, anak saudaranya dan 
anak pamannya. 

1629. Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah 
seorang lelaki menyemUri dengan seorang 
wanita kecuali bersama wanita tersebut 
ada mahramnya. ” Muttafaq 'alaih. 

1630. Dari Buraidah r.a., ia berkata, 

"Rasulullah SAW bersabda: 
‘"Kehormatan isteri para mujahid 
terhadap orang yang tidak ikut berjihad, 
seperti hormat mereka kepada ibu 
mereka, tidak seorangpun yang tidak 
ikut berjihad lalu saudaranya yang 
berjihad menitipkan (untuk mencukupi 
kebutuhan pokok) isteririya, kemudian 
dia men^ianatinya, melainkan kelak di 
hati kiamat dia berdiri, lalu orang yang 
dikhianati mengambil kebajikannya 
sampai dia merasa puas,” lalu 
Rasulullah SAW menoleh kepada 
kami seraya bersabda, "Apa dugaan 
kalian?.’’im. Muslim. _ 

BAB 292 I 

HARAMNYA LAKI-LAKI 
MENYERUPAI WANITA DAN 
WANITA MENYERUPAI LAKI- 
LAKI, DALAM HAL PAKAIAN, 

GERAK DAN LAIN-LAIN 

• * 

1631. Dari Ibnu Abbas r.a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW melaknat 


: JU Iri 


j)) 'rtj 

u?' -'•'YH 

“ 0 

V" :JlS ^ «1 oi up 

^ •<! ji>i. 

\' ’l • f t ^ 

££ Al -\nr* 

t’J-i -u»! jli :jll 

Ia tiiusii '^yi Jj Jas) 

p SU u 






:jl2i ^ 4»t GlJ cJ3l 

. jJLJt »\jj LoD 


-Y ^Y 

»Um1I 

m 

wlUS jjPj 


Al ^3 ji. -\^r^ 

• # * * 

^ :0li U4L> 











17, Hal-Hal Yang Dilarang 


laki-laki yang keband-bEincian, dan 
wanita yang kelaki-lakian/' 

Dalam riwayat lain "Rasulullah 
SAW melaknat laki-laki yang 
menyerupai wanita dan wanita yang 
menyerupai laki-laki/' HR. Bukhari. 


1632. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW melaknat 
laki-laki yang memakai pakain 
wanita, dan wanita yang memakai 
pakain laki-laki/' HR Abu Daud 
dengan sanad shahih. 

1633. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
"Dua golongan penghuni Neraka yang 
belum saya temui: suatu kaum yang 
selalu membawa cemeti seperti ekor sapi 
untuk memukul orang wanita yang 
berpakaian tapi telanjang, cenderung 
tidak ta*at, berjalan lenggak-lenggok, 
rambut mereka seperti punuk onta, 
mereka tidak akan masuk syurga dan 
tidak akan mencium bau syurga padahal 
bau syurga tercium dari jarak seldan " HR 
Muslim 

Maksud telanjang: tidak mensyukuri 
nikmat. 

Ada yang berpendapat: Pakainnya 
hanya menutupi sebagian anggota 
tubuh, dan membiarkan anggota yang 
lain terbuka, tmtuk memperlihatk 2 m 
kemolekannya. 

Ada yang berpendapat: memakai 



• #■ 

4.1 4^3 ^3 - > -vrY 

liy ^ sfplj 1:^ 

4)1 ju :ju Zi'j -\^rr 

N aliiJi oiJi 

^ - XX X • 

. jJL-. J 133 


i’Jl U .'.iiJJl 




loCjUi : (>1 loU-lS» ^ 

■ Jsii ■ ij^j '34^1 «.iisSj 


. i^ji: 0)J UJ3 1 :>‘ 


- r" 'l- 









368 


Riyadhus ShoUhin 




pakain yang transparan sehingga 
kelihatan warna kulitnya. 

Maksud rambut mereka seperti 
punuk unta: mereka membesarkan 
lilitan lilitan di kepala dengan kain 
(sanggul) dan lain-lain. 


BAB 293 



LARANGAN MENYERUPAI 


A-idi ^ -yvr 

SYAITAN DAN ORANG-ORANG 


jiksij 

KAFIR 



1634. Dari Jabir r.a., ia berkata, 
''Rasulullah SAW bersabda: Vanganlah 
kalian makan dengan tangan kiri, karena 
sesungguhnya syaitan makan dan minum 
dengan tangan kiri/' HR. Muslim. 

1635. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: ''Janganlah 
salah seorang kalian makan dengan 
tangan kiri dan minum dengan tangan 
kiri, karena sesunggphnya syaitan makan 
dengan tangan kiri dan minum dengan 
tangan kiri” HR. Muslim. 

1636. Dari Abu Hurairah r.a, bcihwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguh¬ 
nya Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai 
(rambut dan lain-lain), maka tampakkan 
perbedaan dengan mereka.” Muttafaq 
'alaih. 

Maksud nya adalah mewarnai 
rambut dan janggut yang telah 
memutih dengan daun pacar 
sehingga menjadi berwarna kuning 


:J15 ilp ^ 

v» -Oil Jll 

oikilji !)p tjuJjL 

V» :Jll ^ U41 p 

jJU4i jiL: Sii .4. 

.jllii Uyj 


uj^ :Jli <Jj-ij ol 

. JU: 4|I Jii 6! diZ ^di J 










77. Hal-Hal Yang Dilarang 


“ 


atau merah. Adapun mencat dengan 
warna hitam, maka dilarang seperti 
yang akan di sebutkan pada bab 
berikut ini, Insya Allah. 


BAR 294 

LARANGAN LAKI-LAKI DAN 
WANITA MENCAT RAMBUT¬ 
NYA DENGAN WARNA HITAM 


1637. Dari Jabir r.a., ia berkata, 
"Abu Quhafah (bapak Abu Bakar 
Shiddiq) datang menghadap di 
waktu penaklukkan kota Mekkah, 
sedangkan rambut dan janggutnya 
putih seperti tumbuhan tsagham, 
maka Rasulullah SAW bersabda:, 
“Ganti warnanya dan hindari warna 
hitam. ” HR. Muslim. 


BAB 295 

LARANGAN MENCUKUR 
SEBAGIAN RAMBUT SAjA 
DAN BOLEH MENCUKUR 
HABIS BAGI LAKI-LAKI SAJA 


1638. Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, 
"Rasulullah SAW melarang mencukur 
sebagian rambut kepala". Muttafaq 


'alaih. 

1639. Dari Ibnu Umar r.a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW melihat 
seorang anak kecil yang dicukur 
sebagian rambut kepalanya dan 


^ jrSii oU -y M 


:Jli Zi. 4t\ J.14- U -\^rv 

^ .xi\j yuJ J, J 

li; ij^i) ji2i 

.jU— oi'/j dSl^Ul 






sl^i j^jll .is" 42i>> s».y3 


: jli -\*VY'A 

.piil^^ 

«uil J>i-3 J\'j :JU 

^1: ^ ^ ^ 

iuj ^ . 1 ^: i 3 j 3 















370 


Riyadhus ShoUhin 




sebagian lagi dibiarkan, meika beliau 
melarang mereka dari hal tersebut dan 
bersabda: "Cukur seluruhnya atau 
biarkan seluruhnya”. HR. Abu Daud 
dengan sanad shahih sesuai dengan 
persyaratan Bukhari dan Muslim. 

1640. Dari Abdullah bin Ja'far r.a., 
bahwa Nabi SAW membiarkan 
keluarga Ja'hir berkabung selama dga 
hari, kemudian beliau mendatangi 
mereka lalu bersabda: "Jangan kalian 
tangisi saudaraku setelah hari ini”, 
kemudian beliau bersabda: “Panggil 
seluruh anak-anak saudaraku”, maka 
kami datang, kami seperti anak-anak 
burung, beliau bersabda: “Tolong 
panggdkan Utkang cukur'’, lalu beliau 
memerintahkan tukang cukur 
mencukur seliuuh rambut kami". HR. 
Abu Daud dengan sanad shahih sesuai 
dengan persyaratan Bukhari dan 
Muslim. 

1641. Dari 'Ali r.a., ia berkata, 
"Rasulullah SAW melarang wanita 
mencukur rambutnya". HR Nasa'i. 


BAB 296 

HARAMNYA MENYAMBUNG 
RAMBUT, membikin TATO, 
DAN MERATAKAN GIGI 


ji js '.o:. 


1 ^ 6^1 M 4,1 

l Z* JjJr 

>-t \j$^ Y® 

1 :J15 ^ ju; 

uk IL j: 

0 m 0 m m 

^ \jp^U iJUs 

* 


J -'•'i' 

M ^ J>:5 J> :Jli 


ijU -YAn 

oU-Yl 


Allah berfirman, QS. An Nisaa': 
117-119 











17. Hal-Hal Yang Dilarang 


^ 


371 


Yang mereka sembah selain Allah itu, 
tidak lain hanyalah berhala, dan 
(dengan menyembah berhala itu) 
mereka tidak lain hanyalah 
menyembah syetan yang durhaka, 
yang dilaknati Allah dan syetan itu 
mengatakan: "Saya benar-benar akan 
mengambil dari hamba-hamba Engkau 
bahagian yang sudah ditentukan 
(untuk saya) dan aku benar-benar 
akan menyesatkan mereka, dan akan 
membangkitkan angan-angan kosong 
pada mereka dan akan menyuruh 
mereka (memotong telinga-telinga 
binatang ternak), lalu mereka benar- 
benar memotongnya, dan akan aku 
suruh mereka (merobah ciptaan 
Allah), lalu benar-benar mereka 
merobahnya", 

1642. Dari Asma r.a., bahwa 
seorang wanita bertanya kepada 
Nabi SAW, seraya berkata; "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya anak 
perempuanku terkena penyakit cacar 
sehingga rambutnya rontok dan aku 
ingin menikahkannya, apakah aku 
boleh menyambung rambutnya?", 
beliau bersabda: **Allah melaknat 
orang yang menyambung dan yang 
disambungkan rambutnya dengan 
rambut oranglain*\ Muttafaq ^alaih. 

Dalam riwayat yang Icun "orang 
yang menyambung dan yang minta 
disambung". 

Larangan menyambung rambut ini 
bersifat umum, baik untuk dirinya 
sendiri ataupun untuk orang lain. 



^ ^1 vJL St 

Si 4i\ u 

* ^ 

:JL0 

. 4 * jSi mSii 


:r :: 









372 


Riyadhus ShoUhin 




dengan rambut orang lain. 

Dari 'Aisyah r.a. hadist yang sama. 
Muttafaq "alaih. 


1643. Dari Humaid bin Abdur¬ 
rahman, bahwa ia mendengar 
Mu'awiyah r.a. di tahun ia 
melaksanakan haji dari atas mimbar 
ia mengambU seikat rambut yang 
telah digunting yang berada di 
tangan pengawalnya, ia berkata, 
^"Wahai penduduk Madinah, mana 
para ulama kalian? Aku mendengar 
Nabi SAW meWcmg dari hal ini, dan 
beliau bersabda *‘Sesungg^hnya bani 
Israil binasa ketika para wanita mereka 
mengambil potongan rambut'\ 



Muttafaq 'alaih. 

1644* Dari Ibnu Umar r.a., bahwa 
Rasulullah SAW melaknat wanita 
yang menyambung rambut dan yang 
minta disambungkan rambutnya dan 
wanita yang membikin tato dan yang 
minta dibikinkan^'. Muttafaq 'alaih. 



1645. Dari Ibnu Mas'ud r.a., bahwa 
ia berkata: "Allah melaknat wanita 
yang membikin tato dan minta 
dibikinkan tato dan wanita yang 
mencukur alisnya dan wanita yang 
mengikir giginya agar renggang dan 
rata untuk mempercantik dan wanita 
yang mengubah ciptaan Allah“, lalu 
seorang wanita mempertanyakan hal 
tersebut kepadanya, maka Ibnu 
Mas'ud r.a berkata: "Apa yang 
menghalangiku tidak melaknat orang 
yang dilaknat Rasulullah SAW? 









77 . Hal^Ha! Yang Dilarang 


*^\sS — ^V 



padahal ada di dalam kitabullah, Allah 
Ta'ala berfirman (QS Al Hasyr: 7) *'Apa 
saja yang diberikan Rasulullah SAW 
kepadamu maka terimalah ia. Dan apa 
saja yang dilarangnya bagimu maka 
tinggalkanlah**. Muttafaq ^alaih. 


.Jp jSiCv 


'•l' «i ? . 


m ^ I I I 


Iri 


m tm ^ ^ 

*' I * •• l'” * \ . 

^ 

.iUi li, 


♦ ♦ I ' l'!»! 


BAB 297 

LARANGAN MENCABUT UBAN 
DARI KEPALA DAN JANGGUT 
DAN SELAINNYA DAN 
LARANGAN ANAK MUDA 
MENCABUT JANGGUTNYA 
KETIKA MULAI TUMBUH 


1646. Dari 'Amru bin Syu'aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya r.a., dari Nabi 
SAW, ia bersabda: “Janganlah kalian 
mencabut uban karena sesung^hnya ia 
menjadi cahaya seorang muslim di hari 
kiamat". Derajat hadist ini hasan 
riwayat Abu Daud dan Tarmizi dan 
Nasa'i dengan sanad hasan. Tarmizi 
berkata; "Derajat hadist ini hasan". 

1647. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata, 
"Rasulullah SAW bersabda: “Siapa 
yang melakukan suatu amalan yang 
tidak kami perintahkan maka amalan 
tersebut tertolak”. HR. Muslim. 


^ ^^1 wU -Y^V 

tm ■ *. 

Ua^j Cr* 




•' 0 ^ 

SjiS y\ Slj3 >.yj~ “i» 1^1 fji 

Jli i 

^ ^ ^ ^ i ♦ •^tl 

^1 CrfJ ^ 

4 jI Jj-i'j Jli :>iJl» 
43 L'3:i di 3^' ^ 3^ 

. jU-i S133 











1648. Dari Abu Qatadah, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda: “Apabila salah 
seorang kamu buang air kecil maka 
janganlah memeggang kemaluannya 
dengan tangan kanan, dan jangan 
beristinja dengan tangan kanan, dan 
jangan bernafas dalam bejana”. 
Muttafaq 'alaih. Dalam bab ini 
banyak hadit-hadit lain yang shahih. 


rjj^\ Ji: :JU 

* o' ^ •«' ^ ^4 t ^ 

•» ^ »4 ^ — 


. w.di .6i 


BAB 299 

MAIOIUIDIYA BERJALAN 
ENGAN MEMAl^ SEBELA 
TEROMPAH ATAU SEPATU 
TANPA UZUR, DAN 
MAKRUHNYA MEMAKAI 
TEROMPAH DAN SEPATU 
SAMBIL BERDIRI TANPA 
UZUR 


C jJip jjj 4>*ij 

Usti 



1649. Dari Abu Hurairah r4a^ bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: Vanganlah 
salah seorang kamu berjalan memakai 
sebelah terompah^ hendaklah ia 
mengenakan sepasang terompahnya 
atau tanggaOam keduanya*\ 

Dalam riwayat lain “atau hendaklah 



v» :J15 M 

















/7. Hal-Hal Yang DUarang 


— ^V 

tm * 


375 


ia mengenakan sepasang sepatunya”. 
Muttafaq 'alaih. 

1650. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: "Apabila tali terompah salah 
seomngkamu putus maka Jangan ia berjalan 
dengan sebelah terompahnya hin^a ia 
memperbaitayangruscdc”. HR. Muslim. 

1651. Dari Jabir r.a., bahwa 

Rasulullah SAW melarang seorang 
lelaki memakai terompah sambil 
berdiri". HR. Abu Daud dengan sanad 
hasan. _ 

BAB 300 I 

LARANGAN MENINGGALKAN 
API YANG MENYALA DI 
RUMAH KETIKA HENDAK 
HDUR, BAIK API LAMPU 
MINYAK ATAU SELAINNYA 


•1' 


O. :JU -Nto* 

(J? ^ 

.fX^Uyj 

• ** 


-r- 

cJlf ^^1 jUp Cm:)I 


1652. Dari Ibnu Umar r,a./ dari Nabi 
SAW, beliau bersabda: **Jangan 
biarkan api di rumah kalian (menyala) 
ketika kalian tidur*\ Muttafaq ^alaih. 

1653. Dari Abu Musa Al Asy'ari r.a., 
ia berkata, ^'Sebuah rumah di 
Madinah terbakar di waktu malam 
tatkala diceritakan kepada Rasulullah 
SAW perihal mereka, beliau bersabda: 
**Sesunggphnya api ini adalah musuh 
kalian, maka apabila kalian tidur 
padamkanlah” Muttafaq 'alaih. 

1654. Dari Jabir r.a., dari Rasulullah 


J^\ :Jli 

J.y J ops 

I 4 : :JU ^3 

iS ijdji ^ jUf JU sLjJb 


:JU miUL, ^ J^3 

\i^ tjjj jjJ. j^\ h\r> 


aUj^bli tjUL; 
^ «U .ill ly'j -ttot 


• i*» 












376 


Riyadhus SkolUun 




SAW, beliau bersabda: ""Tutuplah 
bejana, simpulkan kendi (yang terbuat 
dari hilit), kunci pintu dan padamkan 
lampu minyak, karena sesungguhnya 
syetan tidak dapat membuka simpul 
kendi, Juga membuka pintu, juga 
membuka tutup bejana, jika salah 
seorang kalian tidak memperoleh 
sesuatu untuk menutup bejanannya 
kecuali meletakkan sebuah ranting di 
atas mulut bejana dan mengucapkan 
""bismillah'\ lakukanlah karena 
sesungguhnya binatang pengemt (tikus) 
bisa menyebabkan kebakaran di rumah 
seseorangkalian'\ HR, Muslim. 


Ijii» :JU ^ Jj-i; 

tOdi 1^1 j ailui \j4j\j 
^ N oiklJi I 






t £ui 045? Ty i a; % < £u- 

c 4.1 jju) JU 

Jp -.p 

- -'Ml 


BAB 301 

■ 


LARANGAN MEMBEBANI DIRI 

1 

iciBai v'i • ' 

BAIK PERKATAAN, 

1 

'i u jjSj J*i 

PERBUATAN YANG SULIT 

' ■ 

1 


YANG UDAK ADA 

MASLAHATNYA 


• • 


Allah berfirman, QS. Shaad: 86 
Katakanlah (hai Muhammad): 
""Aku tidak meminta upah sedikitpun 
kepadamu atas da'wahku; dan 
bukanlah aku termasuk orang-orang 
yang mengada-adakan. 

1655. Dari Umar r.a., ia berkata, 
''Kami dilarang membebani diri 
dengan suatu hal yang sulit". HR. 
Bukhari. 


.[Al :^] fi 


: jii ’ii. 4iii yj. iy.j -n«o 


1656. Dari Masruq, ia berkata, "Kami 











17. Hal-Hal Yang Dilarang 


Lj;p jyHs (->1^ - ^V 

_ •• ^ 


377 


masuk menemui AbduUah bin Mas'ud 
r.a., maka ia berkata, '^Wahai manusia, 
siapa yang mengetahui sesuatu 
hendaklah ia mengatakannya dan siapa 
yang tidak mengetahui hendaklah ia 
mengatakan '*Allahu*alam” karena 
sesungguhnya termasuk bagian dari 
ilmu bahwa engkau mengatakan 
**Allahu*alam*' untuk hal yang tidak 
engkau ketahui, Allah berfirman 
kepada nabi-Nya (QS. Shaad: 86) 
**Katakanlah (hai Muhammad): *Aku 
tidak meminta upah sedikitpun kepadamu 
atas da *wahku; dan bukanlah aku termasuk 
orang-orang yang mengada-adakan ” HR. 
BukharL 


BAB 302 

SARAlMn^A MEIUTm 
SAMBIL MENAMPAR PIPI, 
MENYOBEK BAJU, MENARIK 
RAMBUT DAN MENCUKUR¬ 
NYA DAN MENDOAKAN 
CELAKADAN BINASA 


1657. Dari Umar Khattab r.a., ia 
berkata, "Nabi SAW bersabda: 
**Seorang mayit merasa tersiksa di 
kuburnya karena ia diratapi” 

Dalam riwayat yang lain **selama ia 
diratapi”, Muttafaq 'alaih. 


1658. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata, '^Rasulullah SAW bersabda: 


»1 l'* 

<ul 

^ 1^1 L: :jLa 

.jUL: ;u cj. Jidi 

,JJl ^ cjUil 4.1 :jidi 

.JJUl 4)1 i UJ M 

^ -m 


Ji 'e ^ ji s 

oljj 

♦ ^ 


S»-LJI -V'«Y 

ic4 


e X . 


,>fj J'. -\'\oV 

• r 

‘M dd :Jl» iip 4)1 
.«4U LL o;j 




-MOA 

“ ^ M 

4)1 Jli :ji; 










378 


Itiyadhus SkoUhin 




**Tidak termasuk golongan kami orang 
yang memukul pipi, menyobek baju, 
berdo'a dengan do*a jahiliyah'\ 
Muttafaq 'alaih. 

1659. Dari Abu Burdah, ia berkata, 
''Abu Musa Al As/ari r.d. sakit lalu 
pingsan dan kepalanya berada di 
pangkuan salah seorang isterinya, 
lalu isterinya memekik dengan 
melengking sedangkan ia tidak 
mampu membantah perbuatan 
isterinya, tatkala ia siuman, ia 
berkata, "Aku berlepas diri dari 
orang yang Rasulullah SAW berlepas 
diri darinya, beliau berlepas diri dari 
wanita yang meninggikan suaranya 
ketika meratapi, wanita yang 
mencukur rambut dan merobek 
bajunya ketika mendapat musibah". 
Muttafaq 'alaih. 


1660. Dari Mughirah bin S)nx'bah 
r.a., ia berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah 5AW bersabda: **Siapa 
yang diratapi sesuntuknya ia di hari 
kiamat disiksa karena ratapan orang 
terhadapnya*'. Muttafaq'alaih. 

1661. Dari Ummu 'Athiyah 
Nusaibah r.a., ia berkata, "Rasulullah 
SAW mengambil sumpah setia dari 
kami (wanita) agar kami tidak 
meratap". Muttafaq 'alaih. 


> ^ ♦ 




.4^ 


i/} 

* f •T^ ^ 

Ji' 

m 

•I"*-' *■?-' > i 

Ijf :Jli ^ ^ 

d) I ^ (j^ ^iSji 

^ m 3^: k .m 

" J. 

^ cillljlj 

.di 

• ^ 

^ ^ ^ 

4)1 JJ c■■ » ■ . ■.'* :JU ^ iUil 

iJbw 'dA 

4^ Uj 

:cJli -dil ijiJl 

idi ji4 ^ 4)1 eip iit 

.4U ja^ .^jL' V M 







17. Hal-Hal Yang Dilarang 


- ^V 379 


1662« Dari Nu^man bin Basyr r.a., ia 
berkata/ ''Abdullah bin Ruwahah r,a« 
pingsan lalu saudarinya menangis 
dan berkata: '^Duhai guntmg/ duhai 
begini duhai begitu", lalu ia 
menyebutkan sifat-sifat Abdullah, 
ketika Abdullah sadar, ia berkata, 
'"Setiap engkau mengatakan sesuatu 
selalu dikatakan kepadaku "betulkah 
engkau demikian?"* HR. Bukhari. 


1663« Dari Ibnu Umar r.a*, ia 
berkata, "Sa'ad bin 'Ubadcdi merintih 
sakit, lalu Rasululledi SAW bersama 
Abdurrahman bin' Auf, Sa'ad bin Abi 
Waqash, Abdullah bin Mas'ud datang 
menjenguknya, tatkala beliau masuk 
beliau mendapat Sa'ad sedang 
pingsan, lalu beliau bersabda: 
Apakah telah wafat?'*, mereka 
berkata: "Belum wahai Rasulullah", 
maka Rasulullah SAW menangis, 
tatkala orang-orang melihat 
Rasulullah SAW menangis mereka 
ikut menangis, beliau bersabda: 
"'Tidakkah kalian dengar? sesungguhnya 
Allah tidak menyiksa dengan air mata 
dan tidak pula dengan kesedihan hati 
tetapi Dia menyiksa dengan ini (beliau 
mendaratkan ke lidahnya) atau Dia 
mengasihi**. Muttafaq 'alaih. 

1664. Dari Abu Malik Al Asy'arira., 
ia berkata, ""Rasulullah SAW 




^ :JU U4ii ' 


CrfJ 


^ m ^ \ ^ ^ 


• T 

15 ILi-f Hp 


^ 

VI ^ 

m ^ 

l\yj 

4.1 ^1 -\^^r 

■ ^ 

sSC^ 1;^ Jcj.\ :JU lljlp 
JJ «uti 4ip 4)1 

m 

• * • 

u' ^ ^ ^ 

4ji ^3 -ilit ^3 

L: v :IjJU :Jl2i Zl^ 

4»i ,3^3 .4.1 j_^3 

^ 4^1 fil:: f3iji J', Uii 
4.1 Vt» :<JU ^\’J: 

3Lit3 «il;. zJyz'iJj tUiJi 

i * ^ 

)i* «UJ J; 

,jju J -\n{ 

:^4»I J^3 JU :Jii<p4.i^3 












17. Hal-Hal Yang Dilarang 


^:p ,<^1 ‘-'tS' - >V 

m ^ 


381 


BAB 303 

LARANGAN MENDATANGI 
DUKUN, AHU NUJUM, 
TUKANG RAMAL, DAN PARA 
PERAMAL NASm YANG 
MENGGUNAKAN BATU KECD 
ATAU GANDUM DAN LAIN- 
LAIN SEBAGAI MEDIA 



1668. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata, 
"Beberapa orang bertanya kepada 
Rasulullah SAW tentang para dukun 
maka beliau bersabda: “Mereka sama 
sekali tidak bisa apa-apa”, mereka 
berkata: "Wahai Rasulullah, para 
dukun itu menceritakan sesuatu 
kepada kami dan terkadang benar", 
lalu Rasulullah SAW bersabda: “Kata 
yang benar itu disimpan oleh seorang jin, 
lalu ia bisikkan ke telinga tukang tenung 
lalu mereka mencampur adukkannya 
dengan semtus kebohongan". Muttafaq 
'alaih. 

Dalam riwayat Bukhari "dari 'Aisyah 
r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: “Sesungguhnya para malaikat 
singgah di awan lalu menyebutkan urusan 
yang telah diseksaihm di langit maka ^tan 
mencuri dengar lalu memperdengar- 
kannnya dan membisikkan urusan tersebut 
kepada para tukang tenung maka mereka 
menambahkannya dengan seratus dusta dari 
diri mereka". 


4)1 ^ -niA 

^ jL :cJU 


K** 


Jiii 

iJUb» 4i>l 

J \j.% ^1 


f • 






4.1 iLiu ^ Zijj 

4111 (J 

ollidi J JjL- !)li> : 

•» ^ ^ 

’J'j^ - 4,ui)i jii - 

iiklii c.uiJi J ^ 

^ V» «» 

t| >. ' ^ ^ t 9 ''•tftl 

zss Su 

«• ♦ • 










382 


Rfya^us ShoUhin 




1669. Dari Shafiyahbinti Abu'Ubaid^ 
dari sebagian isteri Nabi SAW, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: '*Siapa 
yang mendatangi tukang ramal lalu 
menanyakan sesuatu kepadanya dan 
meyakini kebenarannya, tidak diterima 
shalatnya selama 40hari*\ HR. Muslim. 


1670. DariQabishahbinAlMukhariq 
r.a., ia berkata, ^'Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda: "Iyafah, 
Thfyarah}) dan Tharq adalah termasuk 
Jibt*\ HR. Abu Daud dengan sanad 
hasan. 

Tharq berarti menghalau burung, 
maksudnya merasa untung atau sial 
dengan menerbangkan burung, jika 
burung itu terbang ke arah kanan, ia 
merasa untung dan jika burung 
terbang ke arah kiri, ia merasa sial. 

Abu Daud berkata: **Iyafah berarti 
garis^), seperti yang dikatakan oleh 
Jauhari dalam kitab Shihah. 

Jibt adalah kata untuk berhala, Al 
Jauhari berkata dukun dan tukang 
sihir. 


1671. Dari Ibnu Abbas r.a., ia 
berkata, ''Rasulullah SAW bersabda: 
'"Siapa yang mempelajari seba^n dari 
ilmu nujum, sesungguhnya ia telah 


Jt ^1) :JlJ ^ 

^ 4 Al JL^ 4 ^ aJ li' 








Jjuj» ^ laii -nv. 


^ J • 

• ^ li 




<S:Ka^ :Jli 4 tl 


^ 4il 

jjt Jij; 'ot 

^ 4(3^1 :JUj 


• 


> > 


M >;-3 .>3JI 

H? j\ > r^: M 

ijl 

:d,lS j!S 3ti 


.ia^l 




.jUi 


M -\\W\ 

• # ^ ^ 

4it Jil :JU U41^ 


Th^rah: merasa sial dengan suara burung. Pent 
) Membuat garis di tanah untuk meramal nasib. Pent. 







77 . Hal’-Hal Yang Dihrang 


“ W 


383 


mempelajari sebagian ilmu sihir. 
Semakin bertambah (ia mempelajari 
ilmu nujum) semakin bertambah pula 
(dosanya) HR. Abu Daud dengan 
sanad shahih. 

1672. Dari Mu'awiyah bin Al 
Hakam r.a, ia berkata: "Wahai, 
Rasulullah! Aku baru saja berada 
dalam kejahiliyahan, lalu Allah 
memberiku (hidayah) islam, dan 
diantara kami ada orang yang 
mendatangi tukang tenung!", beliau 
bersabda: Vangan engkau datangi 
tukang tenung tersebut! Aku berkata: 
"Diantara kami ada orang yang 
merasa sial mendengar suara 
burung!, beliau bersabda: **Hal 
tersebut memang mereka rasakan dalam 
dada mereka- tetapi jangan sampai 
membuat mereka mundur melakukan 
sesuatu/' aku berkata: "Di antara 
kami ada laki-laki yang membuat 
garis (untuk meramal nasib)", maka 
beliau bersabda: “Pernah ada seorang 
nabi yang membuat garis maka siapa 
yang garisnya bertepatan dengan garis 
nabi tersebut maka itu benar*\ HR. 
Muslim. 

1673. Dari AbuMas'udAlbadrir.a., 
bahwa Rasulullah SAW melarang 
uang hasil penjualan anjing, uang 
upah zina, uang upah menenung. 
Muttafaq 'alaih. 


jif w/j «sij u sij j^\ ^ 

^3 l',ui ^3 - ^ nvY 

Ul U dil 4)1 

<dil i[9- jJJ 

NUj !»P JU5 

:JIS iLj '.m 

• cJii 

^ Oli» :JU fojLLs 

m ^ 

.jU_ Jl33 «iSlii 


J ^3 -\*vvr 






^JL5JI 


-'A • ^ 









384 


Riyadhtts Sholihin 


J 59 JUJI 



1674. Dari Anas r.a^ ia berkata, 
'^Rasulullah SAW bersabda: **Tidak 
ada penyakit menular^ dan tidak pula 
merasa sial dengan suara burung tetapi 
rasa fal menyenangkanku'\ mereka 
berkata: "Apakah itu fal?", beliau 
bersabda: **Ucapan yang baik*\ 
Muttafaq 'alaih. 

1675. Dari Ibnu Umar r.a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
'*Ttdak ada penyakit menular, tidak ada 
merasa sial dengan suara burung dan 
andai rasa sial itu ada maka berada pada 
rumah, wanita, dan kuda”. Muttafaq 
'alaih. 

1676* Dari Buraidah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW tidak pernah 
merasa sial dengan suara burung". 
HR. Abu Daud dengan sanad shahih. 

1677. Dari 'Urwah bin 'Amir r.a., ia 
berkata, "Merasa sial dengan suara 
burung disebutkan dihadapan 
Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda: 
”Yang terbaik adalah merasa untung, dan 
jangan suara burung mengurungkan niat 
seorang muslim melakukan sesuatu, maka 
apabila seorang di antara kalian melihat 
sesuatu yang tidak disenanginya maka 
hendaklah ia berdosa: 

(Ya Allah, tiada yang dapat 
mendatangkan kebaikan kecuali 


:JU 4i\ ^ 

v» 4i\ JIS 

.jiU ^ : Jli 






V» 4)1 JIS :Jli 
f>131 OIJ 01} Tj 

;f>Jl} jlljl ^ 5^ ^ 

m mm 

. 4 ^ ji!: vjlii} 

01 ili - 0.1 

i 015 m 

0 ^} ij'J- -' ‘'W 

• ^ ^ 

J_^} Ji4 ^ 

'^j .jU3l ;JUS ^ 4)1 

U J\j liiS Ulli i'J 

'i 

i j ciJi Vi oLllAJL 


















/7. HaUHal Yang Dilarang 


- w 


385 


Engkau, dan tiada yang dapat menolak ^ ^ ^ 

kejahatan kecuali Engkau, dan tiada ' 

daya serta kekuatan kecuali dengan 

pertolongan-Muy\ Derajat hadist ini 

shahih. HR Abu Daud dengan sanad 

shahih^). 










386 


Riyadhus ShoUhin 




Rasulullah SAW melihatnya beliau 
menyentak tirai tersebut dan rona 
mukanya berubah, beliau bersabda: 
**Hai 'Aisyahy manusia yang paling berat 
siksanya di sisi Allah di hari kiamat 
adalah orang-orang yang menandingi 
ciptaan Allah”, Muttafaq'alaih. 


1680. Dari Ibnu Abbas r.a., ia 
berkata, ''Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: "Setiap orang yang 
menggambar (mahluk hidup), ia berada 
di neraka, seluruh gambar yang ia buat 
akan diberi nyawa lalu gambar-gambar 
tersebut akan menyiksanya di hari 
hamat”, 

Ibnu Abbas r.a. berkata: "Jika engkau 
mesti melakukannya maka buatlah 
gambar pohon dan segala yang tidak 
bernyawa". Muttafaq 'alaih. 

1681. Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda; **Siapa yang menggambar 
(mahluk hidup) di dunia, kelak di hari 
kiamat ia dibebani meniupkan ruh pada 
gambar tersebut, sedangkan ia tidak 
sanggup”, Muttafag *alaih 




SL. eiiiJ ;cJl5 






II ^ 


IjS LS 4 41 




3^ Oj^j c 


jiiji J 3^» :j>: 

4j Ju^ ^ J^ 

‘4 JU J 

3>AJ1 ^ v vliS 


• 14- ^ ^ V I I ^ 


^1 > " ^ 'iiS ** 

c 


:JU 


J Jp, 5;» : J>: 

m 

t •* ^ ^f «i. 

f}: 


1682. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata, "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: "Sesungguhnya 
manusia yang paling berat siksaannya di 
hari kiamat adalah orang yang 
menggambar (mahluk hidup)", 
Muttafaq 'alaih. 


ol» 0^3 -'•'AY 
•• ^ ^ 

^ ^ ^ "115 A. ^ 

4Ul J yMj : Jld 

^ 3 ; lit b\j ijjk 

, ds. ^ 


f>: o- 






17. Hal-Hal Yang DUarang 


** \V 


387 


1683. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: **Allah Ta'ala 
berfirman: 'Tidak ada orang yang lebih 
zalim daripada orang yang membuat 
seperti ciptaanku, hendaklah mereka 
menciptakan sebiji sawi atau hendaklah 
mereka menciptakan satu bijian atau 
hendaklah mereka menciptakan sebiji 
gandum”. Muttafaq'alaih. 

1684. Dari Abu Thalhah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Malaikat 
tidak akan masuk ke rumah yang ada 
anjing dan gambar mahluk hidup di 
dalamnya”. Muttafaq'alaih. 


^ J - \ nAr 


• 5 > I T 




(*^i Ji«® 


iji jiij 

•• 

3^1* :JU ^ 4)1 M 

vj 4ii 4j 1^: 


•i ^ m 


1685. DcUilbnuUinarr.a., ia berkata, 
"Jibril as berjanji kepada Rasulullah 
SAW akan datang, ternyata ia 
terlambat hingga Rasulullah SAW 
merasa gelisah, lalu beliau keluar 
ternyata bertemu Jibril, maka 



Rasulullah SAW mempertanyakan j-j 
keterlambatannya, ia berkata, ^ ^ 

"Sesung^hnya kami tidak masuk ke 4^ 52 ? ^ 


rumah yang ada anjing dan gambar 
mahluk hidup di dalamnya*'. HR. 



Bukhari. 


1686. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
"Jibril as beqanji kepada Rasulullah 
SAW akan datang pada waktu 
tertentu, waktu tersebut berlalu 
sedangkan Jibril belum datang, dan 
di tangan Rasulullah SAW ada 
tongkat, lalu beliau meletakkannya 
sambil bersabda; "Allah dan para 
utusan-Nya pasti tidak menyalahi janji” 







Riyadhiis Sholihin 

kemudian beliau menoleh ternyata 
ada seekor anak anjing di bawah 
ranjang beliau, maka beliau bersabda: 
*'Kapan anjing ini masuk?*\ maka aku 
berkata: "Demi Allah, aku tidak tahu", 
lalu beliau mengusirnya maka Jibril as 
datang dan Rasulullah S A W bersabda: 
**Engkau berjanji kepadaku dan aku telah 
duduk menunggu tetapi engkau tidak 
datang*\ ia berkata, "Anjing yang 
berada dalam rumahmu itu telah 
menghalangiku, dan sesungguhnya 
kami tidak masuk ke dalam rumah 
yang ada anjing dan gambar mahluk 
hidup". HR. Muslim. 

1687, Dari Hayan bin Hushain, ia 
berkata, "Ali bin Abi Thalib r.a. 
berkata kepadaku: "Maukah engkau 
aku utus mengemban tugas seperti 
yang pernah Rasulullah SAW 
bebankan kepadaku?, jangan biarkan 
gambar (mahluk hidup) melainkan 
engkau hancurkan! dan jangan biarkan 
kuburan yang ditinggkan melainkan 
engkau ratakan dengan tanahV\ HR. 
M uslim. _ 

” BAB 306 

HAIUMNYA MEMEUHARA 
ANjmC lOICtJAU UNTUK 
BERBURU ATAU MENJAGA 
BINATANG TERNAK ATAU 
MENJAGA TANAMAN 


1688. Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 


388 



:JUi 

Jlii 0^1^ 

3^1' i 4 ^ 

J 'o^ ^1^1 J -nAV 

J ^ J 

«» 

i J , Sj_^ ^1- N M 

. i\yj . VI 




^ -••S 

I «-«'l I 




uJi^l >1^1 jHyP" 

yj ,1 \i\A J. Jia 


4.1 yj. cy\ cy -nAA 
■ #» #» 

^ 4»i J^3 vUU^ JIS ;U4ip 










17, Hal-Hal Yang DUarang 


«M^US' ** ^v 


389 


bersabda: "Siapayang memelihara anjing 
kecuali anjing berburu atau menjaga 
hewan ternak, maka sesungguhnya 
pahalanya telah berkurang setiap hari dua 
Qirath*\ Muttafaq'alaih 

Dalam riwayat lain ''satu qirath^)" 

1689. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata/ "Rasulullah SAW bersabda: 
"Siapa yang menahan seekor anjing 
maka sesungguhnya amalannya 
berkurang setiap hari satu gira'ath 
kecuali anjing penjaga kebun atau 
penjaga hewan ternak", Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat Muslim **siapa yang 
memelihara anjing bukan anjing buru 
bukan pula penjaga hewan dan tidak juga 
penjaga kebun, maka sesungguhnya 
pahalanya berkurang setiap hari dua 
qira*ath". 


BAB 307 

MAKRim MENGGANTUNG¬ 
KAN LONCENG PADA UNTA 
DAN BINATANG niRNAK 
LAINNYA, DAN MAKRUHNYA 
MEMBAWA ANJING DAN 
LONCENG DALAM 
_ PERJALANAN _ 

1690. Dari Abu Hurairah r.a/ ia 
berkata/ "Rasulullah SAW bersabda: 
*^Para malaikat tidak menyertai suatu 


cJf ds ji\ :J>: 

• > ‘^♦ 1 * fc I •! 

AiU 4l 

C'-' w - » 

. 4 ^ ^ ji 

~m 'm ^ 

-41 J J :Jli 
j5 .d5 iLi;! 

j\ % Ivj, ^ ^ 

jd\ 5 ;b 

ijiu iJiii 

^ .«f 

Cr? 

' 0 


^ -r*v 


N» -41 Jd :JU 


Qirath adalah: pecahan terkecil dari Dinar dan Dirham. Dinar adalah uang emas 
beratnya: 4% gr. Dan Dirham uang perak yang bernilai 1/10 Dinar. Pent. 














Riyadhus Skolihin 




rombongan yang disertai anjing atau 
lonceng’. HR. Muslim 


ji vdlf 4^- 

:ja m M 

«Iji 




1691. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Nabi SAW bersabda: "Lonceng adalah 
serulingsyetan”. PIR. Muslim. 


BAB 308 

MAKRUHNYAMENUNGGANGI 
UNTA YANG MEMA-KAN 
KOTORAN MAKA JIKA SETELAH 
rrU DIBERI PAKAN YANG BERSIH 
SEHINGGADAGINGNYA 
MMJADIBAIKDAN HILANGLAH 




aSUJi ikl/ yli -f*A 
3UI j1 

y lU l>U> UL» cJi^f 0^ S 

4A| cJlj 


1692. Dari Ibnu Umar r.a,, ia 
berkata, '"Rasulullah SAW melarang 
unta yang memakan kotoran untuk 
ditunggangi"'. HR. Abu Daud dengan 
sanad shahih. 


yii j.\ ji.-\^^y 

• ^ ^ 

^ ^1 > ^ -'C C 

-JL» 

. 4i>: M ci 

. ^ Jij3 


BAB309 

LARANGANMELUDAHDIMASJID 

1 


DAN PERINTAH MEMBERSm- 

1 

J:!-, tii O «Ijji! 

KANNYAJIKAMENEMUKANNYA, 

1 

^ 4i^ 

danperintahmembersihkan 


jiJiVt 

MASjiDDARISELURUHKOTORAN 

1 



1693. Dari Anas r.a, bahwa “ijl Jip ^ 

Rasulullah SAW bersabda: “Meludah 

J ^ 4 i\ 





















392 


Rfyadhus ShoUhin 





1696. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
ia mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: "Siapa yang mendengar 
seseorang mengumumkan hewannya 
yang hilang di masjid, hendaklah dia 
mengatakan, Allah tidak akan 
mengembalikannya kepadamu, karena 
sesunahnya masjid tidak di bangun 
untuk itu ." HR, Muslim. 

1697. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Jika kalian 
melihat orang menjual atau membeli di 
masjid, katakanlah “Allah tidak akan 
memberi laba daganganmu” Dan jika 
kalian mendengar seseorang 
mengpmumkan hewannya yang hilang 
di masjid, katakanlah “Allah tidak akan 
mengembalikannya kepadamu". HR. 
Tarmizi, ia berkata: ''Derajat hadist 
ini hasan". 

1698. Dari Buraidah r.a., bahwa 
seorang lelaki mengumumkan 
hewannya yang hilang di masjid, 
berkata: "Siapa yang menemukan 
untaku unta yang merah!" Lalu 
Rasulullah SAW bersabda, “Engkau 
tidak akan menemukannya, sesungguhnya 




^ ^ 

Ujj «134! 


:JIJ 0 Al Oi -\n<vv 

—^ 't 'a 9 f ^ 1*1'' / ^ i m 

iJLi» ^ 

«ijdU 4)1 \aIj '-fjji 


ol Al ^3 ijy} -swh 

: Jlii J 1*3 

4)1 Jii3 ?^Sfi Ji 

•'V 

^ lJi «oUj V» 

. jliii Ji33 «:j UJ l^-Lldl 











77. Hal-Hal Yang Ditarang 


^ ,>uJl - \V 

•• 


393 


masjid dibangun untuk tujuan awal 
dibangun, ** HR. Muslim. 

1699. Dari 'Amru bin Syu'aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya na., bahwa 
Nabi SAW melarang berjual-beli di 
masjid, mengumumkan hewan yang 
hilang, dan melantunkan syair/' HR. 
Tarmizi, ia berkata: '"Derajat hadist ini 
hasan". 



1700. DariSa'ibbinYazidr.a,seorang 
sahabat, ia berkata, "Aku berada di 
masjid, lalu seorang lelaki 
melemparku dengan batu kerikil, aku 
menoleh, ternyata Umar bin Khatab r.a, 
ia berkata, "Pergi, dan bawa dua orang 
itu ke hadapanku", maka aku 
membawa ke hadapannya dua orang 
tersebut, ia berkata, "Darimanakah 
kalian berdua berasal?", mereka 
berkata: "Penduduk Thaif", ia berkata, 
"Andai kalian penduduk negeri ini 
(Madinah) niscaya kalian kupukul, 
kalian meninggikan suara di masjid 
Rasulullah SAW". HR. Bukhari. 



1701. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa 




-IV 


? 't.i >? 


^ ciS" :Jli aIp 




“t' ^ 

" ^ t' m 

'r)} ‘rj* i Lif- 

) :jul 4^:lL3l Jii 
oUi>- cUioL^jSi 4^1 jil ^ 
4)1 j^3 J, 

. l' >1. I4'l& 


.^jU4)i'.i33 


^ m 

^ 4 d Cm 

(4:9wlj JIj3 











394 


Riyadhus ShoUhin 




Nabi SAW bersabda: **Siapa yang 
makan dari tumbuhan ini (yakni 
bawang putih) maka janganlah ia 
menghampiri masjid kami'". Muttafaq 
'alaih. 

Dalam riwayat Muslim "masjid- 
masjid kami". 


^ y. :jlS m y 

«» ^ 


1702« Dari Anas r.a, ia berkata, 
"Nabi SAW bersabda: ''Siapa yang 
makan dari tumbuhan ini maka 
janganlah ia menghampiri kami dan 
shalat bersama kamV\ Muttafaq 'alaih. 

1703* Dari Jabir r.a., ia berkata, 
"Rasulullah SAW bersabda: "Siapa 
yang makan bawang putih atau bawang 
merah, maka hindarilah kami atau 
masjid kami" Muttafaq "alaih. 

Dalam riwayat Muslim "siapa yang 
makan bawang merah, bawang putih 
atau bawang bakung janganlah 
menghampiri masjid kami karena 
sesunggphnya para malaikat merasa 
terganggu dengan sesuatu yang 
mengganggu anak Adam", 

1704. Dari Umar bin Khattab r.a., 
bahwa ia berkhutbah di hari Jum'at, ia 
berkata, dalam khutbahnya: 
"Kemudian kalian wahai manusia, 
maka dari dua tumbuhan ini, saya 
tidak melihat keduanya melainkan 
tumbuhan yang keji, bawang merah 
dan bawang putih, aku sungguh 
melihat Rasulullah SAW bila 
mendapati bau keduanya dari seorang 


4.1 CrfJ -W‘Y 

.y» m 4^1 :JU 

«ili; 

4.1 ->vr 

- ** 

cJjix^ jt c c jt 

\L» !)U 

^uJji yil -^v• t 

jUi 4jf Jip 4l 

^^1 j^l ;i J 

uiijf i; o^L- 

JLiJ .fjjij .jjJi 
lii ^ ^1 






17. Hal-Hal Yang Dilarang 


*■ 



lelaki di masjid memerintahkan orang 
tersebut keluar ke Baqi', barangsiapa 
yang, ingin memakan keduanya maka 
hendaklah ia memasaknya hingga 
baunya hilang". HR. Muslim. 





BAB 312 

MAKRUHNYA DUDUK 
DENGAN POSISI KEDUA 
TANGAN KE BELAKANG DAN 
KEDUA BETIS DITEGAKKAN 
DI H^ JUM’AT SAAT IMAM 
SEDANG BERKHUTBAH 
KARENA DUDUK INI 
MENYEBABKAN KANTUK, 
SEHINGGA LUPUT DARINYA 
MENDENGAR KHUTBAH DAN 
DIKHAWATIRKAN 
WUDHUNYA BATAL 


^ a^i 


1705. Dari Muadz bin Anas r.a, Al 
Juhani r.a., bahwa Nabi SAW 
melarang duduk dengan posisi 
kedua tangan kebelakang dan kedua 
betis ditegakkan di hari Jum'at saat 
Imam sedang berkhutbah^'. HR. Abu 
Daud dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
^'Derajat hadist ini hasan''. 


• » 











396 


Kyadhus Sho^tin 





1706. Dari Utnmu Salamah r.a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapa yang punya hewan dan ia berniat 
untuk menyembelihnya pada hari 
kurban, maka bila bulan sabit T^lhijjah 
muncul, janganlah ia memotong rambut 
dan kukunya sedikitpun hingga ia 
menyembelih kurbannya”. HR. Muslim. 


BAB 314 

LARANGAN BERSUMPAH 
ATAS NAMA MAHLUK 
SEPERTI NABI, KA’BAH, 
MALAIKAT, HIDUP, RUH, 
NIKMAT PENGUASA, TANAH 
SI FULAN, HAL INI SANGAT 
DILARANG 


1707. Dari Ibnu Utnar r.a., dari Nabi 
SAW, beliau bersabda: "Sesungguhnya 
Allah Ta'ala melarang kalian bersumpah 
atas nama-nama bapak kalian, maka 


4il ^3 Idb. ^ - W*'V 
JjZ.j JIS :cju 
aJ o\S 

m ^ ^ ^ ^ f < * 

»j»-il 

^ 5jutf ^ % 

. ^ Uyj 


ajaSJIj 

P’UmJIj 

iSiUVij hyj 


-ai Ol» :Jli .m ‘6^' 










i 7. Hal-Hal Yang Dilarang 


^ ,>ji - 'V 

m 


397 


siapa yang bersumpah hendaklah ia 
bersumpah atas nama Allah atau ia 
diam*\ Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat lain **Siapa yang 
bersumpah maka janganlah bersumpah 
melainkan atas nama Allah atau 
hendaklah ia diam'\ 

1708. Dari Abdurrahman bin 
Samurah r.a./ ia berkata, "Rasulullah 
SAW bersabda: "Janganlah bersumpah 
atas nama berhala dan atas nama bapak- 
bapak kalian", HR. Muslim. 

Kata "Ai thowaghi" jamak dari 
kata "Thaghiyah" 

Yang berarti berhala, di antaranya 
hadisi **ini thaghiyatu Daus" artinya 
berhala dan sesembahan mereka. 

Pada selain riwayat Muslim 
"Diriwayatkan dengan kata "At 
thawaghit"' jamak dari kata 
"thaghut" Berarti syetan dan berhala. 


* 


jl t UU ^ 


(1)1^ ^ 5'jj »,jj 

j{ Jajlu; Mi lIju 




.«oSHJ 

^ -^V•A 

-il :JU ilp 4)1 

% -m 


• 0 

ig> ^ ^ ^ 


1709. Dari Buraidah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Siapa 
yang bersumpah atas nama amanah 
maka tidaklah termasuk golongan 
kami" Hadist shahih. HR, Abu Daud 
dengan sanad shahih. 

1710. Dari Buraidah r.a., ia berkata, 
"Rasulullah SAW bersabda: "Siapa 
yang bersumpah lalu mengatakan 
"sesungguhnya aku berlepas diri dari 
islam", maka Jika sesuatu yang 
menyebabkan ia bersumpah itu dusta, ia 
seperti yang diucapkan dan jika benar 


U -w 

•i 

. ^ ;\ ;i33 

i4)l J^S J15 

^iSy. <>! 

- ^ T» ^ 

cl5.LiOl^6lS .Jli 

.ijlSjit'.OS .aUJU:, 






Rfyadhtts ShoUhin 




maka ia tidak kembali islam dengan 
selamat” HR. Abu Daud. 

1711. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa ia 
mendengar seorang lelaki berkata; 
“Tidak, demi Ka'bah", maka Ibnu 
Umar r.a. berkata: “Janganlah 
bersumpah atas nama selain Allah, 
karena sesungguhnya aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang 
bersumpah atas nama selaian Allah, 
maka sungguh ia telah kafir atau 
musyrik”. HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

Sebagian para ulama menafsirkan 
makna “telah kafir atau musyrik" 
Sebagai penekanan larangan, sama 
halnya dorgan hadist yang diriwayatkan 
Nabi SAW, beliau berkata, “Rfya adalah 
syirik” 






'y \ J ^ ^ 


• . ^ ^ - 'T 


N ^;i jii 


Jj-i»j ^4)1 Jm 

Ujj «h'jM j\ 'Js 


^ ' t * ‘P - I •* 






j( ySt jUiJi 'jii'j 


BAB 315 

BERATNYA DOSA SENGAJA 
BERSUMPAH PALSU 



1712. Dari Ibnu Mas'ud r.a., bahwa 
Nabi SAW bersabda: “Siapa yang 
bersumpah untuk mendapatkan 
harta seorang muslim yang bukan 
haknya, nisacaya kelak di saat dia 
menemui Allah, Sedangkan Allah 
marah terhadapnya," kemudian 
Rasulullah SAW membaca QS. Ali 
Imran: 77 sebagai dalilnya 
(Sesungguhnya orang-orang yang 
menukar Janji («ya dengan ) Allah dan 
sumpah-sumpah mereka dengan harga 


4>dlS3l /^1 .kJU: -rta 

• W* • • ^ • 




Jp ^ : Jli' ^ M 

m ^ 

-Ull ^ t jii. ^ 4 ^ 

eU (;;; p : ju ajLii. 

^ ^ 4i\ 

yi\ ^ ioMj yM i)lf : ^ 

[vv :6I^ Ji] (D 









17. Hal-Hal Yang Dilarang 




399 


yang sedikit ". Muttafaq 'alaih. 


1713. Dari Iyasy bin Tsa'labah r,a, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
"Siapa yang merampas hak seorang 
muslim dengan sumpahnya^), maka 
Allah pasti memasukkannya ke dalam 
neraka, dan surga diharamkan terhadap 
orang tersebut**, seorang lelaki berkata: 
"Sekalipun barang yang kecil, wahai 
Rasul 7", beliau bersabda; **Sekalipun 
sepotong kayu arak (kayu yang biasa 
digunakan untuk siwak) ** HR. Muslim 

1714. Dari AbduUah bin Amru bin 
Ash r.a., dari Nabi SAW bersabda: 
*'Dosa-dosa besar, yaitu; syirik kepada 
Allah, durhaka kepada kedua orang tua, 
bunuh diri dan sumpah palsu.” HR. 
Bukhari. 

Dalam riwayat lain ^'Seorang Arab 
Badui datang kepada Nabi SAW, 
berkata, "Wahai, RasuluUcih! Apa itu 
dosa besar?", beliau bersabda: '*Syirik 
kepada Allah”, ia berkata, "Kemudian 
apa?'^ beliau bersabda: '^Sumpah 
palsu**, aku berkata: "Apa itu 
sumpah palsu?", beliau bersabda: 
'*Orang yang bersumpah untuk 
merampas harta seorang muslim (di 
pengadilan)**, yakni ia bersumpah 
padahal dusta. 


41)1 J J ^ 

4 } 4}l JL^ c 41^^ .j .L*.4 

l: 

Oli Op» :jis 

■ (4^ »'jj Cri 

j; J, jii 






^ ^ U4:i 4.1 ^3 

m ^ ^ ^ 

i4jL :JlJ 


Jiij 

Jl lLl>l M 

u 4)1 J J 15 :Jlii ^ 

«• ^ 

:JU «4)L ; Jli 

^1» :JIS ?liU 

;Jli ^1 1:3 

. I i 1 ^ ^ 


') Maksud dengan sumpahnya: dia memenangkan perkara di pengadilan dengan 
bersumpah sehingga qadhi memutuskan perkara berpihak kepadanya. Pent. 








Rfyadhus ShoUhin 




BAB 316 

DISUNNAHKAN ORANG YANG 
BERSUMPAH TERHADAP 
SESUATU LALU IA MELIHAT 
YANG LAINNYA LEBIH BAK 
DILAKUKAN, HENDAKLAH IA 
MELANGGAR SUMPAHNYA, 
KEMUDIAN MEMBAYAR 
KAFARATNYA 



1715. Dari Abdurrahman bin 
Samurah r.a., ia berkata, ""Rasulullah 
SAW berkata kepadaku: "Bila engkau 
bersumpah terhadap sesuatu lalu engkau 
melihat selain yang engkau sumpahi lebih 
baik, maka lakukanlah yang lebih baik 
dan bayar kaffarat sumpahmu*\ 
Muttafaq "alaih. 

1716. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: **Siapayang 
bersumpah terhadap sesuatu lalu ia 
melihat selain yang di sumpahi lebih 
baikj hendaklah ia membayar kaffarat 
sumpahnya dan lakukanlah hal yang 
lebih baik*\}1R, Muslim. 

1717. Dari Abu Musa r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: **Demi 
Allah, sesungguhnya aku insya Allah 
tidak akan bersumpah terhadap sesuatu 
kemudian aku melihatsesuatuyanglebih 
baik daripada yang disumpahkan 
melainkan aku bayar kaffarat sumpahku 
dan aku lakukan hal yang lebih baik*\ 
Muttafaq "alaih. 


(Jj-iJ ^ (Jli :Jli 4 j1 

4» B 

-.m 

\p. 

sJL; ^ ^1 M 

‘>4^^ 

jiidj 'J, 

. eljj 

CrfJ J Ji -'V^V 

ji- -liuf V ^1 01 

■^1 ife 

>i c#jJi V 




-f 


. ..J 


•l' 







17. HaUHal Yang Dilarang 


, ^ g *ol l — \V 



1718. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
"Salah seorang kamu yang berkepan¬ 
jangan berada dalam sumpah terhadap 
isterinya^), dosanya lebih besar di sisi 
Allah Ta’ala daripada ia membayar 
kajfarat yang telah diwajibkan atasnya". 
Muttafaq 'alaih. 


J -\v\A 


gL: 6''^» ^1 jii :ju 




1 


^ JU; Al Ji4 

«» 

.4U ^ 'i-4^ Al 


BAB317 

DIMAAFKAN SUMPAH YANG 
TIDAK DIMAKSUD, PAN 
TIDAK ADA KAFFARATNYA^ 
YAITU SUMPAH YANG 
SERING TERUCAP DI LIDAH 
TANPA NUT BERSUMPAH, 
SEPERTI ORANG YANG BIASA 


MENGUCAPKAN “TIDAK 
DEMI ALLAH” 



Allah berfirman, QS. Al Maidah: -i' Jii 

89 ^ > I - 

Allah tidak menghukum kamu ^ C^J ^ 

disebabkan sumpah-sumpahmu yang jiiVt 

ffjfaA: dimaksud (untuk bersumpah), ' 

tetapi Dia menghukum kamu ^ t- <Si 

iffse&a&/can sumpah-sumpah yang ^ ^ ^ 't 

kamu sengaja, maka kaffarat ^ ^ 

sumpah itu, ialah 

memberi makan sepuluh orang miskin, \‘\ 

yaitu dari makanan yang biasa kamu 

Maksudnya: sumpah seorang suami yang menyengsarakan isterinya, seperti; dia 
bersumpah tidak akan memberi nafkah isterinya, dan lain-lain. Pent. 


e. 











402 


Rfyadhtts Swlihin 




berikan kepada keluargamu, atau 
memberi pakaian kepada mereka atau 
memerdekakan seorang budak. 
Barangsiapa tidak sanggup 
melakukan yang demikian, maka 
kaffaratnya puasa selama tiga hari. 
Yang demikian itu adalah kaffarat 
sumpah’sumpahmu bila kamu 
bersumpah (dan kamu langgar). Dan 
jagalah sumpahmu. 

1719. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata, 
“Ayat ini di turunkan "AUah tidak 
men^ukum kamu disebabkan sumpah- 
sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk 
bersumpah)" tentang seorang lelaki 
yang mengucapkan, "Tidak demi 
Allah, tentu demi Allah". HR. Bukhari. 


.[A^ :^UJl] 


4.1 '^3 -\S\\ 

* ✓ 

<J>' J -4 A 

.4»lj <.^\j V 


BAB 318 

■ 


MAKRUH BERSUMPAH 


^1 ^ woUii iai/ -r\A 

KETIKA MENJUAL 



SEKALIPUN IA BENAR 

■ 


1720. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, ''Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: '‘Sumpah itu membuat 
barang dagangan laku, tetapi 
menghilangkan rizki (barokah) 
labanya*\ Muttafaq'alaih. 


4.1 ^3 J 0^ -^VY 


^ 4il viJLw :ju 


^ e 


^ -"'e 






1721. Dari Abu Qatadah r.a., bahwa 
ia mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: “Hindarilah banyak 
bersumpah di saat menjual karena 
sesungguhnya sekalipun membuat 
barangnya laris tetapi menghilangkan 
(kebetkahan laba)*', HR, Muslim. 


4.1 Cffj sSta jp -\VY\ 

:jJ: ^ 4.1 J^3 ^ 

. >\jj ^ 












17. Hal-Hid Yang Dilarang 


“ W 


403 



1722. Dari Jabir r.a., ia berkata^ 
"Rasulullah SAW bersabda: **Tidak 
boleh dimohon dengan menyebut nama 
Allah, kecualisurga*\ HR. Abu Daud^). 

1723. Dari IbnuUmarr.a./ia berkata^ 
"Rasulullah SAW bersabda: **Siapa 
yang meminta perlindungan dengan 
menyebut nama Allah maka lindungilah, 
dan siapa yang meminta dengan 
menyebut nama Allah maka berilah, 
siapa yang mengundangmu dengan 
menyebut nama Allah maka penuhilah, 
dan siapa yang berbuat kebaikan 
kepadamu maka balaslah dan jika 
engkau tidak mendapatkan sesuatu 
untuk membalasnya maka doakan ia 
sampai engkau merasa yakin telah 
membalas kebaikannya'*. Derajat 
hadist ini shahih. Diriwayatkan Abu 
Daud dan Nasa'i dengan sanad shahih. 


:Jl5 ilp -il l/. - WYY 

.ij\> y\ »\jj 8^1 4)1 

-wYr 

■ X ^ 

0^» 4)1 Jli :JU 

i ^ 0 J ■la.g’li (4jbLj 

L * > tt ^ ^ l' > > fT 

^ tdjJLiLSLs 




'f * * i 

JLi 




Hadist dhai’if [lihat' Hidayatunuwah, no. 1944] 














404 


Rfyadhus Sholihin 





1724. DaiiAbuHurairahr.a,dariNabi 
SAW, beliau bersabda: "Sesungguhnya 
nama yang paling hina di sisi AlUdi Azza 
wa Jalla adalah seorang lelaki yang 
menamakan dirinya raja diraja”. 
Muttafaq'alaih. 

Stifyan bin Uyainah berkata: "Raja 
di raja semakna dengan Syahinsyah". 


•* » ^ 

Sl» :jli ^ 




I " « ^ ^ ® ^ i I 't* 

l_lio ^ 

^ Jl* • 

..uIaU ,'}L iiu* 


BAB 321 

1 


LARANGAN MEMANGGIL 

■ 


ORANG FASK DAN AHU 

1 


BID’AH DAN YANG SEMISAL 

1 


MEREKA DENGAN 

1 

• • * ^ 

‘TIMPINANKir’DAN 

1 


SEMISALNYA 

1 



1725. Dari Btiraidah ra., ia berkata, 
^"Rasulullah SAW bersabda: Vangan 
katakan kepada orang munafik **bapak 
pimpinan'* karena sesungguhnya ia bila 


: JU 5l:>; ^ -^Vt^ 


* 


V» ji; 

Ji; 01 iiii 4^ 6i^, 















77. Hal-Hal Yang DUarang 


«i-.>US* “ ^v 


menjadi pimpinan, sun^h kalian telah , « «, «iL'.f 

membuat Rabb kaUan Azza wa Jalla ° 
muHta”. HR. Abu Daud dengan sanad . 

shahih ' ' ' 



BAB 322 

MAKRUH MENCELA 
PENYAKIT DEMAM 



1726. Dari Jabir r.a., bahwa 
Rasulullah SAW masuk menjenguk 
Ummi Saib (atau Ummi Al Musayab), 
beliau bersabda: "Ada apa denganmu 
wahai Ummi Saib (Ummi Musayab), 
engkau mengigil ?”, ia berkata, 
"Demam yang tidak diberkahi 
Allah", beliau bersabda: “Janganlah 
engkau memaki penyakit demam 
karena sesungffthnya penyaldt tersebut 
menghapuskan dosa anak Adam, seperti 
pandai besi membuang karat". HR. 
Muslim. 


BAB 323 

LARANGAN MEMAKI ANGIN 
DAN PENJELASAN YANG 
SEHARUSNYA DIUCAPKAN 
KETIKA BERHEMBUS 


1^7. Dari Ubay bin Ka'ab r.a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
“Janganlah kalian memaki anpn dan 


^ -ii CrfJ 

^ 4.1 M 

fi ji f f 

1." >it 


- ^LUl fl i: 4 U u» :JU» 

*>• ,5 * ' 

4.1 hji: Y :cJU 

iJJd\ Y» :Jia tiy 

m 

ui ‘fii t:u»^ 4-$l* 

Sij3 '^1 




4 ^ ^ -rrr 

JUp tJl2£ M 


oi .r»:^ J 'a^ -WYV 

<Jj-i J ijl* Aip 

^ 'i. :* 














406 


Rfyadhus ShoBkin 




jika kalian melihat sesuatu yang kalian 
benci ucapkanlah: 

(Ya Allah, sesungguhnya kami 
memohon kepada-Mu kebaikan angjn 
ini dan kebaikan yang dibawanya, dan 
kebaikan yang Engkau perintahkan 
kepadanya, dan kami berlindung 
kepada-Mu dari kejahatan angin ini, 
dan kejahatan yang dibawanya, dan 
kejahatan yang Engkau perintahkan 
kepadanya)'*, HR. Tarmizi, ia berkata: 
^^Derajat hadist ini hasan shahih'^ 

1728, Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, ''Aku mendengar Rasultillah 
SAW bersabda: 'Angin adalah rahmat 
Allah, ia datang membawa rahmat dan 
datang membawa azab, maka bila kalian 
melihatnya janganlah memakinya dan 
mohonlah kepada Allah kebailainnya 
dan mintalah perlindungan kepada 
Allah dari kejahatannya", HR. Abu 
Daud dengan sanad hasan. 


1729. 'Aisyah r.a., ia berkata, 
"Adalah Nabi SAW bila angin 
bertiup, beliau berdo'a: 

(Ya Allah, sesunggphnya aku memohon 
kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan 
yang dibawanya, dan kebaikan yang 
dihembuskannya, aku berlindung kepada- 
Mu dari kejahatannya, dan kejahatanyang 
dibawanya, dan kejahatan yang 
dihembuskannya)",HR, Muslim. 


^ Cxi 

Ujj aj. U 

* * ^ ^ A 


:JU 


4.1 J -\VYA 

• m ^ 

^ 4 il vUw :J 0 

i 4.1 b-i 

^ i ^ ^ 


4ii l_^j tUjlii 'A» 




dsL i Ia 

J?! :i;s 

i4>l ^33 Cri* 

1*1^ 4.1 ^3 iiiU -\VY^ 

‘M ^ 


iijli! Ji J4Liif : jii ^*ji\ 

^ J (U -5 U ->• J (lA 

^ Jm ^ Jm 

“5 j o-i-ji t* tlfci U 






( 4 ^ 







/7. Hal-Hal Yang Dihrang 


ifLp j-Vi - w 


407 



1730. DariZaidbinKhalidAlJuhani 
r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW 
bersabda; “Janganlah kalian memaki 
ayam karena sesungguhnya ia 
membangunkan untuk shalat”. HR. 
Abu Daud denean sanad shahih. 


BAB325 

LARANGAN UCAPAN JAN 
TURUN KARENA BINTANG INT 


^ -'vr- 

• ^ 

4ul (Jj-iJ ijii Aip 4^i 

Uj, 5;^ ilbjJl V» 



:oUi'^i J» ^\s -ryo 

lir »)L uJm 


1731. Dari Zaid bin Khalid r.a., ia 
berkata, "Rasul mengimami kami 
pada shalat shubuh di Hudaibiyah 
setelah malamnya hujan turun, ketika 
usai shalat, beliau menghadap kepada 
kami seraya bersabda: “Tahukah 
kalian apakah yang difirman kan oleh 
Rabb kalian?", mereka berkata: "Allah 
dan Rasul-Nya yang lebih tahu", 
beliau bersabda: "Dia beifirman “PagJ 
ini ada di antara hamba-hamba-Kuyang 
beriman dan ada pula yang kafir, adapun 
orang yang mengatakan “hujan turun 
berkat karunia dan mhmat Allah ”, maka 
ia telah beriman kepada-Ku dan kafir 
kepada bintang sedangjkan orang yang 
mengatkan “hujan turun karena bintang 
ini dan bintang itu”, maka ia telah kafir 
kepada-Ku dan beriman kepada 
Idntang^'. Muttafaq 'alaih. 
















408 


Siyadhus SiuMiin 





1732. Dari Ibnu Untcir r.a. ia berkata, 
"Rasulullah SAW bersabda: "Apabila 
seorang lelaki mengatakan kepada 
saudaranya: "Hai, kafirlSungguh 
ucapan tersebut kendjali kepada salah 
seorang dari keduanya, Andai 
saudaranya memang kafir, maka 
ucapan itu kembali kepada saudamnya, 
jika tidak, ucapan tersebut kembali 
kepadanya," Muttafaq 'alaih. 

1733. Dari Abu Dzar r.a., bahwa ia 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: 
"Siapa yang memanggil seorang lelaki 
dengan ucapatv “Kafir", atau "Musuh 
AUah” dan ternyata dia tidak demUdan, 
melainkan ucapan tersebut kembali 
kepadanya" Muttafaq'alaih. 




BAB 327 

tANGAN BERKATA KOTO! 
DAN USAN YANG KEJI 




1734. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata, ^'Rasulullah SAW bersabda: 
"Tidaklah beriman orang yang suka 
merusak nama baik seseorang dan 
tidak juga orang yang suka melaknat^ 
dan tidak juga orang yang suka berkata 
kotor, dan tidak juga orang yang bodoh 


JU 1% -«iil Jj^j J'i 
Ji: jii u 

✓ 

vi; ju au 

J 




e ^ ^ 


4,1 J -ivrr 

♦ • ^ 


jJLp iJU jl ( 

jU: Y1 iuil 




.li, js«ai ^ ^1 *^ii -tYv 

oidii 


** Crfj -Wft 

• ^ ^ 

<Jli :i3l* 

Vj cjdh Y j 

'.133 «,^^1 Y3 c^uii 

:J\i3 













17* Hal-Hal Yang Dilarang 


j^SlI ~ W 


40 


yang berpikiran kotor*\ HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan''. 

1735. Dari Anas r.a, ia berkata, 
'^Rasulullah SAW bersabda: ** Perkataan 
kotor bila berada pada sesuatu, 
membuatnya menjadi buruk, dan rasa 
malu bila berada pada sesuatu akan 
menghiasinya." HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

BAB 328 

MAKRUHNYA BERBICARA 
KEPADA ORANG AWAM 
DENGAN PEMAHAMAN YANG 
DALAM, CONGKAK, 
BERPURA-PURA FASIH, DAN 
MENGGUNAKAN BAHASA 
YANG SUKAR DIMENGERTI 


1736. Dari Ibnu Mas'ud r.a., bahwa 
Nabi SAW bersabda: "Binasalah 
orang-orang yang bersikap berlebih- 
lebihan," Beliau mengucapkannya 
3x/' HR. Muslim. 

1737. Dari Abdullah bin Amru bin 
Ash r.a., bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: **Sesungguhnya Allah 
membenci laki-laki yang ungkapannya 
berlebih-lebihan, Memutar-mutar 
lidahnya seperti sapi memutar-mutar 
rumput (dengan lidahnya)*" HR. Abu 
Daud dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

1738. Dari Jabir r.a, bahwa 


-wro 

h\i u» Jli :JIS 

u j 5^ J Jj^\ 

a:-!] Vl J l\^\ 015 

^ «T 

:J\Sj 


J 4ai/ <^1 -rtA 




^-\wr\ 

iuLi» :JlJ ^ ^^1 M 

«• ^ 

^ 'i 

o; o; -ii ^ ^53 -\vrv 

^ ^ 

^ ^'l .il 01» :JIS m 

Ui jiLoL jUi: ju-^t 

ojis Ujj 


4>? ^ 


ln\ 'joJi -iii 0 


:rf3 ^ 0? 0^3 -'vrA 












410 


Rfyadhus Sholihin 




Rasulullah bersabda: ^^Sesungguhnya 
diantara kalian yang paling kucintai dan 
paling dekat tempatnya kepadaku di hari 
kiamat adalah yang paling baik 
akhlaknya diantara kamu, dan 
sesungguhnya diantara kalian yang 
paling kubenci dan paling jauh 
tempatnya dariku di hari kiamat, adalah 
yang banyak bicara, yang bicara dengan 
congkak, dan bicara menyombongkan 
diri." HR. Tarmizi, ia berkata: '^Derajat 
hadisi ini hasan 


:Jli ^ St 

^ ^ Si» 

.*J1 olj 


r 


i' ^ ^ • 


‘P44JI f>: c 
,jj’i ■ ;; ii; 






;jii; '.133 

“ ^ 


^ ^ ^ 


BAB 329 

MAERipiNYA MENGUCAP¬ 
KAN: <<JIWAKU KHABlSr* 


:*jj5 **>/ yb -rr^ 



1739. Dari 'Aisyah r.a, dari Nabi 
SAW, beliau berkata, "Jangan salah 
seorang kalian mengatakan, “Jiwaku 
khabist", tetapi katakanlah, “Jiwaku 
lagis". Muttafaq 'alaih. 

Para ulama berkata, "kata khabist 
semakna dengan laqis (yang berarti; 
kotor/keji) akan tetapi Rasulullah 
SAW membenci kata khabist. 


















17. Hal-Hal Yang Dilarang 


IjiP — \V 


411 


“Janganlah kalian memberi nama anggur 
dengan “karm”, karena sesungguhnya 
yang “mulia” adalah orang muslim.” 
Muttafaq 'alaih. Teks hadist ini 
berasal dari Muslim. 

Dalam riwayat lain “karena yang 
muliahanyalahhatiorangyangbetiman. ” 
Dalam riwayat Bukhari dan Muslim 
yang lain “Mereka menamakannya 
“karm”, padahal yang mulia hartyalah 
orangyang beriman !' 

1741. Dari Wa'il bin Hujr r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah 
dan kalian sebut “karm” (mulia), tetapi 
sebutlah “inab, ”dan “habalah” (angpir). ” 
HR. Muslim. 



BAB 331 

LARANGAN MENGGAMBAR¬ 
KAN ^^CANTIKAN SEORANG 
WANITA KEPADA SEORANG 
LAKI-LAKI, KECUAU 
DENGAN TUJUAN SYARl, 

seperhingin 

MENIKAHINYA 


^ ^1 yU -rn 

gbw ot J^jl stjJl 

j^jiS \iiii Ji 


1742. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda: 
“Janganlah seorang wanita bergaul 
dengan wanita lain, lalu dia 
menggambarkan kepada suaminya, 
seolah-olah suaminya melihat wanita 
tersebut. ” Muttafaq 'alaih. 


ci 4.1 ^3 ^->ViY 

♦ ^ y- 

il'i \t« , i.l I > ' 'lIT .• 


V» 4 »l Jli :ji; 










412 


Rlyadhus Sk^hin 





1743. Dari Abu Huraitah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah 
seseorang diantara kalian berdosa dengan 
ucapan *Ya, Allah! Ampunilah aku jika 
Engkau menghendaki, Ya, Allah! 
rahmatilah aku jika Engkau menghendaki” 
tetapi hendaklah berdosa dengan mantap, 
karena sesungguhnya Allah tidak ada yang 
memaksanya (untuk berbuat sesuatu),” 
Muitafaq "alaih. 

Dalam riwayat Muslim “Tetapi 
hendaklah memohon dengan mantap, 
dan besarkanlah harapan, karena 
sesimgguhnya Attah tidak terasa besar 
baff-Nya apa yang Dia berikan, ” 


^ J ^ -wtr 

'S • ^ 

v'» ;JU- ^ 4 il u 

01 J >1 

.^4 01 

^ .«ij V ® iSuJi 

.-dp 

i?);. 

v Ju5 


1744. Dari Anas r.a^ ia berkata/ 
''Rasulullah SAW bersabda: “Bila 
seseorang diantara kalian berdo'a, 
hendaklah berdosa dengan mantap, dan 
jangan ucapkan *Ya, Allah! berilah aku 
jika Engkau menghendaki, karena 
sesungguhnya Allah tidak ada yang 
memaksanya (untuk berbuat sesuatu}.” 
Muttafaq 'alaih. 


^ «>f3 cT»* -'Vt i 

- ^ 

US lil» 4»! JIS :JU 


■rr 


> > ^ ? 


vj t5JLiui 

c^ts .04 k 

j2i «Jj V ^is 










17, Hal-Hal Yang Dilarang 


,^1 ybJ - W 


413 



1745. Dari Huzaifah bin Al Yaman 
r.a., dari Nabi SAW, beliau bersabda: 
“Janganlah kalian ucapkan “atas 
kehendak Allah dan kehendak si julan*\ 
tetapi ucapkanlah “atas kehendak Allah 
kemudian kehendak si fulan*\ HR. Abu 
Daud dengan sanad shahih. 


BAB 334 

MAKRUH BERCENGKRAMA 
SETELAH SHALAT ISYA 

Yang dimaksud di sini adalah 
obrolan yang hukunmya mubah pada 
selain waktu ini, yakni melakukan dan 
meninggalkannya sama. Jika obrolan 
tersebut hukumnya haram atau 
makruh pada selain waktu ini, maka 
di waktu ini hukumnya lebih haram 
dan lebih makruh lagi. 

Adapun obrolan kebajikan seperti 
membicarakan tentang ilmu, cerita 
orang-orang saleh, kemuliaan ahlak, 
berbicara dengan tamu dan orang 
yang punya hajat, dst, maka tidak 
makruh bahkan hukumnya sunat dan 
begitu juga berbicara karena ada uzur 
dan hal yang mendadak maka tidak 
dimakruhkan^'. 

Hadist-hadist yang mendukung 
keterangan di atas shahih. Di antaranya: 


• ^ 

V» :J15 ^ 0* 4)1 

slij -il Sli li 

u ^ ^ 4 4)11 . La m 


ju: ifi,\s w^L. -m 

• ^ • . 

s ^5(1 »UUJI 


^ i;-u: ojSl: jjji ^ 

liti ii\y. JLiij lii ^ 

tii > J jt i-JiJl 

iit J 

^ • 

>; J: liui 

'i 

jij «o 

.i>iU JS> 


0 , • 


^ m ^ ^ , 
















Riyadhus ShoUhin 




1746. Dari Abu Barzah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW membenci tidur 
sebelum isya dan membenci 
bercengkrama seteicihnya. Muttafaq 
'alaih. 

1747. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa 
Rasulullah SAW setelah melakukan 
shalat isya di akhir hayatnya, tatkala 
selesai salam beliau bersabda: 
'"Tahukah kalian malam ini? 
sesuntuknya setelah seratus tahun dari 
hari ini, tidak seorangpun tersisa dari 
yang hidup di permukaan bumi saat ini**, 
Muttafaq 'alaih. 

1748. Dari Anas r.a, bahwa 
Rasulullah SAW di suatu malam 
mengakhirkan shalat isya hingga 
tengah malam kemudian beliau 
menghadap kepada kami dengan 
wajahnya setelah melaksanakan 
shalat maka beliau bersabda: 
"'Manusia telah melakukan shalat lalu 
mereka tidur sedangkan kalian 
serumtiasa berada dalam shalat selama 
kalian menunggunya'*, HR. BukharL 


BAB 335 




MENOLAK PANGGILAN 
RAMINYA KE TEMPAT 

hdgr tanpa ada alasan 

SYARI 


'fp %% ^ 4.1 

. Op ^ . UjIL' .lLJi 


U41p 4.1 

J fLiJi M 

:jii uli j^\ 

. jip ^ 

4.1 JS -WiA 
' ■ # 

fi :Jli r.liJi ^ ^1 

ji ^llJl 01 'y!» ::JL2i uy. 

I )\') jJ jjdp ; \jjIj ; l/i. 

u; 5^ J 


^Us.1 

Cr* 

jip 1<P ^ uus lii 


1749. Dari Abu Hurairah r.a, ia <S,I ^ ^ -WiA 

berkata: “Rasulullah SAW bersabda: , ’' " ", 

"Bda seorang suami mengajak isterinya Jli 










17. Hal-Hal Yang Dilarang ^\:S - W 415 

ke tempat tidur, lalu si isteri tidak 
mendatanginya dan si suami tidur 
dengan perasaan marah terhadap 
isterinya, para malaikat terus melaknat 
si isteri hingga waktu shubuh Muttafaq 
'alaih. 

Dalam riwayat yang lain *'hingga si 
isteri kembair\ 

cdjti Ji 

a h\:yi- oiiS 

.jdp ^ 

J'j 

BAB 336 

HARAMNYA SEORANG ISTERI 

BERPUASA SUNAT DISAAT 

SUAMINYA BERADA DI 

RUMAH KECUAU DENGAN 

IZINNYA 



1750. Dari Abu Hurairah r.a, bahwe 
Rasulullah SAW bersabda: “tidak 
dibenarkan seorang isteri berpuasc 
sedang suaminya ada di rumah, 
melainkan seizin suaminya, dan 
janganlah seorang isteri memberi izin 
seseorang masuk ke rumahnya tanpc 
izin suamirtya”. Muttafaq 'alaih.Tekf 
hadist ini berasal dari Bukhari. 

" 5:;;:^ -we* 

J ijll J J of 

t iJ 

9 

T 

BAB 337 

HARAMNYA MAKMUM 

MENGANGKAT KEPALA 
SETELAH RUKU* ATAU SUJUD 

SEBELUM IMAM 


-TTV 

JJ ^ 

L 

1751* Dari Abu Hurairah r.a, bahwa [ 

Nabi SAW bersabda: ^^Ttdakkah salah 
seorang kalian takut, apabila ia 
mengangkat kepalanya sebelum imam, 
Allah akan menukar kepalanya dengan 
kepala keledai (atau Allah menjadikan 

!)f 4.1 5>::^ - WO \ 

\l\ jy u»» : J15 ^ 

d.1 M 'Ji liis ^5 
















Efyadhus Sholihin 




rupanya menjadi rupa keledai)*\ 
Muttafaq 'alaih. 


M' H \' > 

(3^ Ajjj^ 


BAB 338 

1 


MAKRUHNYA MELETAKKAN 


SaI/ -rrA 

TANGAN DI PINGGANG 


S^l J S^UII 

DALAM SHALAT 

■ 


1752- Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW melarang berkacak 
pinggang di saat shalat. Muttafaq 
'alaih. 


" •*' ^3 j y- -'voY 
.5%^l J y J, :Jli 

m ^ ^ m ^ 

. 45 U 


BAB339 

MAIOIUHNYASHAL^ 
HADAPAN MAKANAN 
SEDANGKAN JIWANYA 
TERTUJU pada MAKANAN, 
ATAU MENAHAN BUANG AIR 
KECILDAN BUANG AIRBES 




-rr^ 

SaitJU ^ 4 J] (3^ A,Liij 

JaSUllj J^l Ua^ 


1753. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata, 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: "Tidak boleh shalat di 
hadapan makanan, dan tidak juga di 
saat ia sedang menahan dua hal yang 
kotor (buang air besar dan kecil)". HR. 
Muslim. 


4»1 J jZ/j :<! 


-jil ^ -Wor 

■ a\jj «UolJb 


> N)i 


BAB 340 

LARANGAN MENENGADAH 
KE LANGIT DI SAAT SHALAT 


l -n . 


3!^l ,i »UDI 


1753. Dari Anas bin Malik r.a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda; 

U» 4)1 JIS ;Jii ^ 
















17. HaJ^Hal Yang Dilarang 


4^lXf — \V 


''Kenapa suatu kaum menegadah ke 
langit di saai shalat"\ lalu sabda beliau 
tentang hal tersebut semakin tajam 
hingga beliau bersabda: **HendakIah 
mereka berhenti melakukan Ital tersebut 
atau penglihatan mereka akan 
dihilangkan'\ HR. Bukhari. 


^ J jUiJi 

(..ilJj Ijf- :Jls iUi 


BAB 341 

1 

J otcJYI 4 aI/wU -TiS 

MAKRUHNYA MENOLEH DI 


jiA S^Uill 

SAAT SHALAT TANPA UZUR 

■ 


1755. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata, 
"Aku bertanya kepada Rasulullah 
SAW tentang menoleh dalam shalat, 
ia bersabda: "Itu adalah bentuk 
pencurian yang dicuri syetan dari 
seorang hamba di dalam shalatnya". 
HR, Bukhari. 

1756. Dari Anas r.a, ia berkata, 
"'Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku: "Hindarilah menoleh di 
saat shalat, sesungguhnya menoleh 
dalam shalat adalah kebinasaan maka 
jika mesti dilakukan- lakukanlah dalam 
shalat sunat tidak shalat fardhu", HR. 
Teumizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan shahih^)". 


4i\ -\Woo 

^ ^ :dJli 

•» 

•0^ ^ oiklii 

-\von 

iJUit) 4,1 Jli 

olij'ill Su ^ d-uJVlj 

... X ^ 

^ m 

:i33 ^ i fjjal'i ^ 



BAB 342 

LARANGAN SHALAT 
MENGHADAP KUBUR 



Jl stsUJi jP ^1 -rtY 


1757. Dari Kanaaz bin Al Hushain .y. - 'VoV 

Hadist ini dhai’if karena sanadnya lemah dan munqathi\ 














418 


Rfyadhus Sholihin 




r.a.^ ia berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah 
kalian shalat menghadap kubur dan 
jangan duduk di atasnya HR. Muslim. 


4)1 slV- ^ ^3 


BAB 343 



HARAMNYA BERLALU DI 

1 

^ yL -nr 

HADAPAN ORAI4G YANG 
SHALAT 

1 



1758. Dari Abdullah bin Harits Al 
Anshari r.a., ia berkata, "Rasulullah 
SAW bersabda: "Andai orang yang 
berlalu di hadapan orang yang shalat 
tahu apa yang akan menimpanya niscaya 
ia berdiri selama 40 lebih baik baginya 
daripada ia berlalu di hadapan orang 
yang shalat", Perawi berkata: "Aku 
tidak tahu apakah beliau mengatakan 
40 hari atau 40 bulan atau 40 tahim". 
Muttafaq 'alaih. 


^ 4.1 ^ J -^V0A 

JIL: > 4iil J^3 Jli :Jii 

M ^ ij ^ M 

'i : Jl* «jjJj 5=i 


< -'»1 *Y 1^*^ ^ ''•I ti** 


» I * t I ^ 


- * ^ 
''•t 11 • 


< ^ 


< "■ i • i 


- -f.{ 


BAB344 

MAKRIJH MAKMUM 
MEMULAI SHALAT SUNAT 
SETELAH MUA^ MULAI 
MENGUMANDANGKAN 
1QAMAT, BAIK SH^T 
SUNAT OABUYAH ATAU 
SELAINNYA 


J f^UJi -'“M 

LBl ^ ii>JI JUj SU 
vlU; S;^ SUU}|. cuSlf .1^ «:MI 


1759. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, ia bersabda: "Apabila 
iqomat shalat telah dikumandangkan 
















/7. Hal-Hcd Yang Dilarang 


~ 'V 

•» * 


419 


maka janganlah melakukan satu 
shalatpun kecuali shalat fardhu*\ HR, 
Muslim _ 

BAB 345 
MAKRUHNYA 
MENGKHUSUSKAN HARI 
JUM^AT DENGAN BERPUASA 
ATAU MALAMNYA DENGAN 
SHALATMALAM 


1760. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: 
"Janganlah kalian mengkhususkan 
malam Jum*at dengan shalat malam 
dari malam-malam yang lain dan 
jangan kalian khususkan hari Jum'at 
dengan berpuasa dari hari-hari yang lain 
kecuali hari tersebut bertepatan dengan 
hari puasa rutinnya". HR. Muslim. 

1761* Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, ^^Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: "Janganlah salah 
seorang kalian berpuasa di hari Jum*at 
kecuali bila ia berpuasa sehari 
sebelumnya atau sehari sesudahnya". 
Muttafaq "alaih. 

1762* Dari Muhammad bin Abad, ia 
berkata, ^^Aku bertanya kepada Jabir 
r.a.: "Apakah Nabi SAW melarang 
puasa di hari Jum'at?", ia berkata, 
"Ya"*Muttafaq'alaih. 

1763* Dari Ummu Mukminin, 
Juwariyah binti Harits r.a,, bahwa 
Nabi SAW masuk ke rumahnya pada 
hari Jum'at dan ia sedang berpuasa 
maka beliau bersabda: **Apakah 


. (Jl>4 i\yj Ni 


• i 


fji -t i e 

^ ^ <dL] ,1 

jyi' 


iH I AiJ : jii jg iSi ^ 


'li ‘ JOJ' M M .fS 

Ori fji 




. ji ii*. »ijj ■* “J 

viJLw :JU Z£.J -\vn\ 

:<j>: ^ 4») 

Cjz j\ iii u>: VI fji 


•l' 


^ CrfJ 

• ^ m ^ 

•I - . ’C*# ^ 

•(*JW -0« 

9^, 6=^P'‘ -wnr 

Jis ^ oi 4 .» ^3 4 ,jUi> 

: jia tiiu 

:JU tV :cJll c-w»l» 











Rfyadkus Sholihin 




kemarin engkau berpuasa?", ia berkata, 
"Tidak", beliau bersabda; “Apakah 
besok engkau ingin berpuasa?”, ia 
berkata, "Tidak", beliau bersabda: 
“Berbukalah". HR. Bukhari. 


BAB 346 

HARAMNYA PUASA MSHAL» 
YAITU BERPUASA DUA HARI 
ATAU LEBIH, TIDAK MAKAN 
DAN TIDAK MINUM SELAMA 
HARI-HARI TERSEBUT 


> » 

1764. Dari Abu Hurairah r.a, dan 
^Aisyah r.a.^ bahwa Nabi SAW 
melarang puasa wishaK'. Muttafaq 
'alaih. 

1765. Dari Ibnu Umar r.a./ ia 
berkata: "Rasulullah SAW melarang 
puasa wishal para sahabat berkata: 
"Sungguh engkau melakukannya," 
beliau bersabda: **Sungpih aku tidak 
sama dengan kalian^ aku diberi makan 
dan minum/' Muttafaq 'alaih. Teks 
hadist ini berasal dari Bukhari. 


BAB 347 

HARAMNYA DUDUK 
DI ATAS KUBUR 


1766. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
"Salah seorang kalian duduk di atas bara 
lalu pakainnya terbakar dan bara 
menembus kulitnya^ itu lebih baik 
baginya daripada ia duduk di atas 
kubur", HR. Muslim. 


4 N :cJU M 


. «(i iiU» : JU 




^ JUjJl 
U*;- Yj 


^3 s>:3i 

M 

^3 -wno 

• ^ ^ 

. jLijJl ^ J : Jl^ 

djJ Jl» : JIS ?ibj : IjJlS 

jiu J (j'! ‘ 

. iij lii; 

* ^ 





^ -j" 6^5 J -W-Vt 
jV» 4»l Jli :JU 

^ pap-l cTW 

• M 
















27, Hal^Hai Yang Dilarang - \V 421 


1 1 - — . — 

BAB348 

LARANGAN MENYEMEN 

KUBUR DAN MEMBUAT 

BANGUNAN DI ATASNYA 



1767. Dari Jabir r.a., ia berkata, 
'^Rasulullah SAW melarang kubur 
disemen dan melarang duduk di * 
atasnya, dan melarang membuat 
bangunan di atasnya". HR. Muslim. 

.Op 

BAB 349 

SANGAT HARAM HUKUMNYA 

SEORANG BUDAK MELARI¬ 
KAN DIRI DARI TUANNYA 


oJCLm# 

1768* Dari Jarir r.a., ia berkata, ^ 

"Rasulullah SAW bersabda: **Setiap 
budak yang melarikan diri (dari 
tuannya) maka sunggjuh ia telah lepas 
dari tanggungan islam", HR. Muslim. 

1769. Dari Jarir r.a., dari Nabi SAW, 
beliau bersabda: ''Apabila seorang budak 
melarikan <Uri (dari tuannya) tidak diterima 
shalatnya", HR. Muslim. Dalam riwayat 
yang lain "sungguh ia telah kafir". 

uil ^1 ^ J jiji- jp - IVIA 

• J* ^ if» 

^ UilB : ^ 4)1 JJli : JU Zi- 
. ;4:J :i33. jii 1 

'M» -M c/ 

/.J iJL^I 

.pLJ 

BAB 350 

HARAMNYAMEMBERIKAN 

SYAFAATDALAMHUKUMHAD*) 


SpUjJI wU -ro. 

pjJbJI ^ 


Allah berfirman, QS. An Nuur: 2 
Perempuan yang berzina dan laki 


‘SA f > ^ ^ , r s. 

Wi 


) Hukum had: yaitu hukum yang yang memiliki sanksi yang telah jelaskan Allah dan 
Rasul-Nya, seperti; potong tangan bagi pencuri, 100x cambuk bagi bujangan yang 
berzina. Dan lain-lain. Pent. 


















422 


ISyadhus Skolihiit 




laki yang berzina, maka deralah tiap- 
tiap seorang dari keduanya seratus 
kali dera, danjanganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu 
untuk (menjalankan) syari'at agama 
Allah, jika kamu beriman kepada 
Allah dan hari akhir 

1770. Dari 'Aisyah r.a bahwa orang 
Quraisy, merasa gelisah tentang 
permasalahan seorang wanita dari bani 
Makhzum yang mencuri, mereka 
berkata: ''Siapa yang mau berbicara 
kepada Rasulullah SAW tentang 
masalah tersebut T', mereka berkata: 
"Tidak ada yang berani berbicara 
kepada beliau kecuali Usamah bin Zaid, 
kekasih Rasulullah SAW", lalu Usamah 
membicarakan hal tersebut kepada Nabi 
SAW maka beliau bersabda: ''Apakah 
engkau memberi syafaat dalam sebuah 
hukum had (potong tangan) dari hukum- 
hukum Allah Ta*ala?'\ kemudian beliau 
berdiri lalu berkhutbah seraya bersabda* 
"Sesungguhnya umat sebelum kalian 
dibinasakan karena bila yang mencuri di 
antara mereka berasal dari orang yang 
terpandang mereka membiarkan dan bila 
yangmencuri berasal dari orangyang lemah 
mereka laksanakan hukum had, demi 
Allah, jikalau Fatimah binti Muhammad 
mencuri akan kupotong tangannya", 
Muttafaq'a]aih. 

Dalam riwayat yang lain "lalu 
wajah Rasulullah SAW berubah, 
beliau bersabda: "Apakah engkau 
memberi syafaat dalam suatu hukum 
had dari hukum-hukum Allah?", 
Usamah berkata: "Mintakanlah 
ampun untukku wahai Rasulullah", 


^ 4 i,. 4 

.[T 


-\vv* 


A» '\i M * • > tf ^ 

0l(J<-^ j» ^ ^ 

^ M ^ 

^ :iyui ^ 


* i i 




. J r 

9 • Vli ^ 9 ^ 

4*er 

^ Jia tA 

ll*'» • 

^ 4Ul JjOp- ^ 

iJlUf dlD :JU ^ 

\ii \J\i J4jf jJaJ j,J\ 

jiU: ^ M jj -ii jUMj 

.«Ul: caiJj di;;:. 

3g 4.1 ^3 

clli ^ 


:JU .4I1I J^3 C ^ 

. lii: istpi. 







17. Hal-Hal Yang Dilarang 


*“ ^V 

«r 


423 


kemudian wanita tersebut dipanggil 


J A f-i ____ 

BAB 351 


■, 

LARANGAN BUANG Am 

1 


BESAR DI TENGAH JALAN 

1 


DAN DI TEMPAT BERTEpUH, 
SUMBER AIR DAN 

1 

pL^jI 

sejenisi^a 


^ >•> ^ r ^ 


Allah berfirman, QS., Al Ahzab: 58 


Dan orang-orangyangmenyakiti orang- 
orang mukmin dan mukminat tanpa 
kesalahan yang mereka perbuat, maka 
sesungguhnya mereka telah memikul 
kebohongan dan dosa yang nyata. 

1771. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: ‘^Waspadalah 
terhadap dua hal yang menyebabkan 
laknaf*, para sahabat berkata: "Apakah 
dua hal yang menyebabkan laknat?", 
beliau bersabda: “Orang yang buang air 
besar di jalanan manusia, atau di tempat 
mereka berteduh!'. HR. Muslim. 



BAB352 

lEEtaL DAN 

^ Y^G 
MENGAUR 



1772- Dari Jabir r.a., bahwa 
Rasulullah SAW melarang membuang 
air kecil di airyang tidak mengalir". HR. 
Muslim 
















424 


Riyadhus ShoKhiti 





1773. Dari Nu'man bin Basyir r.a., 
bahwa bapaknya membawanya kepada 
Rasulullah SAW lalu ia berkata, 
"Sesungguhnya aku memberikan hibah 
seorang budak milikku kepada anakku 
ini", lalu Rasulullah SAW bersabda: 
**Apakah engkau memberikan hal yang 
sama kepada anakmu yang lain?" ia 
berkata, "Tidak", maka Rasulullah SAW 
bersabda, "Tariklah kembali hibahmu". 


cJU; Ji : Jli 

V» * 

Jtii 

Jia t'y ;jUi JL i*iU 


Dalam riwayat yang lain 
"Rasulullah SAW bersabda: **Apakah 
engkau melakukan hal ini terhadap 
seluruh anakmu?, ia berkata, "Tidak", 
beliau bersabda: ^'Bertakwalah kepada 
Allah dan berbuat adillah terhadap anak- 
anak kaUan ", lalu bapakku pulang dan 
menarik kembali sedekahnya". 

Dalam riwayat yang lain "maka 
Rasulullah SAW bersabda: "Ya Basyir, 
apakah engkau mempunyai anak selain 
ini?*, ia berkata, "Ya", beliau bersabda: 
**Apakah seluruh anakmu engkau 
berikan hibah yang sama?, ia berkata, 
"Tidak", beliau bersabda: "Kalau begitu 
janganlah engkau memintaku menjadi 
saksi karena sesungguhnya aku tidak 
bersaksi terhadap sebuah kezaliman". 

Dalam riwayat yang lain "mintalah 
orang lain menjadi saksi" 


Jlii ^3 

J A» :JU 


.%x^\ 
4jjl Jlii Jij 

^3^ jij iuf u» 

:JU :JU 

:JU jL 

i; M .r. .‘. l' 


lii 

m ^ ^ ^ 




• • > . f 


\jji :Z\jj 










17, Hal-Hal Yang Dilarang 

Dalam riwayat yang lain “mintalah 
orang selainku untuk menjadi saksi hal 
ini”, kemudian beliau bersabda ; 
“Apakah engjcau gembira anak-anakmu 
nanti sama-sama berbakti kepadamu?”, 
ia berkata, "Tentu", beliau bersabda: 
"Kalau begitu jangan” (berikan hibah 
hanya untuknya). Muttafaq 'alaih. 


BAB 354 

HARAMNYA WANITA 
BERKABUNG TERHADAP 
MAYIT LEBHI DARI UGA 
HARI KECUAU SUAMINYA 
MAKA BOLEH SELAMA 4 
BULAN 10 HARI 


1774. Dari Zainab binti AbiSalamah 
r.a., ia berkata, "Aku masuk menemui 
Ummu Habibah, isteri Nabi SAW, 
ketika bapaknya Abu Sufyan bin 
Harb r.a. wafat, lalu ia meminta 
minyak wangi yang berwarna 
kuning yang biasa digunakan, 
kemudian ia meminyaki seorang 
anak kecil dan ia menyentuh 
wewangian tersebut dan 
mengoleskan ke pipinya serta 
berkata: "Demi Allah, aku tidak 
butuh wangi-wangian tetapi aku 
mendengar Rasulullah SAW 
bersabda di atas mimban "Tidak halal 
bagi seomng wanitayangberiman kepada 
Allah dan hari akhir berkabung terhadap 
mayit lebih dari tiga malam kecuali 



idi \JJ:: :jii ^ 

:JU .JL: :Jli J 

^ ■» 

. 4 ^ ^ «iji ^5^» 


IfWj YJ f U atAJ 


fUl 0 




i- ^ ?? 7 -. ^ t . 


:cJli 

Cji y} C/y 


3 


✓ 


o\ - T- 

dJhftUiO k 0jjp JI D j A^ 


-U" CffJ 

“ 1 . • A 


1"*'- l'' 2^'' m'" l ^ 

jvJ 4AjjUi» 


* ^ 









426 


Siyadhus Sholihin 




suaminya, maka boleh selama 4 bulan 10 
hari”, 

Zainab berkata: "Kemudian aku 
masuk menemui Zainab binti Jahsy 
r.a./ ketika saudaranya wafat, maka ia 
meminta minyak wangi lalu 
mengoleskannya kemudian berkata: 
"Demi Allah, aku tidak butuh minyak 
wangi kecuali aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda di atas 
mimbar: "Tidak halal bagi seorang 
wanita yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir berkabung terhadap mayit 
lebih dari tiga malam kecuali suaminya, 
maka boleh selama 4 bulan 10 hati” 
Muttafag 'alaih. _ 

BAB 355 I 

HARAMNYA ORANG KOTA 
MENJUAL BARANG KEPADA 
ORANG PEDALAMAN DAN 
HARAMNYA MEMINTAS 
PETANI YANG MEMBAWA 
PANENNYA SEBELUM MASUK 
KOTA, DAN HARAMNYA 
MENJUAL BARANG YANG 
TELAH DIBEU SAUDARANYA, 
DAN MEMINANG ATAS 
PINANGAN SAUDARANYA 
KECUAU SAUDARANYA 
MENGIZINKAN ATAU IA 
MEMBATALKAN 

1775. Dari Anas r.a„ ia berkata, 
"Rasulullah SAW melarang orang 


d :cJi5 ‘Ji cJl. 

1 - t • 

y ,fjsij 

• t ^ t 


J^WI ^ yL -roa 

d Cwti 













17. Hal-Hal Yang Dilarang 


« 


427 


kota menjual barang kepada orang 
pedalaman, sekalipun dia 
saudaranya, sebapak dan seibu/' 
Muttafaq 'alaih. 

1776, Dari Ibnu Umar r.a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda; 
**janganlah kalian membeli barang 
petani, hingga barangnya masuk ke 
pasar/' Muttafaq 'alaih. 



1777. Dari Ibnu Abbas r.a., la 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
Vanganlah kalian membeli barang 
petani sebelum mereka masuk kota, dan 
jangan orang kota menjual kepada orang 
pedalaman. " Thawus berkata kepada 
Ibnu Abbas r.a, "Apa maksud tidak 
boleh orang kota menjual kepada 
orang pedalaman? Dia berkata, 
"Janganlah dia menjadi makelar." 
Muttafaq 'alaih. 

1778. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW melarang 
orang kota menjual kepada orang 
pedalaman, dan jangan kalian 
menawar harga barang dengan 
tujuan menaikkan harganya, dan 
janganlah seorang laki-laki menjual 
barang yang telah dibeli saudaranya, 
dan janganlah meminang orang yang 
telah dipinang saudaranya, dan 
janganlah seorang wanita meminta 
saudarinya diceraikan untuk 
mendapatkan nafkah yang banyak /' 

Dalam riwayat lain "Rasulullah 
SAW melarang; membeli barang 
sebelum masuk kota, dan orang yang 










428 


Riyadhus SkoUhin 




hijrah membeli kepada orang badui, 
dan seorang wanita mau dinikahi 
dengan syarat yang meminangnya 
menceraikan isteri tuanya, dan 
menawar barang yang ditawar 
saudaranya, dan melarang menawar 
dengan tujuan menaikkan harga 
barang, dan mengikat puting susu 
hewan supaya kelihatan susunya 
banyak sebelum dijual." Muttafaq 
'alaih. 


1779. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda; "Janganlah 
sebagian kalian menjual barang yang telah 
dibeli sebagian yang lain, dan jangan 
meminang atas pinangan saudaranya, 
kecuali jika ia men^nkan," Muttafaq 
'alaih. Teks ini berasal dari Muslim. 

1780. Dari 'Uaqbah bin 'Amir r.a., 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“Seorang mukmin saudara bagi mukmin 
yang lainnya, maka tidak halal bagi 
seorang mukmin membeli barang yang 
telah dibeli saudaranya. Dan tidak juga 
meminang atas pinangan saudaranya, 
hingga dia meninggalkannya.” HR. 
Muslim. 


-WVA 

V'" l’*' • ^ \ ^ 


'i * f 


OiU: ol Vj Cki Jli .UaiJ 

• ^ ii' lii} dU ^ «Ij 
<0 

-'VA. 

• # ^ 

:JLi m h\ iU. 


h 


(4^ oijj 


BAB 356 

LARANGAN MENGHAMBUR¬ 
KAN HARTAPADA JALAN YANG 
UDAK DIBENARKAN SYARA’ 


JUl IpUj ^ ^1 wL -To^ 


ili ^3 V}:}, ^ -\sh\ 

^1 !)1» 4i\ J^j Jli 


1781. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 









/7. Hai^Ha! Yang Dilarang 


- ^V 

m 


429 


''Sesungguhnya Allah Ta'ala meridhai 3 
hal dan membenci 3 hal; Dia ridha 
terhadap kalian bahwa kalian beribadah 
kepada-Nya tidak menyekutukan-Nya 
dengan sesuatupun dan kalian 
semuanya berpegang teguh kepada tali 
Allah dan tidak bercerai berair dan Dia 
membenci; banyak bicara, banyak 
bertanya (yang tidak berguna), dan 
menghamburkan harta (membelanjakan 
untuk hal-hal yang tidak perlu)/' 
Muttafaq 'alaih 

1782. Dari juru tulis Mughirah bin 
Syu'bah, ia berkata, ''Mughirah bin 
Syu'bah mendiktekan surat yang akan 
dikirim kepada Mu'awiyah r.a., 
bahwa sesungguhnya Nabi SAW 
mengucapkan setiap selesai shalat 
fardhu: 

(Tiada Tuhan yang berhak disembah 
melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan 
adalah milik-Nya, dan bagi-Nya segala 
pujian dan Dia berkuasa terhadap segala 
sesuatu, Ya Allah, tidak ada yang bisa 
menghalangi apa yang Kau berikan dan 
tidak ada yang bisa memberi apa yang 
Kau halangi, dan tidak berguna 
kekayaan, dari-Mu lah kekayaan),dQn 
ia menuliskan kepada Mu'awiyah 
bahwa sesungguhnya Nabi SAW 
melarang banyak berbicara, 
membuang-buang harta, dan banyak 
bertanya (yang tidak berguna), dan 
beliau melarang mendurhakai ibu, 
mengubur anak wanita hidu{>-hidup, 
dan enggan melaksanakan kewajiban 
dan suka menuntut". Muttafaq 'alaih. 


M-" ‘.t ^ i<\ «L*'! . 


Tj j! jlia 

I ^ * C * f*' iS* k I ^ 

I J o (JiJ ^ ^ 

. 1v'j 

.JIjiJi V}S'^ .JlSj JJ 

fji=j i\yj »JuJi Ulip 


* * 


J /jj -^VAY 

J ^ :Jli 

#• • 

4)1 

/ ij M cS:^' 

VjJ-j 4)1 VI 

iLdl ilitil ii' V 




i « 


.JUJI Jij; Jj 







430 


Rfyadkus ShoUhin 


jjsJUaJl 



1783. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Rasulullah SAW, beliau bersabda: 
“Janganlah salah seorang kamu 
menggertak saudaranya dengan senjata 
karena sesungguhnya ia tidak tahu 
kemungkinan syetan menusukkan senjata 
tersebut dengan tangannya (lalu melukai 
saudaranya), yang menyebabakan ia 
terjatuh ke jurang neraka". Muttafaq 
'alaih. 

Dalam riwayat Muslim "ia berkata, 
"Abu Qa5im SAW bersabda; "Siapa 
yang men^ertak saudaranya dengan 
benda tajam rrutka sesungguhnya para 
malaikat melaknatnya hingga ia 
membuangnya sekalipun ia saudara 
kartdungnya”. 

Sabda beliau "yanzi'u" ada dua 
riwayat; dengan 'ain dan ghain, 
maknanya berdekatan, dengan 
menggunakan 'ain maknanya: 
melempar, dan dengan mengguna¬ 
kan ghain, maknanya: melempar dan 
membinasakan. 

1784. Dari Jabir r.a., ia berkata, 
"Rasulullah SAW melarang 


4.1 J ^ -^VAr 

M 4i' 

i ^ J\ 

J (Ji. 

jli :JU Z\jj 

Jl juf -.m 
i^y, juf Oli ijj ji. sui: 

••vb 

y ^ • > 

t* mt ^ * f», J,'•.'.r 4 . 

:^| lil iLtJLCit} 


«i 4.1 ->VAi 

- «•'* 

jf ^ J_^j :JLi 








17. Hal-Hal Yang Dilarang - ^V 


membawa pedang terhunus". HR. . , 

Abu Daud dan Tarmizi. Tarmizi 

berkata: "Derajathadist ini hasan". '-J^j 



BAB 358 

MAKRUHNYA KELUAR DARI 
MASJH) SETELAH AZAN 
KECUALI ADA UZUR, HINGGA 
IA SELESAI SHALAT FARDHU 


1785. Dari Abu Sya'atsa, ia berkata, 
"Kami duduk bersama Abu Hurairah 
r.a dalam masjid, lalu muazin 
mengumandangkan azan, tiba-tiba 
seorang lelaki berdiri berjalan keluar 
masjid, lalu Abu Hurairah r.a 
mengikutinya dengan pandangan 
hingga orang itu keluar masjid, maka 
Abu Hurairah r.a berkata: "Orang ini 
telah mendurhakai Abu Qasim 
SAW". HR. Muslim. 


BAB 359 

MAKRUHNYA ORANG 
MENOLAK MINYAK WANGI 
TANPA ADA UZUR 


1786. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
"Siapa yang ditawarkan wewangian 
janganlah menolaknya karena 
sesungguhnya ia ringan dibawa dan 
harum baunya”. HR. Muslim. 


^ S;,!/ Uh -roA 




^ :JU jULIji -WAo 

AlP 4Ul ^ 

yij Slti 


^ ^ J’ ^ ^ ^ ^ ^ 


jiai .^1 ^ ^ 


Ul -tis IJ.* bl .ajijA 


'f4^oiyj .m^r^ 





iJlp .«ill ly- -WAt 

Al Jli :ju 




* > 


•'jj V?* 


1787. Dari Anas bin Malik r.a, 4^1- oi - WAV 












Rfyadhus Sholihin 




bahwa Nabi SAW tidak pernah 
menolak minyak wangi, HR. Bukhari, 


BAB 360 

MAKRVHNYAMEmJJl 
SESEORANG DIHADAPANNYA 
BHA DIKHAWATIRKAN 
MENYEBABKAN IA TAKJUB, 
DAN BOLEH BAGI ORANG 
YANG TIDAK DIKHAWATTR- 
KAN HAL TERSEBUT 

1788. Dari Abu Musa Al As/arina., 
ia berkata/ "Nabi SAW mendengar 
seorang lelaki menyanjung lelaki yang 
lain dan ia menyanjungnya dengan 
berlebihan/ lalu beliau bersabda: 
''Kalian telah membinasakan (atau 
kalian telah memotong) punggung lelaki 
ini", Muttafaq 'alaih. 

1789. Dari Abu Bakrah r.a./ bahwa 
seorang lelaki disebut di sisi Nabi 
SAW/ lalu laki-laki yang lain 
menyanjungnya dengan kebajikan/ 
maka Nabi SAW bersabda: 
"Celakalah engkau, engkau telah 
memotong leher sahabatmu", beliau 
mengucapkan berkali-kali "jika salah 
seorang kalian mesti memuji hendaklah 
ia mengatakan "menurut saya, ia bepni 
dan begini (jika ia melihat hal tersebut 
padanya) dan Allah yang menilainya dan 
tidak di sucikan seseorang dihadapan 
Allah", Muttafaq'alaih. 


v: ^ yji M 


^ — Y’! • 

‘»^3 




I Iji’ - W A A 

J uMi 

^ 0 " 

.dpjSJ 

^1 4^: J -WA^ 

.m 4^1 'j} M 

m jui yrj 

h\s ji» i3i> 

105 4^1 rjbi 

ijuli 1 j 1 s L? 0) \lsj 


105 


> • 


• > f-' 


•T- ffVT 

* wJl^) 















434 


Riyttdhta ShoUhin 




menunjukkan bolehnya adalah sabda 
Rasulullah SAW kepada Abu Bakar na. 
**Aku berharap engkau termasuk golongan 
mereka!', maksudnya golongan orang- 
orang yang dipanggil dari seluruh pintu 
surga untuk memasukinya. Di dalam 
hadist yang lain ''Engkau tidak termasuk 
golongan mereka", maksudnya engkau 
tidak termasuk orang-orang yang 
menjulurkan kain mereka dengan 
sombong. Nabi SAW bersabda kepada 
Umar r.a. "Tidaklah syetan melihatmu 
berjalan di satu jalan melainkan ia 
menempuh jalan yang tidak engkau 
lalui”. Dan hadist-hadist yang 
menjelaskan bolehnya, banyak sekali 
dan telah kusebutkan sebagiarmya 
d alam IdtdbAlAdzkar. _ 

BAB 361 

MAKRUHNYA KELUAR DAN 
NEGERI YANG TERKENA 
WABAH PENYAKIT KOLERA 
DAN JUGA MAKRUH 
MENDATANGI NEGERI 
TERSEBUT 


Allah berfirman, QS. An Nisaa': 78 

Di mana saja kamu berada, kematian 
akan mendapatkan kamu, kendatipun 
kamudidalam benteng yang tinggi lagi 
kokoh 

Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 
195 

Dan janganlah kamu menjatuhkan 


iiL '^1 iSJ SiklJi h\j 

. J ^ ^ ^ ^ ^ 

^ \ ^ 1^. 


# M 



^Oi Ijl^ 
4Mip 



'^2 i:y> :JUj ju 

4 ^ s; 


[VA :i:L-Jl] 


jl ijSi: :JU: Jllj 




.[^^o 














17* Hal-Hal Yang Dilarang 


«i^US* - ^v 

5 


435 


dirimu sendiri ke dalam kebinasaan 

1791* Dari Ibnu Abbas r*a., bahwa 
Umar bin Khattab keluar menuju 
Syam hingga ia berada di Sargh^ para 
pemimpin tentara menemuinya/ yaitu 
Abu Ubaidah bin Al Jarh dan para 
sahabatnya, maka mereka 
memberitakan kepadanya bahwa 
wabah penyakit telah tersebar di 
negeri Syam, lalu Umar berkata: 
"Panggillah orang-orang Muhajirin 
yang pertama", lalu aku memanggil 
mereka, maka Umar bermusyawarah 
dengan mereka dan ia mengabarkan 
kepada mereka bahwa wabah 
penyakit telah tersebar di negeri 
Syam, lalu mereka berbeda 
pendapat, sebagian mereka 
mengatakan "engkau keluar dari 
Madinah untuk suatu urusan dan 
menurut kami engkau tidak pantas 
mundur dari urusan tersebut'^ dan 
sebagian mereka berkata 
“bersamamu ada orang lain dan ada 
para sahabat Rasulullah SAW dan 
menurut kami engkau tidak pantas 
mengajak mereka masuk ke dalam 
wabah ini", lalu Umar berkata: 
"Bubarlah", kemudian ia berkata, 
"Panggillah kaum Anshar", maka 
aku memanggil mereka, lalu ia 
bermusyawarah dengan mereka, 
maka mereka melakukan seperti 
yang dilakukan kaum Muhajirin dan 
mereka berbeda pendapat seperti 
kaum Muhajirin, lalu Umar berkata: 
"Bubarlah", kemudian berkata: 


Crf'j J' 0^3 

- ^ M * 

•• 


.f vT*» 


: • - J 


y» J Jia J15 

J 

ji St 

Jlii tfiijL 

.'t >j' «Vj t •' t . • *.*' 

^ i ^ ^J * ^' 

✓ 

li; JU J4;^- St ,^3; Tj c ^ 

1^3» rjiii 

J :JU 

r^j\JSz.u 

:ja i^*3l :JUi 

^ ili U SU 5; ^ 


^ t ^ • 




r- 

i '•T:.* i' ' 


» i • 


r, 


^ ^ <■ 
Cri 0 —-J-* 


^^3' '^t iSji lljJlii 








436 


Kiyadhus SholUiin 




"Panggil yang ada di sini dari pemuka 
Quraisy yang ikut hijrah sewaktu 
penaklukkan Mekkah", lalu aku 
memanggil mereka ternyata tidak 
seorang pun dari mereka yang 
berbeda pendapat, mereka berkata: 
"Menurut kami kembalilah engkau 
dengan manusia dan jangan 
membawa mereka masuk ke dalam 
wabah ini", lalu Umar menyeru 
dihadapan manusia: "Sesungguhnya 
aku besok pagi telah berada di atas 
kendaraan maka berangkatlah di 
waktu pagi". Abu Ubaidah bin Al 
)arroh berkata: "Apakah lari dari 
takdir Allah?", Umar berkata: "Andai 
selain engkau yang mengatakaimya 
wahai Abu Ubaidah (dan Umar tidak 
suka berbeda pendapat dengannya), 
ya kami lari dari takdir Allah menuju 
takdir Allah yang lain, apa 
pendapatmu jika engkau memiliki 
seekor unta lalu engkau singgah di 
Suatu lembah yang memiliki dua sisi, 
salah satunya subur dan yang lain 
tandus, bukankah jika engkau 
menggembalakannya di sisi yang 
subur, engkau menggembalakannya 
dengan takdir Allah, dan jika engkau 
menggembalakannya di sisi yang 
tandus engkau menggembalakannya 
dengan takdir Allah?", lalu 
Abdurrahman bin 'Auf datang yang 
sebelumnya ia pergi untuk suatu 
keperluan, ia berkata, 
"Sesungguhnya aku mempunyai 
ilmu tentang hal ini, aku mendengar 


CP 4)1 

^ EjCIp jjI (Jtii caIIp I 


^ 4»! ,^1^1 

4jI ^ Jlii ?4»l /ji 
- Wj^ d u ijJll 




-r . i 

^ ~ 

ilj 015 jJ cjy c 4)1 jji Ji 4)1 

L:.ij ^ 

joi t^i v£4pj l\ J 

jU 013 ‘4»i 

^pl JL^ jUJ :Jli ? 4 il 


<j\5j 4CP 4U1 

Oj i/? 

<(1)1 Ji 1 «JIp IJu^ ^ 

Ji 'M* ^ 

.2, c ;:2b 

CP o I w 4) I 

• 5 ?^ ^ 









77 . Hal-Hal Yang DUarang 


,>^1 - w 437 


Rasulullah SAW bersabda ; **Apabila 
kalian mendengar ada wabah kolera di 
suaiu negeri maka janganlah 
mendatanginya dan apabila wabah 
tersebut menimpa suam negeri di saat 
kalian berada di dalamnya maka 
Janganlah keluar melarikan diri 
darinya**, lalu Umar memuji Allah dan 
berangkat ",Muttafaq 'alaih. 

1792. Dari Usamah ra., dari Nabi 
SAW, ia bersabda: *'Apabila kalian 
mendengar penyakit kolera di suatu 
negeri maka janganlah memasukinya 
dan apabila wabah tersebut menimpa 
suatu negeri di saat kalian berada di 
dalamnya maka janganlah keluar dari 
negeri tersebut**. Muttafaq "alaih. 




ciy jUib Bi} 

^ 


BAB 362 
SANGAT DIHAR 




PERBUATAN SIHIR 



^ Ji-Udl -n Y 


AUah berfirman, QS. Al Baqarah: 
102 

(dan mereka mengatakan bahwa 
Sulaiman itu mengerjakan sihir) 
padahal Sulaiman tidak kafir (tidak 
mengerjakan sihir), hanya syetan- 
syetan itulah yang kafir (mengerjakan 
sihirh Mereka mengajarkan sihir kepada 
manusia 


:J\ii 4»! Jli 

.[\*Y ! 


1793. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, Vauhi 7 
hal yang membinasakan! Para sahabat 
berkata, *Wahai, Rasulullah! apakah 
itu?**, beliau bersabda, *'Syirik kepada 


^ 4,1 ^3 J ^ -w^r 










438 


Rfyadhtts ShoUhin 




Allah, sihir, membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah tanpa haq, memakan 
harta riba, memakan harta anak yatim, 
lari dari pertempuran, dan menuduh 
wanita beriman baik-baik berzina." 
Muttafaq 'alaih. 


i;!]!!) :Jl 5 

4.1 J\ 

JU 




BAB 363 

LARANGAN MEMBAWA 
MUSHAF DI SAAT 


PERJALANAN 


KE NEGERI KAFIR, BILA 


dikhawatirkan AKAN 
JATUH KE TANGAN MUSUH 


1794. Dari Ibnu Umar r.a., ia 
berkata, "RasultiUah SAW melaurang 
membawa Al Our'an di saat berjalan 
menuju negeri musuh ", Muttafaq 
'alaih. 


S ^ ^1 -rrr 

JL^. Uj jUS3l 
^JUJt 




BAB 364 

HARAMNYA MENGGUNAKAN 
BEJANA EMAS, PERAK 
UNTUK MAKAN,MINUM, 
BERSUGI DAN SEGALA 
BENTUK PENGGUNAAN | 

1795. Dari Ummu Salamah r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“Orang yang meminum dari bejana 


«’b! 

ijii Al Cffj ft ^ 













/7* Hal-Hal Yang Dilarang 


“ ^V 


439 


perak, sesungguhnya ia menuangkan ke 
dalam perutnya neraka Jahannam'\ 
Muttafaq ^alaih. 

Dalam riwayat Muslim **sesungguh‘ 
nya orang yang makan atau minum di 
bejana perak dan emas ... 

1796. Dari Huzaifah ra^ ia berkata: 
^'Sesungguhnya Nabi SAW melarang 
kami (menggunakan) sutera, dan kain 
tenim sutera, dan minum di bejana 
emas dan perak, beliau bersabda: 
"Perhiasan tersebut adalah untuk 
mereka (orang kafir) di dunia, 
sedangkan perhiasan tersebut adalah 
untuk kalian di akhirat", Muttafaq 
'alaih. 

Dalam riwayat lain "Dari Huzaifah 
r.a., aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: "Janganlah kalian memakai 
sutera, dan kain tenun sutera, dan jangan 
minum pada bejana emas dan perak, dan 
jangan makan pada nampannya", 

1797. Dari Anas bin Sirin, ia berkata, 
"Aku bersama Anas bin Malik r.a. 
berada pada kelompok orang Majusi 
lalu dihidangkan makanan ringan 
dalam bejana perak maka beliau 
tidak memakannya, dan dikatakan 
kepada orang Majusi tersebut "tukar 
tempatnya", lalu ia memindahkan ke 
dalam bejana yang terbuat dari kayu 
dan dihidangkan kepadanya lalu 
beliau memakannya". HR Baihaqi 
dengan sanad yang hasan. 


» • '' > I 'M ^ ^ t*' 

UjI AjiMl ^ 

;t i|jji !)[)• z\jj 
. iJi , i 

♦ ^ ^ ^ .l'—< ^ 

'J. 4)1 -\V^^ 

L'LfJ ^ !>1 :JU 

s* 

• ✓ ^ ^ 

4J s*" 

✓ 

j 6?J J 


•i' 

.Up ^ 




^ i ^ * * *•' fi|l • “«'l'' • * 

• J^ I J j'^j 
V} \jds Vn 

ij ^jji 551 J 

«» 

:<J« -'V^V 

^ M ^ 

4,1 4yu ^ ^ ^ 


> «i 


^ Cji ^ ^ 




jUi ^ M 

J-2» tlut 

.aAS'S 4^ ‘2^ (i;5 s4 

••jj 







44 


lOyadhus ShoUhin 





1798. Dari Anas r.a, ia berkata, 
"Nabi SAW melarang lelaki 
mengoleskan Zafran". Muttafaq 
'alaih. 


;Jli K* 4)1 jjjl -\V^A 

>^35 M m 6^' J> 

^ ^ 4.1 ^ 

^ ^ 

tju 1*4^ 

♦ ^ 

:iJi ^y>\ ilif :Jlii 

.«u4l>( :Jii ?u4i^i 
✓ ^ 

lli 01» :Jiii ijiOj J3 
.pi::.; ii33 tsW jlliJl 


1799. Dari AbduUah bin Amru bin 
'Ash r.a., ia berkata, "Nabi SAW 
melihatku memakai dua pakaian 
yang Ashfar, lalu beliau bersabda: 
“Apakah ibumu yang menyuruhmu 
memakai ini?" aku berkata: "Apakah 
aku harus mencuci kedua pakaian 
tersebut", beliau bersabda: "Bakariah 
keduanya". 

Dalam riwayat yang lain "Beliau 
bersabda: “Sesungguhnya ini pakaian 
orang kafir, janganlah engkau 
memakainya". HR. Muslim. 


BAB 366 

LAIUVNGAN BERDIAM DIRI 
SEHARI SEMALAM 


fji '=-*^ 0 ^ v'! 


1800. Dari 'Ali r.a., ia berkata Aku :Jli «Ia 4.1 ^ -^A• • 

•• ^ 

hafat dari Rasulullah saw, “TidaA: ada -m ^ i, , *i--' 

yatim setelah baligh, dan tidak boleh ^ 

berdiam sehari semalam."HR, Abu oUJ» V} Jbw 

Daud dengan sanad hasan. ' t 

Al Khathabi berkata menafsirkan y' ‘'jj 

Zafran dan Ashfar adalah dua jenis tumbuhan pewarna kuning» yang biasa 
digunakan untuk mencelup kain, agar warnanya menjadi kuning. Pent. 














17, Hai^Hal Yang DUarang 


~ \Y 


441 


hadist ini, "Dahulu diam termasuk 
peribadatan jahiliyah, setelah Islam, 
mereka dilarang dari hal tersebut, dan 
mereka diperintahkan berzikir dan 
membicarakan kebaikan." 

1801. Dari Qais bin Abu Hazim, ia 
berkata, "Abu BakarSiddieq r.a masuk 
menemui seorang wanita dari Ahmas, 
namanya Zainab, dia melihatnya sama 
sekali ddak berbicara, lalu ia berkata, 
"Kenapa dia tidak berbicara?" Orang- 
orang berkata, "Dia sengaja tidak 
berbicara," lalu Abu Bakar berkata 
kepadanya, "Berbicaralah! Karena 
sesungguhnya ini tidak dihalalkan, 
ini termasuk perbuatan jahiliyah," 
maka diapun berbicara." HR. Bukhari. 


BAB 367 

HARAMNYA SESEORANG 
BERNASAB KEPADA SELAIN 
BAPAKNYA DAN MENGAMBIL 
PERWALIAN YANG BUKAN 
BEKAS TUANNYA | 

1802. Dari Sa'ad bin Abu Waqash 
r.a., bahwa Nabi SAW bersabda: 
"Siapa mendakwakan nasab dirinya 
kepada selain bapaknya sedangkan ia 
tahu bahwa ia bukan bapaknya maka 
surga haram untuknya”. Muttafaq 
'alaih. 

1803. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: 


: 4-0^31 lii J ju 

mm 

'J. J ioUJJi ^l^Ji dd 

^3 Jis :J15 

*■ 0 




. -r 


.jJLSc; tCi:; :\4J 

i U 

^ ili ijj. Oli 

✓ 


wU;^! yii -rnv 
(Ji J\ 


-^A•Y 

K» • ' , 

:J15 ^ l^\ (i)i Ju ^1 ^^3 

^ m ^ 

Jji jUL: 3^3 4^1 J\ 

jiL» “f 

:rf3 J 6^3-'A‘r 

jf. \p.’J V» :Ju ^ J 









442 


Riyadhus Skolihin 




Vanganlah kalian membenci bapak- 
bapak kalian, maka siapa yang 
membenci bapak-bapaknya itu adalah 
perbuatan kekafiran**. Muttafaq'alaih. 

1804. Dari Yazid bin Syarik/ ia 
berkata, ''Aku melihat 'Ali r.a. 
berkhutbah di atas mimbar, aku 
mendengarnya berkata "Demi Allah, 
tidak ada di sisi kami kitab yang kami 
baca kecuali kitabuUah dan apa yang 
tertera dalam lembaran ini", lalu 
beliau membuka lembaran tersebut 
ternyata di dalamnya ada ketentuan 
umur unta imtuk diyat dan hukum- 
hukum yang berkenaan dengan 
melukai seseorang, di dalamnya ada 
sabda Rasulullah SAW “Madinah 
haram antara 'Air hingga Tsaur maka 
siapa yang melakukan kezaliman atau 
melindungi orang yang berbuat zalim 
maka untuknya laknat Allah, para 
malaikat, dan seluruh manusia, di hari 
kiamat Allah tidak menerima darinya 
taubat dan tidak pula tembusan! 
Perjanjian kaum muslimin adalah satu, 
orang yang paling jauh di antara kaum 
muslimin haruslah berusaha memenuhi 
perjanjian tersebut maka siapa yang 
melanggar perjanjian seorang dari kaum 
muslimin maka untuknya laknat Allah, 
para malaikat, dan seluruh manusia! 
dihari kiyamat Allah tidak akan 
menerima taubat maupun tebusan 
darinya. Dan siapa yang mendakwakan 
nasabnya kepada selain bapaknya atau 
budak yang mendakwakan perwalian 
kepada yang bukan walinya maka 


<3j^ Cji 4^^ oi ^ ^ ^ 

Al ^ i •l' *'uz 


jL^ :ji5 




V'i '4'^ J. Ujle 

t, oJjb i 

m 

tj.Ni oiiit 14 ^ ujiii 

JU toU-lJ^3l IjA i^\j 

65 ^ -Al 


^ ^ t 




^ tjji ^ 

4il oJ d;;i tU^ ‘ 

N j uji 0^1 4»l 

oU Oli 6^ tjUuif 

N t6^^^^ «il 


N t/ 


^ • i 




.t * 


NJ u> iiCSJi o Aii 

J» ‘3-^ > Jl 

a3»i tij aI;;! ^aJij; Ji 

^ N 160^! ASir^ij 

.«Nop NJ U> AiUji) iL aJjI 


^y::A 






17, Hai^Hal Yang Dilarang 


“ ^V 


443 


untuknya laknat AUah, para malaikat, 
dan seluruh manusia dihari kiyamat 
Allah tidak akan menerima taubat 
maupun tebusan darinya, "Muttafaq 
"alaih. 

1805. Dari Abu Dzar r.a/bahwa ia ilp 4i\ jS ~\A*a 

mendengar Rasulullah SAW ^ - "'t -1 "i >" - 

bersabda: "Tidaklah seorang lelaki ^ ^ ^ 

yang mendakwakan nasab kepada 1 
selain bapaknya dan ia mengetahuinya 
melainkan ia telah kafir, dan siapa yang ^ 
mendakwakan sesuatu yang bukan ^ 
haknya maka ia tidak termasuk 
golongan kami dan hendaklah ia * 
mengambil tempatnya di neraka, dan - 
siapa yang memanggil seorang lelaki 
dengan **kafir" atau dengan ucapan 
'*hai musuh Allah** sedangkan orang 
yang dipanggilnya tidak begitu 
melainkan ucapan tersebut kembali 
kepada dirinya", Mutt£ifaq 'alaih. Teks 
hadist ini berasal dari Muslim. 




BiyB368 

PERINGATAN UNTUK TIDAK 
MELAKUKAN HAL-HAL YANG 
DILARANG ALLAH DAN 
RASUL-NYA 


l* ^ jiJUis)! c.iL ’-^ITTA 

Al 5^ Al ^ 


^ \ ^ ^ ^ ^ I «Cl * 

iri’ ^ cH-J ui 
jilJi ^ i\L ^ 

ju j\ tjkii 




u: VI ilJif c4j1 jsi 


Z\jj ilj liij dp jSi ajilp 


Allah berfirman, QS. An Nuun 63 
Maka hendaklah orang-orang yang 
menyalahi perintah Rasul takut akan 
ditimpa cobaan atau ditimpa azab 
yang pedilu 

Allah berfirman, QS. Ali Imran: 30 
Dan Allah memperingatkan kamu 




-1 > t r'' 

o' O* 

.[■vr 4»'^ 

4ii Jl»j 


.[r* :jl_^jT] 









RfyaOms Sholihin 




444 


terhadap diri (siksa)~Ntfa 

Allah berfirman, QS. Ai Buruuj: 12 

Sesungguhnya azab Tuhanmu 
benar-benar keras 

Allah berfirman, QS. Huud: 102 

Dan begitulah azab Tuhanmu, 
apabila Dia mengazab penduduk 
negeri-negeri yang berbuat zalim. 
Sesungguhnya azab-Nya itu adalah 
sangat pedih lagi keras. 

1806. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Nabi SAW bersabda ; “Sesungguhnya 
Allah Ta’ala cemburu dan cemburunya 
Allah bahwa seseorang melakukan apa 
yang telah Allah haramkan kepadanya”. 
Muttafaq 'alaih. 


BAB 369 

YANG SEHARUSNYA 
DIUCAPKAN DAN 
DILAKUI^ OLEH ORANG 
YANG TMAH MELAKUKAN 
HAL YANG dilarang 


Allah berfirman, QS. Al A'raaf: 200 
Dan jika kamu ditimpa sesuatu 
godaan syetan, maka berlindunglah 
kepada Allah. 

Allah berfirman, QS. Al A'raafi 201 
Sesungguhnya orang-orang yang 
bertakwa bila mereka tertimpa was¬ 
was dari syetan, mereka ingat Allah, 


['T 

% : JuJ ju; 

.[>*T :o^] 


JUL- 4il Oi» :JIS m M 

U l;^j tjU; 

4» 

.di «dU 4ii 


^ 4lj^ d*li ~Y"i^ 


:oX.ai] ^ 


.[ri 


»H pt J«i 


.[T.\ :^1>S[1] pi 












17. Hal-Hal Yang Diiarang 


j^S/l i-^bf — \V 


445 


maka ketika itu juga mereka melihat 
kesalahan-kesalahannya. 

Allah berfirman/ QS. Ali Imran: 
135-136 

Dan (juga) orang-orang yang apabila 
mengerjakan perbuatan keji atau 
menganiaya diri sendiri, mereka ingat 
akan Allah, lalu memohon ampun 
terhadap dosa-dosa mereka dan siapa 
lagi yang dapat mengampuni dosa 
mereka selain daripada Allah?. Dan 
mereka tidak meneruskan perbuatan 
kejinya itu, sedang mereka 
mengetahui. Mereka itu balasannya 
ialah ampunan dari Tuhan mereka dan 
surga yang di dalamnya mengalir 
sungai-sungai, sedang mereka kekal di 
dalamnya; dan itulah sebaik-baik 
pahala orang-orang yang beramal. 

AUah berfirman, QS. An Nuun 31 

Dan bertaubatlah kamu sekalian 
kepada Allah, hai orang-orang yang 
beriman supaya kamu beruntung. 

1807. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau berkata, ^'Siapayang 
bersumpah lalu mengatakan dalam 
sumpahnya **demi Latta dan *Uzza*\ 
maka hendaklah ia mengatakan 
**LailahaiHallah"\ dan siapa yang 
berkata kepada temannya **marilah kita 
berjudi^* hendaklah ia bersedekah**. 
Muttafaq "alaih. 


'i', jiij 

jLii: 0^5 

^5 i;i2 c # a 

« o 


j^'i\ Cit 






,[in I \ra 


[r\ 


-'A.v 

Jlii :JU ^ ^ 

^ m 

:^UJ JU i<isl VI ail V 

.6i. ^ 







446 


Riyadhus Sholihin 




XVin-KITAB 

HADIST-HADIST LEPAS DAN 

INDAH 


Ctljjjudt - \^ 



1808. Nawas bin Sampan r.a 
meriwayatkan: "Disuatu pagi 
Rasulullah 5AW menceritakan 
tentang Dajjal, terkadang 
merendahkan perihalnya dan 
terkadang meninggikannya hingga 
kami menduga bahwa Dajjal telah 
berada di salah satu kebun kurma (di 
kota Madinah)^ lalu kami beranjak 
dari majelis beliau, kemudian kami 
datang lagi, sepertinya beliau tahu 
lalu berkata: **Ada apa ?”, Kami 
menjawab: "'Wahai Rasulullah! tadi 
pagi engkau menceritakan tentang 
Dajjal, terkadang merendahkan 
perihalnya dan terkadang 
meninggikannya sehingga kami 
mengira Dajjal telah muncul di salah 
satu kebun kurma'". Nabi SAW 
bersabda: **Ada selain Dajjal yang lebih 
aku khawatirkan, jika Dajjal keluar 
sekarang, aku yang menghadapinya, jika 
ia keluar setelah aku tiada, masing^ 
masing kalian menghadapinya, Allah 
menjadikan penggantiku pada setiap 
orang muslirft Dajjal seorang pemuda 


^ 'Ji :JU CP 4.1 

.^i iiu. ^ > ^33 

tlli iui 4<dl llu 

JjZ.j i: u» :jUi 

lilJLAil JLJ-IJI 4)1 


L-S ijiidU 

^3 013 

4 UIJ 4 J ^ ^ 

4.LS :-i ^ 

JLm ,4^15 (4^u» ihhA 

^ M 

ilicp 4J3St ^ 

' 0 ^ 

;3^ ^- 13 ! 4^ \'J^ 

65 ^ “^1 


^ ♦?X ✓ 


<► 


ji li aHp 


• 

✓ • 









18 • Hadist^Hadist Lepas Dan Indah 




447 


berambut keriting, mata sebelah 
kanannya menjorok keluar, aku 
menyerupakannya dengan Abdul *Uzza 
bin Qatihan\ siapa yang menemuinya 
bacakan dihadapannya awal surat Ab 
kahfL Ia keluar di sebuah jalan antara 
Syam dan Iraq, lahi ia berbuat binasa 
kesana-kemari, “Hai hamba Allah, 
tetaplah dalam dien kalian!**, kami 
berkata: "Wahai Rasulullah, berapa 
lama ia di bumi Rasulullah SAW 
bersabda: **Empatpuluh hari, 1 harinya 
seperti setahun, 1 harinya seperti sebulan, 
1 harinya seperti seminggu, sisa harinya 
seperti hari-hari biasa**, kami berkata: 
"Wahai Rasulullah, 1 hari seperti 
setahun itu, apakah cukup kami 
shalat sehari saja?". Nabi SAW 
berkata: ''Tidak, tapi perkirakan saja 
(sholat kalian seperti hari biasa) selama 
setahun", Kami berkata: "Wahai 
Rasulullah, berapa kecepatan 
jalannya?". Nabi berkata: “Seperti 
kecepatan awan ditiup angin, lalu Dajjal 
mendatang) suatu kaum dan menyeru 
mereka, kemudian mereka beriman 
kepadanya dan mematuhinya. Ia 
perintahkan langit, lalu turunlah hujan, 
lalu ia perintahkan bumi, keluarlah 
tumbuh-tumbuhan, punuk unta dan 
kantung susu hewan ternak penuh 
berisi Kemudian ia mendatangi suatu 
kaum lalu menyeru mereka agar beriman 
kepadanya, tetapi mereka menolak 
seruannya, kemudian ia meninggalkan 


SLIp L' i'yu-i 


iLj 

^ V 


Uj oil L 

:di 


u 4)1 

:JU 

J 

i 

»» « 

• i? *>" 

‘ 




i»» ^ 

m * ^ 

• 


(^ 1 (J L 

:Qi 


Sllf 


fj?' 

-- \ - 
viUJii 

IjjjJl i'V» 

: Jls 

c* 


Uj ^1 jjj,3 

L' : 

m 

tUi 

• i 

«sjJL» 


^\if> : Jli J 


• I - • •T ^ ^ 

u j>i 

c ^ V* 

i c 

-'l * > c -f % yt • ^ ✓ «-'C 


‘rtJ'r' bi wA 'A 


K * r 






\i-;s 

i:p >1: p 


•"t* i*'* 

1 4 ,yay.. J b 





Lelaki Qumi5y yang hidup di zaman jahiliyah. Pent 








Riyadhus ShoUhin 




|448 

daerah tersebut, lalu mereka ditimpa 
kekeringan sampai mereka tidak 
mempunyai sedildt hartapun. Lalu ia 
melewati gedung dan berkata: 
**Keluarkan harta karunmu!'*, maka 
harta beterbangan mengikutinya seperti 
lebah, kemudian ia memandi seorang 
pemuda, lalu menebasnya dengan 
pedang, sehingga badannya terbelah 
dua, kemudian ia panggil lagi, si 
pemuda yang sudah terbelah itu bangkit 
sambil tertawa. Di saat itu Allah Ta'ala 
mengutus Al Masih bin Maryam SAW,ia 
turun di menara putih sebelah Timur kota 
Damaskus^), dia memakai dua lembar 
kain, meletakkan dua tangannya di atas 
sayap dua malaikat, bila ia 
menganggukkan kepalanya, air menetes 
dari rambutnya dan bila ia 
mengangkatnya, air dari kepalanya 
turun lambat seperti butiran permata 
maka setiap orang kafir yang mencium 
bau Nabi Isa mati seketika, lalu ia 
melepas pandangan melihat Dajjal, 
mengejarnya hingga mendapatinya di 
pintu gerbang kota Lud^) kemudian ia 
membunuh DajjaL Kemudian Isa SAW 
mendatangi suatu kaum yang dipelihara 
Allah dari Dajjal, lalu beliau mengusap 
muka mereka dan menceritakan kepada 
mereka derajat mereka di dalam surga, di 
saat itu Allah Ta*ala mewahyukan 
kepada Isa SAW "^Sesungguhnya Aku 
telah membangkitkan hamba-hamba-Ku 

^) Ibu kota Syiria. Pent. 

) Sebuah kota di Palestina. Pcnt. 


A t f tf i • li •"* ** 


Is: ->1 iyji 

m ^ i"''t t 't* ^1 ^ 

ojLJl XP 




r • * 




3 \i\ 


^ .jJjJJlJ jU4- Ajiij 


% ^ bp, V: 5^- 

f • ?i ^ ^ I *' 

'—r*- loU 

JJ OjJb 4 jJa^ 

m Ji r 

-'T >• i , > > - ^ ^ » 2 

^ cOi 4)l\ ^ JLd 




c 4,U' ^ JLd 

LS? 

^ J ^ «a» 


jijb N J 

^ • " 'V 

' y t" T" 
t J5 ^ 

*i “T «T I ^ l'** 1 " 

-Xa) . OjJj^ ^ ^ 








18 • Hadist^Hadist Lepas Dan Indah 


yang tidak seorangpun mampu 
membunuh mereka maka bawalah 
hamba-hamba-Ku berlindung ke bukit 
Thuur dan Allah akan membuka tembok 
Ya^juj dan Ma*juj, lalu mereka turun dari 
dataran tinggiy rombongan yang terdepan 
melewati danau Thabari (di palestina. 
Pent), lalu meminum airnya hingga 
keringf kemudian rombongan yang 
terakhir berkata **sepertinya disini dulu 
ada air*\ nabi Isa dan para sahabatnya 
terkepung di bukit Thuur, sehingga di 
waktu itu sebuah kepala lembu lebih 
berharga dari pada seratus dinar, lalu 
nabi Isa dan para sahabatnya mengadu 
kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah 
mengutus ulat kecil di setiap pundak 
Ya*juj dan Ma'juj, dan mereka mati 
semua dalam seketika, Kemudian nabi 
Isa a.s bersama para sahabatnya keluar 
dari benteng, tiap sejengkal tanah 
dipenuhi bangkai dan bau busuk, lalu 
Nabiyullah Isa a.s dan para sahabatnya 
mengadu kepada Allah Ta'ala, lalu Allah 
mengutus burung-burung sebesar leher 
unta untuk membawa bangkai tersebut 
ke suatu tempat, kemudian Allah Azza 
wa Jalla menurunkan hujan yang 
mengguyur rumah yang terbuat dari 
tanah dan bulu, sehin^a bumi bersdt 
kembali seperti batu yang licin. 
Kemudian dikatakan kepada bumi 
**tumbuhkan buah-buahanmu dan 
kembalikan keberkahanmu** di hari itu 
beberapa orang lelaki cukup memakan 
sebuah delima saja dan mereka berteduh 
dengan kulit delima. Dan susu diberkahi 


- \A 


449 


2 


' “’W Oy. 0^ jiS 

m ^ ✓ 

J ‘ 

4i3;i Ai 

“'i*' 

^ ^ A m ^ 

> -Mi 




9 > P ' \ > 




'i V! 


I3i JU; 4.1 ‘ 


9 > 




i 


ccJJLji jLliti 

A;. A 

Ji. >3‘'^I Aj ij A 

>•^.1 > Sl 











18 • Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 




451 


1809. DariRib'ibinHirasy,iaberkata, 
""Aku berangkat bersama Abu Mas"ud 
Al Anshori menuju Huzaifah bin 
Yaman r.a., maka Abu Mas'ud berkata 
kepadanya: ""Ceritakan kepadaku, apa 
yang kau dengar dari Rasulullah SAW 
tentang Dajjal?'", beliau bersabda: 
"Sesungguhnya Dajjal keluar- ia 
membawa air dan api adapun yang dilihat 
oleh manusia air ternyata api yang 
membakar, dan yang dilihat manusia api 
ternyata air tawar yang din^n, maka siapa 
di antara kalian yang bertemu Dajjal 
hendaklah ia masuk ke tempat yang 
dilihatnya api karena sesungguhnya itu 
adalah air tawar yang segar", Abu 
Mas"ud berkata: ""Aku sungguh 
mendengarnya"". Muttafaq "alaih. 


1810. Dari Abdullah bin Amru bin 
'Ash r.a., ia berkata, ""Rasulullah SAW 
bersabda; 'Dajjal akan muncul pada 
umatku, ia menetap selama 40 (aku tidak 
tahu 40 hari, atau 40 bulan atau 40 
tahun) lalu Allah menurunkan Isa bin 
Maryam, rupanya seperti Urwah bin 
Masud lalu ia mengejar Dajjal dan 
membinasakannya, kemudian manusia 
hidup selama 7 tahun, tidak ada 
permusuhan antara dua orang. 
Kemudian Allah mengutus an^n yang 


•. 'iii . --^ -iii"» f ti 


.UJI «ftiJO» ijjjl MiiiUlj» UJI 


ji «leJioi .Uu^Ji iISjlu 


.iiJji hj’i i^GJi 

, m. 






4.1 uigi 0? Ji 

• ^ 

AJ JU5 


• <5»| ^ I" 

‘3^ <JJ^J t>? 

01» :JU 

olw (^^1 *^1 j 

• ^ 

<^iJl dj jli SU 

iSsi SjU sui iljU ^1^1 »\'Ji 

^ ^ ^ 

«44^ wIp su cijU :i>: 

*** ^ •- 't t m' 

, Ji3 


. » •«' * 


♦1; • 




<y*-* 


Jla :JU U4U 4tl ^3 ^UJl 
J JlAlJl £^:» 4.1 6^J 

JU: t UU 


4-JJa-^ 4w*-a /ijI 















18 - Hadist^Hadist Lepas Dan Indah 




453 


setiap L000*\ itulah hari (Tirman Allah 
Ta'ala, QS Al Muzzamil: 17) **Hariyang 
menjadikan anak-anak beruban*) dan 
itulah hari (Firman Allah Ta'ala, QS Al 
Qalam: 42) '*Pada hari itu betis 
disingkapkan *\ HR. Muslim 


1811. Dari Anas r.a, ia berkata, 
"RasuluUah SAW bersabda: ‘Tidak 
satu negeripun melainkan akan 
dijelajah Dajjaly kecuali Mekkah dan 
Madinah setiap sudut dua kota tersebut 
dijaga para malaikat yang berbaris rapat, 
lalu Dajjal sampai di daerah tandus 
maka Madinah berguncang 3x Allah 
mengeluarkan orang-orang kafir dan 
munafik dari dalamnya**. HR. Muslim. 


1812. Dari Anas r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Dajjal 
akan diiringi 70.000 Yahudi Ishfahan\ 
mereka memakai mantel**. HR. Muslim 


1813. Dari Ummu S)ruraik r.a., ia 
mendengar Nabi SAW bersabda: 
“Manusia akan lari dari Dajjal menuju 
gunung-gunung^'. HR. Muslim 


Sebuah kota di Iran. Pent. 


tl i ♦ 


t I 1^1 


:Jlv ^ :Jlv 

k-iJi 

«JL- ^ ^ 3 ; ilj>j t Q 


ci 4.1 ^3 J\ ^3 -\^\\ 

- T 

'^1 VI ^ 

I*i2! i, iJ; .iLjJi; 
.'^Ui liLstLJi ^jjLp V! 


- ^ 


I 


4Ai4UL 




4)1 jLjLaJl 


:i33 

4)1 ^3 -\A\Y 


JlilJl ^:i> : jli ^ 4il <J_^3 

uii j\4^i 




:i33 «iijcyi 

4.1 ^3 ff ^3 -\ A\Y 

:JjA ^ 

B 

^ JU-IJI ^ SSiLjB 

■ S 133 aJU>Jl 
















18 • Lepas Dan Indah 


c.ibS' — ^A 


455 


beriman lalu berkata: ''Bangkitlahr\ 
seketika itu ia berdiri^ kemudian Dajjal 
berkata: * Apakah engkau belum beriman 
kepadaku?**, orang beriman bedcata: 
**Sekarang aku tambah yakin engkau 
adalah Dajjal**, lalu ia berteriak: 
*Wahai manusia, Dajjal tidak akan 
dapat betbuat apa-apa kepada manusia 
setelah ia melakukan hal ini 
terhadapku**, lalu Dajjal mengambil 
orang beriman itu untuk disembelih tapi 
Allah jadikan diantara leher orang 
beriman itu tembaga sehingga Dajjal 
tidak bisa betbuat apa-apa, kemudian 
Dajjal mengambil kaki dan tangan orang 
beriman lalu ddemparkan ke tempat yang 
disangka orang adalah neraka namun 
pada hakekatnya ia dilemparkan ke 
syurga, Rasulullah SAW bersabda: 
**Orang mukmin ini adalah syahid yang 
paling mulia di sisi Rabbul Alamiru ** HR 
Muslim dan Bukhari meriwayatkam 
sebagian dengan maknanya. 

1816. Dari Mughirah bin Syu'bah 
r.a., ia berkata, "Tidaklah seorangpun 
yang bertanya kepada Rasulullah 
SAW tentang Dajjal lebih banyak 
daripada aku, sesungguhnya beliau 
bersabda kepadaku: ^Dajjal tidak akan 
membahayakanmu**, aku berkata: 
"Sesungguhnya mereka mengatakan 
bahwa Dajjal membawa gimung roti 
dan sungai air", beliau bersabda: 
*Dajjal di sisi Allah lebih lemah dari 
seperti yang engkau bayangkan**» 
Muttafaq 'alaih. 


iu oiSjl U :Jjh 

^ 'yz V 

^ * — 

4it 

Uli J» Liaii; 


f > 


^ ■* ^ m ^V 

J J\ di3 .jilii Ji ^ dt 

«» •» ^ ^ 

liis ^1 (JlS «^1 

JIJlp 0^ 1,^-1«,.* p a p’! 


* oUaaj 


4)1 J <jl*« tn ^ 4)1 

‘iSb it. ^ ^ 

^ 1- t li» 


:oJL 5 U» : J Jli 

^ ^ ^j, 

4ti !frii 














18 • Hadist^Hadist Lepas Dan Indah 


ol— \A 


457 


belakangku, kemarilah, bunuh ia”, 
kecuali Ghargad karena sesungguhnya 
itu pohon Yahudi”. Muttafaq 'alaih. 

1821« Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata^ ''Rasulullah SAW bersabda: 
"Demiyang jiwaku di tangan-Nya, dunia 
tidak akan lenyap hingga seorang lelaki 
melewatikuburlalu iabergjulingdiatasnya 
dan berkata “duhai andai aku berada 
pada tempat orang yang di dalam kubur 
ini” dan bukan dia ingin mati karena 
agamanya mendapat tekanan, tetapi 
karena bala dan musibah yang 
menimpanya”, Muttafaq'alaih, 

1822. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
“Tidak terjadi hari kiamat hingga sungai 
Eufrat kering dan muncul gunung emas, 
orang-orang saling berbunuhan di 
sekitarnya, maka terbunuh dari 100 
orang 99, setiap lelaki dari mereka 
mengatakan “semoga aku yang selamat”. 

Dalam riwayat yang lain “hampir 
masanya sungai Eufrat kering dan 
memunculkan emas yang terpendam, 
maka siapa yang hadir di sana, 
janganlah ia mengambil emas tersebut 
sedUdtpun”, Muttafaq'alaih. 

1823. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Kalian nanti akan 
meninggalkan kota Madinah sehingga ia 
menjadi kosong hanya dihuni oleh 
binatang buas dan burung lalu ada dua 
orang penggembala dari Muzainah ingin 


f' 4 


'i • 

^ J. cliaU JU; 

:JU Zi 4>l ^3 ici} -^At^ 




^ ^ • 


Ol-- •••tl 




JlS : JIj ^ Jlpj -^AYt 

«r 

- K* 

•('4^ cT JJ 

I» 




-p 

j£l <C5 


:JU ioi3 -\AXr 

jp :<j>: ^ 4.1 


VI UliJj V u p. 


^UUI 







458 


Rfyadhus ShoUhm 




masuk kota Madinah menggembalakan 
kambingnya, mereka mendapati kota 
Madinah yang sudah tidak bertuan, 
tatkala sampai di Tsaniyyatul wada' 
mereka tersungkur lalu matV\ Muttafaq 
'alaih. 



1824* Dari Abu Sa'id r.a., bahwa 
Nabi SAW bersabda: "'Kelak di akhir 
zaman akan ada seorang khalifah dari 
khalifah-khalifah kalian, ia meraup harta 
dan dibaukan kepada kalian tanpa 
menghitungnya'*, HR, Muslim, 


iJlS ot 4>l 






«ijJL: Vj jui 1 jiA: oujj» 


1825. Dari Abu Musa r.a., bahwa 
Nabi SAW bersabda: "'Akan datang 
terhadap manusia suatu masa, seorang 
lelaki berkeliling membawa sedekahnya 
dari emas lalu ia tidak mendapatkan 
seorangpun yang mau menerimanya dan 
akan disaksikan seorang lelaki diikuti 40 
orang wanita, mereka berlindung 
kepadanya karena sedikitnya kaum 
lelaki dan banyaknya kaum wanita", 
HR. Muslim. 

1826* Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW^ beliau bersabda: "Seorang 
lelaki membeli dari lelaki yang lain, tanah 
dan rumah, lalu si pembeli mendapatkan 
di area tanah yang dibelinya kendi berisi 
emas, lalu si pembeli berkata kepada si 
penjuak "Ambillah emasmu, aku hanya 
membeli tanah darimu dan tidak membeli 
emas", si penjual tanah berkata: "Aku 
menjual kepadamu tanah dan segala 




J -\AXo 

;JU ^ ^1 ot ii’ 4i» 

ou;3 

^ .^1)1 UijjL <j 

liUL: 1 ^: 

i\^\ 

jii i- 5^ 

. Ujj 

Jip CrfJ J ->AYn 

J4-3 

(Sj^\ ^3* ‘ j4-j 

c4^s jjiip J 

^ m 

jJ- Jia 

^ i|jJi JU3 







18 - Hadist'Hadist Lepas Dan Indah - \A 


459 


isinya*^ lalu keduanya mengangkat 
permasalahan mereka kepada seorang 
lelaki bijaksana untuk memutuskan 
perkara mereka, maka lelaki tersebut 
berkata kepada mereka berdua: '^Apakah 
kalian mempunyai anak?” salah seorang 
mereka berkata: *Aku mempunyai anak 
lelaki”, dan yang lain berkata: 'Aku 
mempunyai anak perempuan”, orang 
bijak itu berkata: "nikahkanlah anak 
lelaki dengan anak wanita, dan 
belanjakan untuk keperluan rumah 
tangga mereka, dan sisanya kalian 
sedekahkan Muttafaq 'alaih. 

1827. Dari Abu Hurairah r,a, bahwa 
ia mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: "Dahulu ada dua orang 
wanita, masing-masing mereka 
membawa anaknya, lalu srigala 
merruingsa salah seorang anak mereka, 
salah seorang mereka berkata kepada 
temannya: '*Yang dimangsa srigala 
adalah anakmu”, dan yang lain juga 
berkata: "Sesungguhnya yang dimakan 
srigala adalah anakmu”, lalu mereka 
mengangkat perkara mereka kepada 
Nabi Daud SAW, kemudian beliau 
memutuskan bahwa anak yang masih 
hidup itu adalah anak wanita yang lebih 
tua, lalu mereka keluar dan bertemu 
Sulaiman bin Daud SAW, mereka 
mengabarkan kepadanya lalu Sulaiman 
berkata kepada para pengawalnya: 
"Bawa pisau kemari, akan kubelah 
anak ini lalu aku bagi untuk mereka 
berdua” maka wanita yang lebih muda 
berkata: "Jangan lakukan semoga Allah 


Jlii Ji UiUii 

Jli 

Jlij J 

^^1 :JU ,hj\Jr J 

o ULgJlt Ji \J^\j Ijldl 


. 4^ U U JL^ J 


^ ^ I ^ 




jLw Ajf JIp ilpj -^AYV 

4jlil sLf 

cJlii cUiliAl 4^11 

idlJL UJI 

dl cJlij 

i. ^ m 
^ odu Ji 
•jLii .m 

cjd* V : 15:^2*31 vJui 
^Jai» -di' 3* 




... 

.Up ^ 







460 


Riyadhus ShoUhin 




merahmatimu, bayi itu adalah anaknya '' 
lalu Sulaiman memutuskan perkara 
bahwa bayi tersebut adalah milik wanita 
yang lebih muda, Muttafaq 'alaih. 


1828* Dari Mirdas Al Aslami r.a., ia 
berkata/ "Nabi SAW bersabda; 
**Orang‘Orang saleh meninggal satu per 
satu dan tinggallah di atas bumi manusia 
sampah (seperti sisa di atas ayakan^ saat 
mengayak tepung atau kurma), Allah 
sama sekali tidak perduli kepada 
mereka*\ HR. Bukhari. 


Crfi -'AYA 

'M JIS :ju 41 

•» ^ 

J?J jjSii 

'i .^1 ji 


1829. Dari Rifa'ah bin Raafi' Az 
Zuraqi' r.a./ ia berkata/ ''Jibril datang 
kepada Nabi SAW lalu berkata: "Apa 
kedudukan orang yang ikut perang 
Badr di mata kalian?"/ beliau 
bersabda: **Kaum muslimin yang paling 
utama (atau ia bersabda kata yang 
semisalnya), lalu Jibril berkata: 
"Begitu juga para malaikat yang ikut 
dalam perang Badr". HR, Bukhari. 

1830* Dari Ibnu Umar r,a„ ia 
berkata/ "Rasulullah SAW bersabda: 

* Apabila Allah Ta*ala menurunkan azab 
terhadap satu kaum, azab tersebut 
menimpa orang-orang yang ada 
bersama mereka, kemudian kelak 
mereka dibangkitkan sesuai dengan 
amalan mereka'\ Muttafaq 'alaih. 

1831. Dari Jabir r.a., ia berkata/ 
"Ada batang kurma yang biasa di 
pegang Nabi SAW/ beliau berdiri di 
saat khutbah/ tatkala mimbar 
dibuatkan/ kami mendengar dari 


^'3 ^ 6^3 -NAY^ 

iJi Ji^ ^ <^J 

jjb Jlf Ojli: U :JU ^ 

«'•f- - ^ 

:JU 

:<JG .\a;^ la^ j\ .«555^1 


i:i: iuiijB 

.«^jiiJi Uj'j 

m ^ ^ ^ 

6^3 0^3 -'Ar* 


'M J>i3 JIS :J« U4ip 

Jia- 4 i\ jjit 


* > ei 


. 4^ ^ JU 

CrfJ 6^3 -'Ar\ 


LUi .0*^1 ^ 








• 0 


9*3^ ‘jr-J' 





18 • 'Hadist^Hadist Lepas Dan Indah 




461 


batang tersebut seperti suara unta 
hingga Nabi SAW turun dari 
mimbarnya lalu meletakkan 
tangannya pada batang tersebut 
maka batang itu diam seketika''. 

Dalam riwayat yang lain "tatkala di 
suatu Jum'at Nabi SAW duduk di atas 
mimbar lalu batang kurma, yang biasa 
Nabi SAW berkhutbah di dekatnya, 
berteriak sehingga hampir terbelah". 

Dalam riwayat yang lain "lalu 
batang tersebut berteriak seperti 
teriakan bayi, maka Nabi SAW turun 
dari mimbar hingga memegangnya 
dan merangkulkan ke tubuhnya, lalu 
batang tersebut tersedu-sedu seperti 
suara bayi tersedu yang didiamkan 
hingga batang tersebut tenang, beliau 
bersabda: **Batang itu menang karena 
zikir yang biasa didengarnya (hilang)*'- 
HR. Bukhari. 

1832. Dari Abu Tsa'labah Al 



Khusyani Jurtsum bin Nasyir r.a., 
dari Rasulullah SAW, beliau 
bersabda: **Sesungguhnya Allah Ta'ala 
mewajibkan beberapa kewajibauj maka 
janganlah kalian sia-siakany dan Allah 
telah memberikan gari-garis batasan 
maka janganlah kalian lampaui, dan 
Allah telah mengharamkan beberapa 
hal maka janganlah kalian langgar, dan 
Allah mendiamkan (tidak menjelaskan 
hukum) beberapa hal karena kasihan 
kepada kalian bukan lupa maka 
janganlah kalian mencarinya". Derajat 
hadist ini hasan. HR Daruquthni dan 


J y ^ ^ ^ i t , * *!• U* ^ 

^ ^ y. 

Ju; ^1 Sl» :Jii ^ -ai 

Aa>-j . 1^1 t 




selainnya. 







462 


Siyadhus ShoUhin 




1833. Dari AbduUah bin Abi Aufa 
r.a., ia berkata, "Kami ikut berperang 
bersama Rasulullah SAW sebanyak 
tujuh peperangan, kami memakan 
belalang". 

Dalam riwayat yang lain "kami 
bersama beliau makan belalang". 
Muttafaq 'alaih. 

1834. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Nabi SAW bersabda: "Seorang mukmin 
tidak akan disengat dari lubang yang 
sama dua kali”. Muttafaq 'alaih. 

1835. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
"Tiga yang tidak diajak Allah berbicara di 
hari kiamat dan ddak melihat mereka 
dan tidak mensucikan mereka dan ba^ 
mereka azab yang pedih; seorang lelaki 
yang berada di ffmm, ia memptmyai 
kelebihan air tetapi menghabngi orang 
yang dalam perjalanan mengambil 
kelebihan air tersebut, dan seorang 
lelaki yang menjual barang kepada 
lelaki lain setelah shalat ashar, ia 
bersumpah dengan nama AUah bahwa 
modal barangnya sekian, sekian, lalu 
orang tersebut mempercayainya 
sedangkan hakikatnya tidak begitu, 
seorang lelaki yang bersumpah setia 
kepada pemimpin, ia melakukan hal 
tersebut semata-mata karena dunia, jika 
pemimpin tersebut memberinya 
kemewahan duniawi ia memenuhi 
sumpahnya, dan jika pemimpin tidak 
memberinya ia tidak memenuhi 
sumpahnya”. Muttahtq 'alaih. 


ui ^ -'Arr 

M 

.SI>J| ^ 4.1 


J -'Ari 

V» :<JU' ^ V\ 

^ D- 

4)1 6jZ.j ji; :ju -iAro 

f>: 4.1 V 

4-»^ f4J3 

tAiL. j4-jj 

lisc UiiSf 4iL uki 1^*1 

iiJUii k\jSj 

✓ 

V! v' uui 'y^y, 

o)j ^4^ »iLpf oji ^ 

8^:^' 







18 - Hadist^Hadist Lepas Dan Indah 




1836. Dari Abu Hurairah ra, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: ''Jarak 
antara dua tiupan Sangkakala 40*\ 
mereka berkata: "Wahai Abu Hurairah, 
40 hari?", ia berkata, "Aku enggan 
memastikannya", mereka berkata: "40 
tahun?", ia berkata, "Aku enggan 
memastikannya", mereka berkala: "40 
bulan?", ia berkata, "Aku enggan 
memastikannya", "Dan seluruh tidang 
belulang manusia hancur kecuali tulang 
ekor, dari tulang tersebut Allah susun lagi 
mahluknya, kemudian Allah menurunkan 
air dari langit maka manusia hidup kembali 
seperti sayuran tumbuh**, Muttafaq 'alaih. 

1837. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, Ketika Nabi SAW dalam 
suatu majlis berbicara dengan 
sekelompak orang lalu datang seorang 
Badui bertanya: "Kapan terjadinya 
kiamat?", lalu Rasulullah SAW 
meneruskan ceritanya (kami bertanya- 
tanya "Apakah Rasulullah SAW 
mendengar pertanyaan orang Badui 
tersebut?") sampai Beliau selesai 
bercerita lalu bersabda* "Siapa yang tadi 
bertanya tentang hari kiamat?**, si Badui 
menjawab: "Saya, ya Rasulullah SAW," 
Rasulullah SAW bersabda: "Bila 
amanah telah disia-siakan maka 
tunggulah hari kiamat,** ia bertanya: 
"Bagaimana amanah itu disia- 
siakan?", Rasulullah SAW bersabda: 
"Bila suatu tanggung jawab diserahkan 
pada yang bukan ahlinya maka tunggulah 
hari idamat**, HR. Bukhari. 


-< T 

rf u : Ijill iS* 

f ii~ 


. 04:1 :J15 5^)1 :lj3li 


'ri :JU 


- 5 JL 


'l! U Ur ^ 

>frt. > . '\u 


£ i 


5 - 4i\ Jj2 jU* 


^ usr :jii -urv 

i/S 

j; 

Jiii 

» tjV5 U 

jj jdj cjiiu 


I ** 


JUi 






- 




^ JjLUI 
^ * 

:J 15 .Al U uf U :JIS 
«ULi3l tiuSfl lip 
ii)o :Jla 

5- ** 

4 U? 4^Sfi lij 

dipLUl 












18 • Hadist’Hadist Lepas Dan Indah 


^\j yU? - U 


pasar karena sesungg^nya pasar adalah 
tempat syetan berperang dan di sana 
syetan menancapkan benderanya'*. HR. 
Muslim. 

Al 6arqoni dalam kitab Shahihnya 
meriwayatkan "dari Salman, ia 
berkata/ ^'Rasulullah SAW bersabda: 
"Janganlah engkau menjadi orang yang 
pertama masuk pasar dan yang paling 
terakhir keluar karena di sana syetan 
bertelur dan menetas ". 

1843. Dari Ashim Al Ahwal, dari 
Abdullah bin Sarjis r.a, ia berkata, 
"Aku berkata kepada Rasulullah 
SAW: "Wahai Rasulullah, semoga 
Allah mengampunimu", beliau 
bersabda ; **Juga engkau", Ashim 
berkata: "Aku berkata kepada 
Abdullah: "Apakah Rasulullah 
memintakan ampun untukmu?", ia 
berkata, "Ya, dan juga untukmu", 
kemudian ia membaca ayat ini (QS. 
Muhammad: 19) "Dan mohonlah 
ampunan bap dosamu dan bagj (dosa) 
orang-orang Mukmin, laki-laki dan 
perempuan". HR. Muslim. 

1844. Dari Abu Mas'ud Al Anshari 
r.a., ia berkata, "Nabi SAW bersabda: 
“Sesungguhnya diantara yang sampai 
kepada manusia dari perkataan nabi 
terdahulu “bila engkau tidak malu 
maka lakukanlah sekehendakmu". HR. 
Bukhari. 

1845. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata, "Nabi SAW bersabda: 


.olj V. 


40 U 4 UI 



. Ir/j 

ouL ^ 

J >'yjj 


4)1 

JIS 

‘^'3 



oiklii 

aft 


1 > > T ^ ^ 

^ ^ (T 


„ r «c- 


cJlS :JU cp 41)1 ^ 

* * ^ y* 

J u 4)1 
Ju «dUj» : Ju 4)1 
4)1 J^3 iU -/4 ^ 

.Jli iiu'j ;jJ :Jll 


5djil :5JNI 

.jllJj '.\yj 


uiSii .J }y, -\Ai£ 


-V 

i ^li 'ii; .'li: ’M A 


Jli :Jii ^ ^1 
lil : JjSll 

. jo: li 

■*’ Crf'j J'} -^A£« 

U J^fii Jli :JU 














IS • Hadist^HfuUst Lepas Dan Indah 


yU? - \A 


467 


Allah dan kemurkaan-Nya, ia benci 
bertemu Allah, dan Allah benci bertemu 
dengannya'', HR. Muslim. 

1849. Dari Ummu Mukminin, 
Shafi)ryah binti Huyay r.a., ia berkata, 
'"Nabi berftikaf lalu aku datang 
mengunjunginya di suatu malam, 
aku bercerita dengannya, kemudian 
aku berdiri meninggalkan beliau dan 
beliaupun berdiri bersamaku untuk 
melepasku, lalu dua orang laki-laki 
dari kaum Anshor lewat, tatkala 
mereka berdua melihat Nabi SAW 
mereka mempercepat jalannya, 
Rasulullah SAW bersabda: "Jalanlah 
seperti semula, sesungguhnya ia adalah 
Shaffiyah binti Huyay", lalu mereka 
berkata: "Subhanallah wahai 
Rasulullah", lalu beliau bersabda: 
'^Sesungguhnya syetan mengalir pada 
tubuh anak Adam dalam peredaran 
darahnya dan aku khawatir syetan 
membisikan kejahatan ke dalam hati 
kalian (Atau beliau berkata "sesuatu" 
ganti dari kata "kejahatan")", Muttafaq 
'alaih. 

1850. Dari Abu Fadhal Al Abbas bin 
Abdul Muthalib r.a., ia berkata, "Aku 
ikut bersama Rasulullah SAW dalam 
perang Hunain, aku dan Abu Sufyan 
bin Harits bin Abdul Muthalib selalu 
bersama Rasulullah SAW dan tidak 
berpisah dciri beliau, di saat itu beliau 
menunggangi unta berwarna putih 
yang dihadiahkein oleh Farwah bin 
Mufatsah Al Juzami, tatkala kaum 








Riyadhtis ShoUhin 





muslimin berhadapan dengan kaum 
musyrikin, kaum muslimin lari 
mundur, Rasulullah SAW melecut 
untanya menuju kaum mu53aikin, di 
saat itu aku memegang tali kekang 
unta Rasulullzdi SAW, aku menahan 
unta yang ingin berlari cepat, 
sedangkan Abu Sufyan memegang 
pelana Rasulullah SAW, Rasulullah 
SAW bersabda: “Hai Abbas, panggil 
orang-orang yang pernah berbaVat di 
bahwa pohon Samurah**, Abbas 
berkata ^'aku adalah seorang lelaki 
yang bersuara lantang'^ maka aku 
berkata dengan suara tinggi “Mana 
orang-orang yang pernah bersumpah 
setia di bahwa pohon Samurah!!*', 
maka demi Allah seolah-olah naluri 
mereka ketika mendengar suaraku 
seperti naluri seekor sapi terhadap 
anak-anaknya, mereka berkata: "Ya, 
kami penuhi panggilanmu'^ lalu 
mereka maju melawan orang kafir 
dan dalam kelompok Anshar ada 
seruan "Hai kaum Anshar, hai kaum 
Anshar'', kemudian ada seruan yang 
lebih khusus untuk bani Harits Al 
Khazraj juga ada seruan "Hai bani 
Harits bin Al Khazraj, hai bani Harits 
bin Al Khazraj", maka Rasulullah 
SAW memperhatikan serangan 
mereka -di saat itu beliau di atas 
untanya-, bersabda: " Ini di saat 
tungku api memanas*\ kemudian 
Rasulullah SAW mengambil kerikil 
dan melemparkannya ke wajah orang 
kafir, kemudian bersabda: “Mereka 


i-uil J>i>j ,35^ 

1 >-T blj ijUsdt 32 

jitj 4 ^- V ot i^\j\ 

jUi 

4»1 

h\Sj 1 3-1^1 Jli 

'J J[il ^ 


••t " -• ^ 1 ^ ^ ^ 

«kp c 

u rljJlii lUWjt Jj- j2i\ 

juJSfi 

i; i; 

5 ^: > 3^3 ^ 

:Jl5i 

lit ^ 0^ li;» 

i* coCii ^ 


o* 






:Jli cjU^l ^yrj 




> ^ • 


^1^5 t(^ji uj 













470 


Wyadhus ShoUhin 




azab yang pedih; orang lanjut usia 
berzina, penguasa yang suka berdusta, 
dan orang miskin yang sombong. ” HR. 
Muslim. 

1853. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata/ "Rasulullah SAW bersabda: 
"Saihan dan Jaihan*), Eufrat dan Nil, 
masing-masing adalah sungai-sungai 
dari surga". HR. Muslim. 

1854. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW memegang 
tanganku kemudian bersabda: ”AUah 
mendptakan tanah hari sabtu, dan Attah 
menciptakan gunung di atas tanah di hari 
Ahad, dan Allah mencipudcan pohon di 
hari Senirt, dan Dia mendptakan hal-hal 
yang dibenci di hari Selasa, dan 
menciptakan cahaya di hari Rabu, dan 
menebarkan di atas permukaan bumi 
binatang melata di hari Kamis, dan 
mendptakan Adam as setelah ashar di 
hariJum’at, ciptaan-Nya yang teraldiir di 
akhir waktu siang antara ashar dan 
malam”. HR. Muslim. 

1855. Dari Khalid bin Walid r.a., ia 
berkata, “Sungguh di perang Mu’tah 9 
pedang di tanganku patah, maka yang 
tersisa di tanganku adalahpedangbuatan 
Yarrutn”. HR. Bukhari. 


.01; ^ 

ii;; jjiij .4.1!^ 
iu 4 >i Zij -\Aor 

si;; «^1 j\^\ 
j_^; lit lOii icij-\Aoi 


* 0 ^ ^ ^ ^ 


fjUl : JUi ^ 

f>; jU; cc4Ui 

.^Sii 

ylj^l vi-jj ‘ f ji JJ^^l 

>>■' ,(*jd Cr! 

Ji oUii J jij -\Aoo 
cJiwll : Jli 4il 

liliJ J 

, !0j 4 


- ^ • X 




Dua nama sungai di Khurasan (Asia tengah). Pent. 






18 - Hadist-HadisI Lepas Dan Indah 


ol i^\sS — ^A 


471 


1856. Dari 'Amru bin 'Ash r.a., 
bahwa ia mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Bila seorang hakim 
memutuskan perkara lalu ia berijtihad 
dan ternyata benar maka bagjnya dua 
pahala, dan jika ia memutuskan perkara 
lalu ia berijtihad dan ternyata salah rrmka 
babnya satu pahala Muttafaq 'alaih. 

1857. Dari 'Aisyah r.a., bahwa Nabi 
SAW bersabda: “Penyakitparws berasal 
dari parutsnya neraka Jahannam, maka 
dinginkan penyakit tersebut dengan air". 
Muttafaq 'alaih. 

1858. Dari 'Aisyah r.a., dari Nabi 
SAW, beliau bersabda: “Siapa yang 
wafat dan ia mempunyai tanggungan 
puasa, hendaklah walinya berpuasa 
membayarkannya". Muttafaq 'alaih. 

Pendapat yang kuat adalah boleh 
berpuasa menggantikan puasa orang 
yang wafat dengan dalU hadist ini. 

Yang dimaksud dengan wali 
adalah karib kerabatnya, baik yang 
mendapat warisan ataupun tidak. 

1859. Dari Auf bin Malik, bahwa 
sesungguhnya diceritakcui kepada 
'Aisyah r.a. bahwa Abdullah bin 
Zubair mengatakan tentang jual beli 
atau pemberian 'Aisyah r.a. "demi 
Allah hendaklah 'Aisyah berhenti 
atau aku melarang ia menggunakan 
hartanya", 'Aisyah berkata: "Apakah 
ia berkata begitu?", mereka berkata: 
"Ya", ia berkata, "Aku bernazar atas 
nama Allah tidak akan berbicara 
kepada Ibnu Zubair selama- 


Crej 0^3 -'Aon 

4)1 J^ 




4)1 UjU jij -\A0V 

-di ^ «juJl 

^ 4)1 ^3 -\A0A 

^ • 

jdLpj oU ^1. :Jli ^ ^1 

4-Jl .4,aAil 

ji «j'; 


^ ^3 -\Aon 

CrfJ ui ‘J' 

jiLp ^ Jii u 41 fr Al 

: JU5 Al ^3 Ibu «iuf 

*lf of i 1 '' 

jl c4^1p 

?lli JU :cJU tl4;u 

3l' ^ A :cJli :\P\i 








472 


Riyadhus ShoUhin 




lamanya , tatkala berlalu lama 
hubungan putus Ibnu Zubair 
meminta pertolongan, lalu ^Aisyah 
r.a. berkata: '^Demi Allah tidak, dan 
aku tidak akan menolongnya selama- 
lamanya dan aku tidak akan 
melanggar nazarku'^ tatkala hal 
tersebut berlangsung lama, Ibnu 
Zubair berbicara kepada Miswar bin 
Makhramah dan Abdurrahman bin 
Aswad bin Abi Yaghus, ia berkata 
kepada mereka: ^'Aku memohon atas 
nama Allah kepada kalian untuk 
membawaku masuk ke rumah 
'Aisyah karena sesungguhnya tidak 
halal bagi nya bernazar memutuskan 
hubungan denganku'^ lalu Miswar 
dan Abdurrahman berserta Ibnu 
Zubair menghadap hingga mereka 
berdua minta izin kepada ^Aisyah, 
mereka berkata: ^^Assalamu^alaiki 
warahmatullahi wabarakatuh, 
bolehkah kami masuk?"', 'Aisyah 
berkata: "Masuklah", mereka 
berkata: "Semuanya?", ia berkata, 
"Ya, masuklah kalian semuanya (ia 
tidak tahu bahwa bersama mereka 
ada Ibnu Zubair)", tatkala mereka 
masuk Ibnu Zubair langsung masuk 
ke balik hijab (tirai) lalu ia merangkul 
'Aisyah na. dan berstunpah kepada 
'Aisyah sambil menangis, Miswar 
dan Abdurrahman juga bersumpah 
agar 'Aisyah mau berbicara kepada 
Ibnu Zubair dan menerima 
keteledorannya, keduanya berkata: 
"Sesungguhnya Nabi SAW 







18 • Hadisi^HmUst Lepas Dan indah 


ol— \A 


473 


melarang memutuskan hubungan 
seperti yang engkau ketahui dan 
tidak halal bagi seorang muslim 
memutuskan hubungan dengan 
saudaranya lebih dari tiga malam"/ 
tatkala mereka semakin banyak 
memberikan peringatan dan nasehat 
kepada 'Aisyah, 'Aisyah menangis 
dan berkata/ "Sesungguhnya aku 
telah bernazar dan nazar memang 
sulit", mereka terus memperingati 



'Aisyah hingga ia mau berbicara 
kepada Ibnu Zubair, lalu ia 




memerdekakan 40 budak untuk 


menebus nazarnya, setelah itu setiap 
kali ia ingat nazarnya ia menangis 
hingga air matanya membasahi 
kerudungnya". HR. Bukhari. 

1860* Dari 'Uqbah bin 'Amir r.a., 
bahwa Nabi SAW keluar menuju 
kuburan orang-orang yang syahid di 
perang Uhud, lalu beliau mendoakan 
mereka 8 tahun setelah peristiwa 
tersebut seperti orang yang ingin 
berpisah dengan orang yang hidup 
dan mati/ kemudiem beliau naik ke 
atas mimbar seraya bersabda: 
**Sesungguhnya aku akan mendoakan 
kalian dan aku menjadi saksi terhadap 
kalian dan sesungguhnya tempat 
pertemuan kita di telaga dan sungguh 
aku melihatnya dari tempatku ini, 
sesungguhnya aku tidak 
mengkhawatirkan kalian berbuat syirik 
tetapi aku mengkhawatirkan terhadap 
kalian dunia dan kalian berlomba- 
lomba mencarinya^*, 'Uqbah berkata: 


^ ^ ^ 


oui 

^ J\ ^ p 

0^ cjihU litj 

4 Jjj 

U Jj i] ji; ^Li; ^ 

aU_^C; ‘J doJl Jidu 

Jl yt.\ : ju 

•i' ♦ A. I f ^ ' 

. 4^ Jix4 , 4» I (J j^j 


.411^ 


i' i. 









474 


Kyadhus Skotihin 




"Itu akhir aku melihat Rasulullah 
SAW". Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat yang lain "tapi aku 
khawatir terhadap kalian dunia, kalian 
berlomba meraihnya dan saling 
berbunuhan hingga kalian binasa seperti 
umat sebelum kalian binasa", 'Uqbah 
berkata: "Itu terakhir kali aku melihat 
Rasulullah SAW di atas mimbar". 

Dalam riwayat yang lain "beliau 
bersabda: “Sesungguhnya aku akan 
mendahului kalian dan aku menjadi 
saksi terhadap kalian, demi Allah, 
sungguh aku sekarang melihat telagaku 
dan sesungguhnya aku diberi kunci-kunci 
gudang dunia, demi Allah, aku tidak 
khawatir kalian berbuat syirik 
sepeninggalku tapi aku khawatir kalian 
berlomba-lomba meraihnya". 


1861. Dari Anuu bin Akhthab Al 
Anshari r.a., ia berkata, "Rasulullah 
SAW mengimami kami shalat 
shubuh, lalu beliau naik ke atas 
mimbar berkhutbah kepada kami 
hingga waktu dzuhur tiba, beliau 
turun lalu shalat, kemudian naik lagi 
ke atas mimbar, berkhutbah hingga 
waktu ashar masuk, kemudian beliau 
tiurun lalu shalat, kemudian naik ke 
atas mimbar hingga matahari 
tenggelam, beliau memberitakan 
kepada kami hal-hal yang terjadi di 
masa lampau dan hal-hal yang akan 
terjadi, maka orang yang paling tahu 


: 


1 14 ^ ijiiil; M dlh 


«jjii 01^ ^ iijU uf 
ijh u >T 01 ^ Jll 


.JJ\ ^ 6^3 

Ulj i') Jl!) :Jli Z\jj 

J\ 4>\j jddp 


& 


•f 


vl..lapl , Jl) lO^I 


j' ^'3-^ 

Uo 4)lj i^b 

.11^ \jd\^ b\ j;idp iju-t 
suIji :^f j» JU 

s^i 'i if4J 
J -jij -\h\\ 

jli Jip <dil 


d ^ ^ • 



p .JLii Jjii 






^ j;4j' 


I 


* 1^» ® * 


jJlJI JLa.^ |t.j t <Jjj 1«^ 

j-i Lij oLJ 

. atjj . 


'C • 








IS • Lepas Dan Indah 


diantara dami adalah yang paling 
hapal". HR. Muslim. 

1862. Dari 'Aisyah r.a„ ia berkata, 
"Nabi SAW bersabda: "Siapa yang 
bernazar menta*ati Allah hendaklah ia 
menta'ati-Nya, dan siapa yang bernazar 
mendurhakai Allah maka janganlah ia 
mendurhakahNya" HR. Bukhari. 

1863* Dari Ummu Syuraik r.a., 
bahwa Rasulullah SAW menyuruh 
membunuh cicak, beliau bersabda: 
"Cicak dahulu menghembuskan api 
kepada Ibrahim". Muttafaq 'alaih. 

1864. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
**Siapa yang membunuh cicak pada 
pukulan yang pertama maka untuknya 
kebaikan begjni dan begini, dan siapa 
yang membunuhnya pada pukulan yang 
kedua maka untuknya kebaikan begjni 
dan begini di bawah kebaikan pertama, 
dan siapa yang membunuhnya pada 
pukulan yang ketiga maka untuknya 
kebaikan be^i dan begini". 

Dalam riwayat yang lain **Siapa 
yang membunuh cicak pada pukulan 
pertama dituliskan untuknya seratus 
kebajikan, dan pada pukulan kedua di 
bawah itu dan pada pukulan ketiga di 
bawah itu". HR. Muslim. 

Para ahli bahasa berkata: cicak 
adalah tulang yang berasal dari 
racun belang. 

1865. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: **Seorang 


— \A 


475 


i\jj «-wai; ^ t-dll 

4.1 ^3 f f ^^3 -\^^r 

jii ^ M 

<jl^® 

^ (>f3 53i3* tj'J 

30 ^0 4il JU :j\i 

\'jSj \'ji 




0 

• 1 ^ I*'* • 


i'. - ' 


** > 
0j.> 


iil 


^ 141=5 ii4 

\jSj \js aH tSJUJi 

J5S .i :sii, 

^4 SU a 

Oji •M\ Jj tuiUi OjS fcjliJl 

. j! 1 . I4 oIj 3 • 

^ 


< .o' 

^ w. 


ij^y- 


\ 


4.1 ^3 i 3 ; 3 i J ^3 -'A-\o 

3^3 3isi> :J15 ^ J^3 M 








476 


Riyadhus ShoUhin 




lelaki berkata *'saya akan mengeluarkan 
sedekah”, lalu ia keluar membawa 
sedekahnya dan ia berikan kepada 
seorang pencuri, di waktu paff orang- 
orang bercerita **tadi malam seorang 
pencuri diberi sedekah”, orang yang 
bersedekah itu berkata **Ya Allah segala 
puji bagj-Mu, aku akan mengeluarkan 
sedekah”, lalu ia keluar membawa 
sedekahnya dan memberikannya 
kepada seorang wanita penzina, di 
waktu pagi orang-orang bercerita **tadi 
malam seorang wanita penzina diberi 
sedekah”, ia berkata, **Ya Allah segala 
pujibagi-Mu, untuk wanita yang berzina? 
Aku akan mengeluarkan sedekah”, lalu 
ia keluar membawa sedekahnya dan 
memberikannya kepada seorang yang 
kaya, di waktu pagi orang-orang 
bercerita **orangkaya diberi sedekah”, ia 
berkata, 'Ya Allah segala puji bagj-Mu 
terhadap pencuri, wanita penzina dan 
orang kaya”, lalu ia dihadapkan dan 
dikatakan kepadanya {dalam mimpi) 
**Adapun sedekahmu untuk pencuri 
mudah-mudahan membuatnya merasa 
cukup dan tidak perlu mencuri, adapun 
wanita yang berzina mudah-mudahan 
membuatnya merasa cukup dan tidak 
perlu berzina, adapun orang kaya 
mudah-mudahan membuatnya 
mengambil Htibar sehingga ia 
menginfakkan apa yang diberikan Allah 
kepadanya”. HR. Bukhari, 

1866. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata^ "Kami bersama Rasulullah 
SAW dalam suatu undangan lalu 
dihidangkan kepada beliau kaki 


^ ^ 4 




0 ^ 

! (J J I 

lUJl ^ ;4lJl :JUi 




\j^\i cglj x: ^ 

:Jl3 Iglj Js. aijl 

JU luJi iu 

i" X ^ - r t ^ 


— i Kzy 
c.',; 




Ijiii 


• 


.JjL:, jLi 1^1 dU ^1 

‘glj 

iLui n3,U JU ilali d 

AjjIjJi Ulj Cj^ jl 

.liuj ^ 

iL ^ 4 ;^: d\ iLuii ^1 

^ «* 

cjiiii »'3 j ‘W 


. oUjc^ 


J» X ^ itf i 


^ K :Jll -^A■vn 

jJl .j>iS ^ ^ 41 






18 • Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 




477 


kambing bagian depan dan beliau 
sangat menyukainya, kemudian 
beliau menggigitnya sekali dan 
bersabda; **Aku adalah pemimpin 
seluruh manusia di hari kiamat, tahukah 
kalian kenapa? Allah mengumpulkan 
orang-orang yang pertama sampai 
terakhir di satu Padang ada orang yang 
melihat mereka dan ada yang 
memperdengarkan kepada mereka, 
**matahari dekat dari mereka, manusia 
sampai pada titik kegelisahan dan 
kesulitan yang mereka tidak 
menyanggupi dan tidak bisa 
menanggungnya”, manusia berkata: 
'Apakah kalian tidak melihat keadaan 
kalian, apa yang kalian rasakan, apakah 
kalian tidak melihat orang yang pantas 
menjadi perantara antam kalian dengan 
Tuhan kalian”, sebagian manusia 
berkata kepada yang lain **Bapak kalian 
Adam”, lalu mereka mendatanginya dan 
berkata '*Hai Adam, engkau adalah 
bapak manusia, Allah menciptakanmu 
dengan tangan-Nya dan menghembuskan 
kepadamu ruh-Nya dan memerintahkan 
malaikat bersujud kepadamu dan 
menempatkanmu di surga, jadilah 
en^cau perantara kami kepada Tuhan 
kami, tidakkah engkau lihat kondisi kami 
dan sampai sejauh apa yang kami 
rasakan”, ia berkata, ^^Sesungguhnya 
Tuhanku marah kepadaku yang Dia 
tidak pernah marah sebelum dan 
sesudahnya seperti itu, sesungguhnya 
Allah melarangku dari sebuah pohon 
lalu aku mendurhakainya, diriku, diriku- 




> ‘lll 

U fiil ^ >ll3l ^ 

J i o v J o 

u Jl hyj :y.^\ 
^ u Jl 

Jl fij 

dii fSi u -/oJM 

^ liju 

IJ c 1 IJ i 

iij ^ iu' 

u v1 Jl 

4 -^ J'j k 

'i, iri yjj’n'i 'J CiJ> 

• l''T ^ ''•t-* 

c/" ’ 

• ^ i 

t i- .^.,/7*^ 40 

— ^ «■ 
u U-y jjJlj 

J*' Jl 'J J 

liU -u»i iJLL:, jjj io^jSli 


> > > m: 


• j' ■ j' 

*. ' * ^ . 

4 i_ .^.,/7*^ 4 0 







478 


Riyadhus Sholihin 




diriku pergilah kalian kepada selainku^ 
peralah kalian kepada Nuh ”, lalu mereka 
mendatangi Nuh^ mereka berkata: **Hai 
Nuh, engkau adalah rasul yang pertama 
kepada penduduk bumi, Allah 
menamakanmu hamba yang banyak 
bersyukur, tidakkah engkau lihat 
keadaan kami, sampai sejauh apa yang 
kami rasakan, maukah engkau menjadi 
perantara kami terhadap Tuhan kamV\ ia 
berkata, '*Sesunggphnya Tuhanku, hari 
ini marah yang Dia tidak pernah marah 
seperti itu sebelum dan sesudahnya, 
sesungguhnya aku pernah berdosa untuk 
kehancuran kaumku, dan sekarang 
diriku-diriku pergilah kalian kepada 
selainku, pergilah kepada Ibrahim'*, lalu 
mereka mendatang Ibrahim, mereka 
berkata: *TVahai Ibrahim, engkau adalah 
nabi Allah dan kekasih-Nya dari seluruh 
penduduk bumi, jadilah perantara kami 
dengan Tuhanmu, tidakkah engkau lihat 
keadaan kami**, Ibrahim berkata kepada 
mereka: ''Sesungguhnya Tuhankuharimi 
marahyangtidakpemah marah seperti itu 
sebelum dan sesudahnya, sesungguhr^a 
aku pernah berdusta tiga kali, diriku- 
diriku, pergilah kalian kepada selainku, 
pergilah kepada Musa**, lalu mereka 
mendatang Musa seraya berkata: "Hai 
Musa, engjkau adalah Rasulullah, Allah 
memuliakanmu dari seluruh manusia 
dengan risalah-Nya dan berbicara 
kepadamu, jadilah perantara kami 
dengan Tuhan kami, tidakkah engkau 
lihat keadaan kami?**, lalu ia berkata, 
"Sesungguhnya Tuhanku hari ini marah 


d iiil; u Ji ^s'J 

Jj k Jl 

di 4 jIj iALg jij 

I-' t 

J. 


l 




Jl Jl 

v t tklijj 

: J4J '6^ u Jl 

^ ji jj !)i 
idZ J j ; Sil. Sij vioi; 


^ ^ <C V 

• • I 


" ..‘TI i- «i 

^\j iAh 

m ^ 


4^LJ15^ 

w m m 

'J-d j\ "ij j\ 

• ^ ^ ^ 
^ ' K . I -'l ' -Kl 

. ^ U • (J oJ l 4.«9 L) W W 


i; 




✓ ^ ✓ 


4)1 dUUi 4)1 cJl 

Jl e ^1 .^ilji J^ 

^5^ ^ Ji cS>- 

f^di 4 ^ :i j: o| :jJ? 

•r M 

4-0^4 (J 

cJb3 Jb i oJUu ./>^2 























481 


18 - Hadist^Hadist Lepas Dan Indah 

ini yang tidak ada manusia dan 
sesuatupun?'^ ia mengulangi 
ucapannya kepada Ibrahim berkali- 
kali, Ibrahim tidak menoleh ke 
arahnya, lalu Ummu Ismail berkata 
kepada Ibrahim: '"Apakah Allah yang 
memerintahkanmu melakukan hal 
ini?", Ibrahim berkata: "Ya", Ummu 
Ismail berkata: "Kalau begitu Dia tidak 
akan menyia-nyiakan kami", 
kemudian ia kembali ke bawah 
pohon dan Ibrahim as pun berangkat, 
ketika Ibrahim sampai di sela gimung 
dimana ia tidak lagi melihat Ummu 
Ismail, ia menghadapkan wajahnya ke 
Baitullah kemudian berdo'a sambil 
mengangkat tangannya dengan do'a- 
do'a ini: (QS, Ibrahim: 37) 'Ya Tuhan 
kami sesungguhnya aku telah 
menempatkan sebapan keturunanku di 
lembah yang tidak mempunyai tanam- 
tanaman, di dekat rumah-Mu (Baitullah) 
yang dihormati ....hingga akhir ayat", 
lalu Ummu Ismail menyusui anaknya 
dan ia minum dari air dalam kendi 
sampai masanya air tersebut habis, ia 
merasa kehausan dan anaknya juga 
kehausan, Ummu Ismail melihat 
anaknya menggeliat lalu ia berjalan 
karena tak tahan melihat anaknya, ia 
menaiki bukit Safa yaitu bukit yang 
terdekat dari tempatnya, ia berdiri di 
atas bukit tersebut dan menghadap ke 
arah lembah melihat kemungkinan 
ada seseorang yang datang, ternyata 
ia tidak melihat siapapun, lalu ia turun 
dari bukitSafa hingga ketika sampai di 


dJiii ^ 

. ^ i yjrj ‘ 

:jii hy:,\ dJii 


p i lil ;JJlS .jU 

‘^^3 

V 5^1 JLP 'd\s lii 

US p jjLil 

:jUi 

I** i'#* 4 ^ ^ 4 f w v 

^ m m ^ 


* t "i 




;.UJl Si} ^ 


( ^LLUI . ^ Lo JLiJ ISI 


«i' 


- kfe : jJ jf - 4^1 3^- 

M cJIL’u 

J 






^ 'J jjS ?llit 

^ iIaJi 

•*» 1"* •''1 
(— «t-. J.J t «Jy» '— 







482 


Riyadhus ShoHhin 




lembah ia mengangkatkan ujung 
jubahnya dan berlari seperti larinya 
orang yang letih hingga ia melewati 
lembah tersebut, kemudian ia naik ke 
bukit Marwa dan berdiri di atasnya, ia 




j'j js 

iJiJi JJuUi ,\j^\ 'J jUi 


melihat kemungkinan ada seseorang 
yang datang, ternyata ia tidak melihat 
siapapun, ia melakukan seperti hal 



✓ 


yang sama sebanyak tujuh kali"^ Ibnu 
Abbas berkata, ''Nabi SAW bersabda: 
"Itulah ibadah saH antara safa dan 
Marwa**, tatkala ia mendaki bukit 
Marwa, ia mendengar suara, ia 
berkata, "Diam" (ia menenangkan 
dirinya), kemudian ia berusaha 
mendengar dan muled mendengarkcm 
dengan jelas, ia berkata, "Gerakmu 
telah kudengar, jika engkau bisa 
memberikan bantuan", ternyata itu 
suara malaikat di dekat tempat zam¬ 
zam, lalu malaikat menguakkan tanah 
dengan sayapnya hingga muncul air. 




• 


:cJUi 

t ^ i i" \ 

i ^ Mj» ~~ 

-•''•f 


^ c iljilp d\S o| 

1j4 .f 3:3 xp 4 iiJL 

JIS 

> J • p m ^ " • 

s..»JLiuHi3 
jAj oJbc^j 


> J J p m ^ " • 

i ??' i i» ' ? : i ^' i ' II 


UI 


jUJI 


\i :i''' 


P 


lalu Ummu Ismail membendungnya 
dan menggali dengan tangannya, dan 
mulai menciduk air, memasukkan ke 
dalam kendinya, setelah ia mendduk 
air, zam-zam memancur (dalam 
riwayat lain "seukuran ddukannya"), 
Ibnu Abbas r.a. berkata: "Nabi SAW 
bersabda: "Semoga Allah merahmati 
Ummu Ismail jikalau ia membiarkan 
zam-zam (atau ia bersabda: "Jikalau ia 
tidak menciduknya”) niscaya zam-zam 
akan menjadi sumber mata air yang 
mengalir", Ibnu Abbas r.a. berkata: 
"lalu Ummu Ismail meminumnya dan 


P J • 

• p .. 

. jAJ 

U joi 

<» A 

-^ 1 ' •» 

p • 

4 

. t'' P*^ 

: u4ifr 



«1 

;4fe { • 1 

II jii 

:JIS j\ 


v*i>= J 


tjUJl , 

*• * c 

✓ 

< ✓ 

P 

(V, * 

:JU 

«iL.; ii:# 
«• 

■ 

:dJULdl 

Jlii 

tUJiij 0 

^ ", 

AJLu UL 

f» a i " 

Oii 

> 1 >UJ V 


4»i 

ili 


menyusukan anaknya, malaikat 









IS - Hadist’Hadist Lepas Dan Indah 




483 


berkata kepadanyaengkau 
merasa takut terlantar, karena 
sesungguhnya di sini akan dibangun 
Baitullah oleh an 2 ik ini dan bapaknya, 
dan sesungguhnya Allah tidak menyia- 
nyiakan orang yang dekat kepada- 
Nya^', dan adalah Baitullah berada di 
permukaan yang tinggi seperti di atas 
bukit kecil sehingga ketika banjir 
datang hanya lewat di kanan dan 
kirinya, begitulah dahulunya hingga 
sekelompok bani Jurhum (sebuah 
keluarga dari bani Jurhum) lewat, 
mereka datang dari jalan Kadaa', lalu 
mereka singgah di dataran rendah 
Mekkah, mereka melihat seekor 
burung yang terbang berputar, mereka 
berkata: "Sesungguhnya burung ini 
berputar mengitari sumber air, kita 
telah lama berkeliling di lembah ini 
tapi kita tidak menemukan air'^ lalu 
mereka mengutus satu atau dua orang 
utusan, ternyata mereka menemukan 
air, mereka kembali dan 
memberitahukan kepada keluarg 2 mya, 
mereka datang di saat Ummu Ismail 
berada dekat air, mereka berkata: 
"Apakah saudari mengizinkan kami 
bermukim di sini?", ia berkata, "Ya, 
tapi kalian tidak berhak terhadap air 
ini", mereka berkata, "Ya", Ibnu Abbas 
r.a. berkata "Nabi SAW bersabda: **Hal 
tersebut membuat Ummu Ismail menjadi 
tenang, dania menyukai ketenangan”, lalu 
mereka bermukim dan mereka 
mengutus untuk memberitahukan 
kepada keluarga mereka yang lain lalu 






• i' ,.1 




<>^ 94 -' ( 3 -*' Lri 

Cri 

l/y .sh jbf J 


jjjd ili !)i ; 1 UU 


UJL^jJ f'La 

m ^ ^ ^ 

.jUJLj jUi 

‘fii ijiiB 

M :\)\m t.lJl 

V :djll JjL' 

:\)\1 .jUJl J A 

:m cy.' 

f i iui Jti» 

iJl Ay 


^ i ^ 




4-ij ‘9-9^^ 14; 

(»4^ (4*^, 

cii;;! lili . 4 ^ 

at • i >* •, f > tf 

f La J 4 ••y' «y-jj 

U IL: Sl4i 

fii 






484 


Rfyadhus StoUhin 




mereka ikut bermukim di sanasehingga 
berdirilah beberapa rumah bani Jurhum 
di sana, si bayipun tumbuh dewasa dan 
belajar bahasa Arab dari bani Jurhum 
dan mereka sangat menyenanginya, 
ketika ia dewasa merekapun takjub 
terhadapnya, sampailah umurnya 
balig mereka menikahkan salah 
seorang putri mereka dengan Ismail, 
tak lama berselang Ummu Ismailpun 
wafat, setelah Ismail menikah Ibrahim 




m «• 

- d :Z\jj 

s’'I ^ » * h - i*"" • 

U>^ .cJUi 

viiwj til^j ^ ^ ^ 

^ \i^ :JU 

.^,1; Jjj 


i', - lU 


;^L2i 


datangimtukmenengokbuahhatiyang 
ditinggalkannya tetapi ia tidak bertemu 
dengan Ismail, ia bertanya tentang 


^ sU- Uii 

:oJU j- fisW- ^ 


Ismail kepada isterinya, isteri 
IsmaUpun berkata: "Ia pergi mencari 
rezki imtuk kami (dalam riwayat lain 
"ia berbimi imtuk kami")", kemudian 
Ibrahim moianyakan tentang keadaan 


lUUi tljlj lj^ ^ Ci\^ 

•T 

. jlij ^ J LM S;;;;i-ti 4 lli4p 


rumah tangga mereka, wanita tersebut ;JJ^| 3^ 

berkata: ^^Kehidupankami buruk, kami ^ • 

selalu dalam kesulitan dan kesusahan'', ly 


1 5! 


• «'C 




ia mengeluh tentang rumah tangganya, 
Ibrahim berkata: "Bila suamimu datang 
sampaikan salamku dan katakan 
kepadanya "ubahlah daun pintu 
rumahmu", ketika Ismail datang 
sepertinya ia merasakan sesuatu lalu 
berkata: "Apakah ada orang yang 
datang?", isterinya berkata: ya, datang 
"Orang tua rupanya begini dan begitu, 
dan bertanya tentang dirimu maka aku 
mengabarinya, lalu ia bertanya 
kepadaku "bagaimana rumah tangga 
kita" aku mengabarinya bahwa kita 
hidup dalam kesulitan dan 
kesusahan", Ismail berkata: "Apakah 




illi :JU .ilU 

4 415 ^! M j-j^\ jij J 

m ^ m m ^ 

^IJL ll'' 9 l«'*l ^ ,• «'C? 

^ ^ ^ ^ ’ 

caAm jUi C Aju ^ 


^ :JU .U 


Cl . ! 


%m 1« 


:cJU 


.oJbu 

u :JLiJ 4^'uJ ,JU 








28 • Hadist^Hadist Ijepas Dan Indah 




485 


ia berpesan sesuatu?'\ isterinya 
berkata: "Ya, ia menyuruhku 
menyampaikan salam kepadamu dan 
berkata "ganti daun pintumu^', Ismail 
berkata: "Ia adalah bapakku dan ia 
menyuruhku menceraikanmu, 
pulanglah ke rumah orang tuamu", 
dan Ismail pun menceraikannya, 
kemudian ia menikahi wanita yang 
lain dari bani Jurhum, Ibrahim tidak 
mengunjungi mereka selama waktu 
yang dikehendaki Allah, selang waktu 
beberapa lama ia mendatangi mereka, 
juga tidak mendapatkan Ismail, lalu ia 
masuk menemui isteri ismail dan 
bertanya kepadanya tentang Ismail, 
isteri Ismail berkata: "Ia keluar 
mencari rezki untuk kami", Ibrahim 
berkata: "Bagaimana rumah tangga 
kalian", ia menanyakan tentang 
kehidupan dan keadaan mereka, isteri 
Ismail berkata: "Kehidupan kami baik 
dan dalam kelapangan", dan ia memuji 
Allah Azza wa Jalla, Ibrahim berkata: 
"Apa makanan kalian?", ia berkata, 
"Daging", Ibrahim berkata: "Apa 
minuman kalian?", ia berkata, "Air'', 
Ibrahim berkata: "Ya Allah berilah 
keberkahan daging dan air untuk 
mereka". Nabi SAW bersabda: "D/ saat 
itu mereka tidak punya biji-bijian, 
andaikan mereka mempunyai biji-bijian 
niscaya Ibrahim mendoakannya untuk 
mereka*', Ibnu Abbas r.a. berkata, "Dua 
makanan pokok tersebut bila selalu 
dimakan orang selain di kota Mekkah 
akan merusak kesehatan mereka": 


»1- I ^ t 


:Jli .JUJi 

jii ,.d\j J iiji: 

fjj» 4^' 


«jj us f4J 01^ A 4 




^ V U4i :JIS 
'J VI «U 

Oi' 

CJU» CJU^ CJU» 

jUiaa v1 

lliUl. :cJli 
J iijU :JU JUil 
J} Jlii :Jli' - 


cJlii cJU^ 


4» ^ • 






. 4 U -4 jU lip :JLi 

:JU ^ 

.ju: :djii 0 - 
ciiij ^ Ul;l 

4 4 4iJb.P 4 aIIp 


i ^ Ul;l 


•f'' > 

UI 4 UJ; 




:jiJ . jlL 

• ^ 0 ^ 

4^!^i in^ f;i: 4ju: roJii 








486 


Siyadhus SwUhin 




Dalam riwayat yang lain "Ibrahim 
datang lalu berkata; "Mana Ismail, 
isterinya berkata; "Pergi berburu", 
lalu isterinya berkata; "Silahkan 
singgah, dan silahkan makan dan 
minum", Ibrahim berkata; "Apa 
makanan dan minuman kalian?", ia 
berkata, "Makanan kami daging dan 
minuman kami air", Ibrahim berkata; 
"Ya Allah berkahilah makanan dan 
minuman mereka". Ibnu Abbas r.a. 
berkata; "Abu Qasim SAW bersabda; 
“Makanan tersebut diberkahi karena 
doanya Ibrahim SAW’’, lalu Ibrahim 
berkata: "Bila suamimu datang 
sampaikan salamku dan suruh ia 
mempertahankan ambang 
pintunya", tatkala Ismail datang, ia 
berkata, "Apakah ada seseorang 
mendatangimu?", isterinya berkata, 
"Ya, seorang tua dengan rupa yang 
bagus (isterinya memujinya) telah 
datang dan ia bertanya tentang 
dirimu, lalu aku mengabarinya, ia 
bertanya kepadaku "bagaimana 
kehidupan kita" aku mengabarinya 
"kehidupan kita baik", Ismail berkata: 
"Apakah ia berpesan sesuatu 
kepadamu?", isterinya berkata: "Ia 
mengucapkan salam untukmu dan 
menyuruhmu mempertahankan 
ambang pintu rumahmu", Ismail 
berkata: "Ia adalah bapakku dan 
ambang pintu itu adalah engkau, ia 
menyuruhku mempertahankan 
dirimu", kemudian Ibrahim tidak 
mengunjungi mereka selama waktu 


:JIS .ihU t» 

M .J M 

• m ^ 

»lS u ^ 

JrfLtip iyi ja: p 

i ^ li i siJ tJii i 

jj^ij tJjiu jJijii ^ ul 

l: JIS 

u : Jlj 4^1 

:JL5 ;J1J 




M 4ii :ji5 isiiLeb 

•i 


tjip ;ui il;, 

• ^ A 

^ ll d A -I" M' 4*^ 


iL-| iL 123 uij 

p 4SU 

Jp L^' 451111 ^ 4,;!; 









\A 


487 


18 - HaiUst^Hadist Lepas Dan Indah 


yang dikehendaki Allah, selang 
beberapa lama ia datang dan Ismail 
sedang meruncing kan anak panahnya 
di bawah pohon besar dekat dcud zam¬ 
zam, tatkala Ismail melihatnya ia 
langsung berdiri menujunya lalu 
merekapun saling melepas rindu 
seperti seorang bapak kepada anaknya 
dan anak kepada bapaknya, Ibrahim 
berkata: "Hai Ismail, sesungguhnya 
Allah menyuruhku dengan suatu 
perintah", Ismail berkata: "Lakukanlah 
apa yang telah diperintahkan Tuhanmu 
kepadamu", Ibrahim berkata: "Engkau 
mau membantuku?", Ismail berkata: 
"Aku akan membantumu", Ibrahim 
berkata: "Sesungguhnya Allah 
memerintah-kanku mendirikan di sini 
sebuah rumah", beliau menunjuk ke 
arah bukit kecil yang dikelilingi 
dataran tinggi, di sanalah mereka 
berdua membangun pondasi Baitullah, 
Ismail membawa batu sedangkan 
Ibrahim yang membangunnya hingga 
bangunan tersebut mulai tinggi, 
Ibrahim membawa batu ini (magam 
Ibrahim) dan meletakaimya di sini, lalu 
ia berdiri di atasnya dan terus 
membangun dan Ismail menyodorkan 
batu kepadanya, lalu keduanya 
mengatakan (QS. Al Baqarah: 127) *Ya 
Tuhan kami terimalah dari kami (amalan 
kami) sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Mendengarlah Maha Mengetahui*^ 
Dalam riwayat yang lain 
"Sestmgguhnya Ibrahim berangkat 
bersama Ismail dan ibunya, mereka 








Riyadhus ShoHhin 




membawa sekantung air, maka 
Ummu Ismail minum dari kantimg 
tersebut lalu susunyapun berair untuk 
bayinya hingga mereka sampai di 
Mekkadi, Ibrahim meninggalkannya 
di bawah pohon besar kemudian 
Ibrahim kembali kepada keluarganya 
(di Palestina«»pent), Ummu Ismailpun 
mengikutinya dari belakang hingga 
mereka sampai di Kadaa^ ia 
memanggil dari belakang: "'Hai 
Ibrahim, kepada siapa engkau 
tinggalkan kami?", ia berkata, 
"Kepada Allah", Ummu Ismail 
berkata: "Aku ridha dengan Allah", 
lalu ia kembali dan minum dari 
kantung tersebut, susunya berair 
untuk bayinya, hingga air habis, 
Ummu Ismail bergumam "kalau aku 
pergi lalu mencari kemungkinan aku 
menemukan seseorang", ledu ia pergi 
mendaki bukit Safa, ia melihat ke sana 
kemari semoga menemukan 
seseorang tetapi ia tidak 
mendapatkan seseorang , lalu ia 
tunm tatkala ia sampai di lembah ia 
berlari dan menaiki bukit Marwa, ia 
melakukan hal tersebut beberapa kali 
putaran kemudian ia bergumam 
"jikalau aku pergi dan melihat apa 
yang dilakukan bayiku", lalu ia pergi 
dan melihat ternyata bayinya masih 
dalam keadaan semula, ia seolah-olah 
meregang nyawa, jiwa Ummu Ismail 
tiddk tenang lalu ia bergumam "andai 
aku pergi dan mencari kemungkinan 
aku bertemu seseorang", lalu ia pergi 


Js- Ayyu 

c-JtiAjij £l*Jl 






:i53i iySn 






28 • Hadist'Hadist Lepas Dan Indah 


s^\sS — \A 


489 


dan menaiki bukit Safa, ia melihat ke 
sana dan ke mari tetapi tidak 
menemukan seseorang hingga ia 
melakukan hal tersebut tujuh kali 
kemudian berkata Andai aku pergi 
dan melihat keadaan bayiku", tiba- 
tiba ada suara, Ummu Ismail berkata: 
"Tolonglah jika engkau mempunyai 
kebaikan'' ternyata Jibril, ia 
menguakkan sayapnya begini dan 
menggali tanah maka memancarlah 
air dan Ummu Ismailpun terkejut lalu 
ia terus menggali... 

Semua riwayat ini HR. Bukhari. 


1868. Dari Sa'id bin Zaid r.a., ia 
berkata, "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: **Cendawan termasuk 
makanan **Manna*\ airnya obat untuk 
mata'\ Muttafaq 'alaih. 


^ cJLw :JU 

UjUj ^ jU^I» :J^: 



• ^ 








490 


Rfyadhus Sholihin 




XIX-KITAB 

ISTIGHFAR - W 



AUahberfinnan, QS. Muhammad: 19 

Dau mohonlah ampunan bagi dosa- 
dosamu dan bagi (dosa) orang-orang 
Mukmin, laki-laki dan perempuan. 

Allah berfirman, QS. An Nisaa': 
106 

Dan mohonlah ampun kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 

AUah berfirman, QS. An Nashn 3 

Maka bertasbilah dengan memuji 
Tuhan-Mu dan mohonlah ampun 
kepada-Nya. Sesungguhnya Dia 
adalah Maha Penerima taubat 

Allah berfirman, QS. Ali Imran: 15- 
17 

Untuk orang-orang yang bertakwa 
(kepada Allah), pada sisi Tuhan 
mereka ada surga sampai pada fir 
mannya... (dan yang memohon ampun 
di waktu sahur) 

Allah berfirman, QS. An Nisaa': 
110 

Dan barangsiapa yang mengerjakan 
kejahatan dan menganiaya dirinya, 
kemudian ia mohon ampun kepada 


' 4il JU 

.[><1 :ju^] 


ait :JU; JUj 

.[\«A 


«ihj ^tr***- <JL»J 

:^l] 405 A 


.[r 


u Jlij 

.1^ jTi 4^<^Vi 




j\ Jiij 

'it 1 'fif 'iir^ 

.l\\- :*LJl] 4^^^ 










19. bti^far . 


491 


Allah, niscaya ia mendapati Allah 
Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

Allah berfinnan, QS. Al Anfah 33 

Dan Allah sekali-kali tidak akan 
mengazab mereka, sedang kamu 
berada di antara mereka. Dan 
tidaklah (pula) Allah akan 
mengazab mereka, sedang mereka 
meminta ampun. 

Allah berfinnan, QS. Ali Imraiu 
135 

Dan (juga) orang-orang yang apabila 
mengerjakan perbuatan keji atau 
menganiaya diri sendiri, mereka ingat 
akan Allah, lalu memohon ampun 
terhadap dosa-dosa mereka dan siapa 
lagi yang dapat mengampuni dosa 
selain daripada Allah?. Dan mereka 
tidak meneruskan perbuatan kejinya 
itu, sedang mereka mengetahui 

1869. Dari Agheiar Al Muzani r.a., 
bahwa "Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya hatiku kelabu dan 
sesungguhnya aku minta ampun 
kepada-AUah!, dalam sehari 10Qx”. HR. 
Muslim. 

1870. Dari Abu Hurairah r.a., ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Demi Allah 
sesungguhnya aku meminta ampun 
kepada Allah dan bertaubat dalam satu 
hari lebih dari 7Qx". HR. Bukhari. 



:^Ui Jlij 

:JUA0 A 


[rr 


a( ijiS ISI£ 

ijis C # -fi a i 

t»re Jtl 


-ssw 

l\j> :JG ^ M 

i,i . Jii Jp oui) 

li. 4iti ^3 -lAV* 

:j>: m :JU 

Ji hj» 

ii3 -A .(J?' ^ 

• ^ 


1871. Dari Abu Hurairah r.a, ia :JU JIp 4)t -1AV\ 

m 







492 


Riyadhus ShoUhin 




berkata: ^'Rasulullah SAW bersabda: 
*'Demiyangjiwaku di tangan-Nya^ andai 
kalian tidak berbuat dosa niscaya Allah 
melenyapkan kalian dan Allah mem 
bangkitkan suatu kaum yang berbuat 
dosa lalu mereka meminta ampun 
kepada Allah dan Allah mengampuni 
mereka*\ HR. Muslim. 

1872. Dari Ibnu Umar r.a., ia 
berkata^ "Kami menghitung ucapan 
Rasulullah SAW daleun satu majelis 
100x: 

(Ya Tuhanku, ampunilah aku, 
terimalah taubatku sesungguhnya 
Engkau Maha Penerima Taubat fogi 
Maha Penyayang)'', HR. Abu Daud 
dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini shahih. 

1873. Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata^ 
"Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang 
selalu beristighfar niscaya Allah 
memberinya jalan keluar dari setiap 
kesulitan, dan kelapangan dari setiap 
kesusahan, Allah memberinya rezid dari 
jalan yang tak terduga ", HR. Abu Daud^). 

1874. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata/ "Rasulullah SAW bersabda: 
''Siapa yang mengucapkan: 

(Aku meminta ampun kepada Allah 
yang tiada Tuhan yang berhak disembah 
melainkan Dia, hidup-Nya kekal lap terus- 
menerus mengurus mahluk-Nya, aku 
bertaubat kepada-Nya), niscaya dosa- 

') Hadist ini dhaiU [lihat: SilsUahaddhaifah, 



no.7051. 







19. Isli^ar 


493 


^ ♦ 


dosanya diampuni sekalipun ia pernah lari 
dari peperangan**. HR. Abu Daud dan 
Tarmizi dan Hakim. Hakim berkata: 
"Derajat hadist ini shahih sesuai dengan 
persyaratan Bukhari dan Muslim". 



1875. Dari Syadad bin Aus r.a., dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: **Istighfar 
yang paling utama, seorang hamba 
mengucapkan: 

(Ya Allah, Engkau Rabbku, tiada 
Tuhan yang berhak disembah kecuali 
Engkau, Engkau telah menciptakanku 
dan aku hamba^Mu, dan aku tidak 
mampu memikul perjanjian dan janji- 
Mu, aku berlidung kepada-Mu dari 
kejahatan perbuatanku, aku mengakui 
nikmat-Mu terhadapku, dan aku 
mengakui dosaku, ampunilah aku 
karena sesungguhnya tiada yang 
mengampuni dosa-dosa kecuali 
Engkau), siapa yang mengucapkannya 
di siang hari dengan penuh keyakinan 
lalu di hari itu ia wafat sebelum masuk 
waktu malam, maka ia termasuk 
penghuni surga, dan siapa yang 
mengucapkannya di waktu malam 
dengan penuh keyakinan lalu ia wafat 
sebelum pagi maka ia termasukpen^uni 
surga**. HR. Bukhari. 





1876. Dari Tsauban r.a., ia berkata: 
"Apabila Rasulullah SAW selesai shalat 
beliau beristighfar 3x lalu mengucapkan: 

(Ya Allah, Engkaulah pemberi 
keselamatan dan dari-Mu keselamatan, 


: JU ilp j AV^ 

^ \l[ 0, Oli 

ijiij 4)1 


iiL3 cJt ^1» 











29. Istigftfar 


1879. Dari Ibnu Umar r.a./ bsdiwa 
Nabi SAW bersabda: 'Wahai kaum 
wanita bersedekahlah kalian dan 
perbanyaklah beristighfar, karena 
sesungguhnya aku telah melihat kalian 
adalah peghuni neraka yang terbanyak!', 
seorang wanita berkata: "Kenapa 
kami menjadi penghuni neraka yang 
terbanyak?'', beliau bersabda: "Kalian 
sering mengutuk dan kalian ingkar 
terhadap suami, aku tidak melihat 
seseorang yang kurang akal dan 
agamanya dapat mengalahkan seorang 
yang cerdik melainkan kalian", wanita 
itu berkata: "Apa kekurangan akal 
dan agama?", ia bersabda: "Saksi dua 
orang wanita sama dengan saksi seorang 
laki-laki, dan wanita selama beberapa 
hari tidak boleh melakukan shalat!\ 
(karena haidh atau nifas) pent. HR. 
Muslim. 


BAB 372 

APA YANG TELAH 
DISEDIAKAN ALLAH TA’ALA 
tJNTUK ORANG-ORANG YANC 
BERIMAN DI SURGA 


^ « 




^ .LiDi 

cJU « 


• > •f.' 

Cr; 




J jip ouju 

Lt ‘ciJlS 
ISLp» :JLJ 
V flSSfi 4^5 

. iii: a 


jpf u ou wU -YVY 


Allah berfirman, QS. Al Hijn 45-48 
Sesungguhnya orang-orang yang 
bertakwa itu berada dalam surga 
(taman-taman) dan (di dekat) mata air- 
mata air (yang mengalir). (Dikatakan 
kepada mereka): "Masuklah ke 
dalamnya dengan sejahtera lagi 


t:j ^ ;4±:: v o 












lUyadhus Slu^ihin 




m 


aman". Dan Kami teyapkan segala rasa 
dendamyangberada dalam hati mereka, 
sedang mereka merasa bersaudara 
duduk berhadap-hadapan di atas 
dipan. Mereka tidak merasa lelah di 
dalamnya dan mereka sekali-kali tidak 
akan dikeluarkan daripadanya. 

Allah berfirman, QS. Az Zukhnif: 
68-73 

“Hai hamba-hamba-Ku, tiada 
kekhawatiran terhadapmu pada hari 
ini dan tidak pula kamu bersedih hati 
(Yaitu) orang-orang yang beriman 
kepada ayat-ayat Kami dan adalah 
mereka dahulu orang yang berserah 
diri Masuklah kamu ke dalam surga, 
kamu dan isteri-isteri kamu 
digembirakan". Diedarkan kepada 
mereka piring-piring dari emas, dan 
piala-piala dan di dalam surga itu 
terdapat segala apa yang diinginkan 
oleh hati dan sedap (dipandang) mata 
dan kamu kekal di dalamnya." Dan 
itulah surga yang diwariskan kepada 
kamu disebabkan amal-amal yang 
dahulu kamu kerjakan. Di dalam 
surga itu ada buah-buahan yang 
banyak untukmu yang sebahagian¬ 
nya kamu makatL 

AUah beifiiman, QS. Ad Dukhan: 
51-57 

Sesungguhnya orang-orang yang 
bertakwa berada dalam tempat yang 
aman, (yaitu) di dalam taman-taman 
dan mata air-mata air mereka 
memakai sutera yang halus dan 
sutera yang tebal, (duduk) berhadap- 


\p: 'S o 

oU». o 




.[vr-lA 


jfC 4 :JU: Jli; 

Cti. o 4° 

o 

IX . > > y* <yy 

Hht o 

m S ^yy ^y ^ y y myt* ^ ^ 

Jkii\ 5Jp' 'ii ipi 







19. IsHili^far 


497 


hadapan, demikianlah. Dan Kami 
berikan kepada mereka bidadari DI 
dalamnya mereka meminta segala 
macam buah-buahan dengan aman 
(dari segala kekhawatiran), mereka 
tidak merasakan mati di dalamnya 
kecuali mati di dunia. Dan Allah 
memelihara mereka dari azab 
neraka, sebagai karunia dari 
Tuhanmu. Yang dengan demikian itu 
adalah keberuntungan yang besar. 

Allah berfirman, QS. Al Muthafifin: 
22-28 

Sesungguhnya orang yang berbakti 
itu benar-benar berada dalam 
kenikmatan yang besar (surga), 
mereka (duduk) di atas dipan-dipan 
sambil memandang. Kamu dapat 
mengetahui dari wajah mereka 
kesenangan hidup mereka yang 
penuh kenikmatan. Mereka diberi 
minum dari khamar mumi yang 
dilak (tempatnya), laknya adalah 
kesturi; dan untuk yang demikian itu 
hendaknya orang berlomba-lomba. 
Dan campuran khamar mumi itu 
adalah tasnim, (yaitu) mata air 
minum daripadanya orang-orang 
yang didekatkan kepada Allah. 

1880. Dari Jabir r. a., ia berkata, 
'^Rasulullah SAW bersabda: 
'Tenduduk surga makan dan minum, 
mereka tidak buang air besar dan tidak 
berdahak, juga tidak buang air kecil, 
tetapi makanan mereka itu membuat 
bersendawa yang harumnya seperti 





< - /t 




.[OY 


'M : JU: Jlij 

4i <iU- 

ii. o ^ Cji o 

.[U-YT 


: JU Jip 4il -^AA* 

^1 ji! Jii 

'ij 'ij 

jiii iOjjj;; v'j 


✓ ^ 


VJ i\}Jr 










498 


Riyadhus ShoUMn 




kesturi, mereka diUhami tasbih dan takbir 
sebagaimana mereka di ilhami nafas”. 
HR. Muslim. 

1881. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda: 
“Allah Ta’ala berfirman: “Aku telah 
mempersiapkan bap hamba-hamba-Ku 
yang saleh sesuatu yang tidak pernah 
dilihat mata dan tidak pernah didengar 
telinga dan tidak pernah terlintas di hati, 
bacalah firman Allah Ta’ala (QS As 
Sajdah: 17) “Seorangpun tidak 
mengetahui apa yang disembunyikan 
untuk mereka yaitu (bermacam-macam 
nikmat) yang menyedapkan padangan 
mata sebagai balasan dari apa yang telah 
mereka kerjakan Muttafaq 'alaih. 

1882. Dari Abu Hurairaih r.a, ia 
berkata, "RasuluUah SAW bersabda: 
“Rombongan pertarrm yang masuk surga, 
rupa mereka seperti malam bulan 
pemama, kerrtudian orang-orang yang 
berikutnya seperti bintang di lan^ yang 
memancarkan sinar paling terang, 
mereka tidak buang air kecil, tidak 
buang air besar, tidak meludah, tidak 
berdahak, sisir mereka terbuat dari emas, 
sendawa mereka harum kesturi, 
pengasapan mereka kayu gaharu, isteri- 
isteri mereka bidadari, rupa mereka sama 
yaitu seperti rupa Adam, bapak mereka, 
tinggjnya 60 hasta ”. Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat Bukhari dan 
Muslim yang lain "Bejana mereka 
terbuat dari emas, sendawa mereka 
harum kesturi, setiap seorang lelaki 


^ Crf 'j «jO* -'AAl 

4il Jll» 4i\ Jll :Jii 


.jIa ^ [W : 5 a 4 vtJi] 


4)1 Jll ;JU -\AAY 

jjip’ l'jAj Jjt» 

Vj c o J 1 4 J l 7 Vj «Jj-tjJulj 


* I *' **'* *i • ti f f > - 

iji - 
c^l 

OjL. fiST 

.di ^ iijllUl J Ulji 













500 


Riyadhus ShoUhin 




nafsumu dan yang dipandang enak oleh 
matamu*', ia berkata, **Aku rela wahai 
Rabb", lalu Musa berkata: ‘Wahai Rabb 
maka apa kedudukan yang tertinggf di 
antara mereka?**, Allah berfirman: 
"Mereka adalah orang-orang yang 
kuhendaki. Aku tanamkan kemuliaan 
mereka dengan tangan-Ku lalu Aku 
menutupinya sehingga tidak ada mata 
yang melihat, telinga mendengar dan 
tidak terlintas di dalam hati manusia*', 
HR. Muslim. 

1884. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata/ ^^RasuluUah SAW bersabda: 
"Sesungguhnya aku tahu penghuni 
neraka yang terakhir dikeluarkan dan 
penghuni surga yang terakhir masuk, 
seorang lelaki yang keluar dari neraka 
dengan merangkak, lalu Allah Azza wa 
Jalla berfirman kepadanya: "Perulah, 
masuklah ke surga**, lalu ia mendatangi 
surga sedangkan yang terbayang olehnya 
bahwa surga telah penuh lalu ia kembali 
dan berkata: "Wahai Tuhanku, aku 
mendapatinya penuh**, Allah Azza wa 
Jalla berfirman kepadanya: "Perulah, 
masuklah ke dalam surga**, lalu ia 
mendatangi surga sedangkan yang 
terbayang olehnya bahwa 'surga telah 
penuh lalu ia kembali dan berkata: 
"Wahai Tuhanku, aku mendapatinya 
penuh**, Allah Azza wa Jalla berfirman 
kepadanya: "Pergilah, masuklah ke 
dalam surga, karena sesungguhnya 
untukmu seperti dunia dan sepuluh 
kalinya (atau "sesungguhnya bagimu 
seperti sepuluh kali dunia**), lalu ia 
berkata, "Apakah Engkau mengolok- 


‘ppvp 


ji’ -NAAt 
Jl» 4il JIS :JU 

.2^*1 • 44 \ jit 

Jyj <t\j^ J01 ^ 

3^} 3^ 4)1 

\i\ p\ ^ 

* ^ ,1 r •<». V| ^ 

J 4 • (J ^ ^ kS 

4.j l: :J^ 

v;j;ii :ij 3 ^/ p 4ii jjh 
□oJi jL dU oi» .4^1 j^iis 

j;ip 34 iu' 3i jt s>i ^3 

jf :j^ tdlj» juit 

iijS : Jli «dl^i dJfj ^ dbOJ 








19, Istigfar 


501 


olokanku (atau **menertawakanku*')y 
sedang Engkau adalah Yang Maha 
Menguasai?”, Ibnu Mas'ud r.a, 
berkata: "Sungguh aku melihat 
Rasulullah SAW tertawa hingga 
kelihatan gerahamnya^ lalu beliau 
bersabda: "Itu adalah penduduk surga 
yang paling rendah kedudukannya*^ 
Mutt^aq 'alaih. 

1885, Dari Abu Musa r.a., bahwa 
Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya 
seorang mukmin dalam surga mempunyai 
tenda dari sebuah permata yang memiliki 
ruang tingginya ke langit 60 mil dan orang 
mukmin di dalam tenda tersebut memiliki 
keluarga, ia mengunjungi keluarga- 
keluarganya tetapi sebagian mereka tidak 
melihat sebagjan yang lain^)**. Muttafaq 
'alaih, 

1 mil = 6000 hasta. 

1886. Dairi Abu Sa'id Al Khudri na./ 
dari Nabi SAW^ ia bersabda: 
"Sesungguhnya di dalam surga ada 
sebuah pohon, yang jika seorang 
penunggang kuda menunggang kuda 
pacuan yang berlari kencang berjalan 
selama seratus tahun niscaya ia belum 
selesai melewati pohon tersebut 
Muttafaq 'alaih 

Keduanya meriwayatkan dari Abu 
Hurairah r.a, ia berkata, "Seorang 
penunggang kuda berjalan di bawah 
naungan pohon tersebut selama serams 
tahun namun dalam naungannya". 




i 

d»t 

ijui» 

: ojj 


4» J.y J. lyj -\AA0 

< 

!)1» :jis m ^\d\ ^ 

* ■" »A 

-" t'' 

jjjji J 

^ i 

jLLUi ^ 

> > 

.OjAaI 

• f \ 9 ^ 





o'^T '<L 

• ✓ 

^ J -'aai 

» «r 

^ 

✓ 'H ✓ ^ 

44»^» 

3^: 5iJi J 

u 



•T /11 ^ ^ 1 

J 50. 

y ^ ;u}33 

^ 451^1 :jii 


.iijiLi; u ;c:. isu 



Karena tenda tersebut lebih luas dari jarak sejauh mata memandang. Pent. 








502 


Riyadhus Skolihin 




1887* Dari Abu Sa"id Al Khudri ra./ 
dari Nabi SAW, beliau bersabda: 
''Sesungguhnya penghuni surga, mereka 
berusaha melihat penghuni kamar-kamar 
di atas mereka seperti kalian melihat 
bintang yang bersinar berada di ufuk 
Timur atau Barat, itulah selisih jarak 
antara mereka”, para sahabat berkata: 
""Wahai Rasulullah/ itu adalah tempat 
para nabi yang tidak tercapai kecuali 
oleh mereka"'/ beliau bersabda: "Bukan, 
demi yang jiwaku di tangan-Nya mereka 
adalah laki-lakiyangberiman kepada Allah 
dan membenarkan para RasuP, Muttafaq 
"alaih. 

1888. Dari Abu Hurairah r.a/ bahwa 
Rasulullah SAW bersabda ; "Jarak 
sebusur panah di surga lebih baik 
daripada dunia yang ada matahari terbit 
dan tenggelam”. Muttafaq "alaih 

I 

1889. Dari Anas r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguh¬ 
nya di surga ada suatu pasar yang mereka 
mendatanginya setiap Jum’at, lalu angfn 
dari Utara berhembus menerpa wajah dan 
pakaian mereka, maka mereka bertambah 
tampan dan indah, lalu mereka kembali 
kepada keluarga mereka dalam keadaan 
yang lebih tampan dan indah, kemudian 
keluarga mereka berkata: “Demi Allah, 
sungguh kalian lebih tampan dan indah”, 
mereka menjawab: “Kalian juga, demi 
Allah kalian telah kami tinggalkan 
bertambah cantik dan indah”. HR. 
Muslim. 


01» :«3u ^ O* icij->AAV 

U :ljli U 
V ;dS(i jjiii viiL: i4)1 


:<3ii 

I Jlij 4)L Jl^j .oL ^ 


4.1 y.J -^AAA 

vliJi) :Jli ^ 4)1 M 




St 4.1 yj Ji y -\AA^ 
aI^I ol® ijli 4)1 J 

^ r'' ^ l'- -(' II •» 




IjilSjl jSj 0/^-^ 


Cl* 




IVU^j \-JJ- pisjl ^ 4.1j 
l'JuL; jljisjl jiJ 4)1/ jliitj : S/J/V 













504 


EfyaOius Sholihin 




1893. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguh- 
nya kedudukan salah seorang kalian yang 
paling rendah di surga bahwa dikatakan 
kepadanya: “Berangan anganlah", lalu ia 
berangan-angan dan berangan-angan, 
kemudian dikatakan kepadanya: 
“Apakah engkau telah mengangan- 
angankannya?*\ ia berkata, “Ya*\ 
dikatakan kepadanya “Untukmu apa 
yang telah engkau angan-angankan dan 
semisalnya". HR. Muslim. 

1894. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a., 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla 
berfirman kepada penghuni surga: 
^IVahai penghuni surga", maka mereka 
berkata: “Kami jawab panggilan-Mu 
wahai Tuhan kami", dan kami siap, 
dan seluruh kebaikan berada di dua 
tangan-Mu", Allah berfirman: “Apakah 
kalian telah ridha?", mereka berkata: 
“Bagaimana mungkin kami tidak ridha 
wahai Tuham kami, dan sungguh 
Engkau telah memberi kami sesuatu 
yang tidak Engkau berikan kepada 
seoran^un dari mahluk-Mu", lalu 
Allah berfirman ; “Maukah Aku beri 
kalian yang lebih baik dari itu?" mereka 
berkata: “Apakah masih ada yang lebih 
baik dari ini?", Allah berfirman: “Aku 
berikan kepada kalian keridhaan-Ku, 
maka Aku tidak akan pernah murka 
kepada kalian setelah ini selama- 
lamanya". Muttafaq 'alaih, 

1895. Dari Jarir bin Abdullah r.a., ia 


4.1 J ->A^r 

OJ® ;Jli 4)1 J0^ 

•j'* ,‘^1 i 

Ja .aJ 

Ujj «lii; ijLj u iu Oli 


* I»* 


: ju ^ ^1 !if ii 

’i Al !.[• 

'i 

J .iuiiij e; id 

m 


{2 J l: v' GJ U j 

U J.;;: U U Giipf ji 


U t^l jij 


jOif Vf !iuU 

jjS\ : ijijii iuj i; 

fiui ^ 

oJLaj t J 




4.1 # oi 


4^ 








19. Istigfar 


505 


berkata, ''Kami berada di sisi 
Rasulullah SAW lalu beliau melihat 
bulan di malam purnama dan 
bersabda: **Sesungg^hnya kalian akan 
melihat Tuhan kalian dengan mata 
telanjang, seperti kalian melihat bulan 
ini, kalian tidak berdesakan ketika 
melihat-Nya'\ Mutt£ifaq 'alaih. 

1896. Dari Shuhaib r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: **Apabila 
penghuni surga masuk ke surga Allah 
Tabaraka Ta*ala berfirman: 'Apakah 
kalian ingin Aku menambahkan 
sesuatu?**, mereka berkata: **Bukankah 
Engkau telah memutihkan wajah kami!, 
bukankah Engkau telah memasukkan 
kami ke dalam surga, dan telah 
menyelamatkan kami dari neraka**, lalu 
Allah membuka tirai, maka mereka tidak 
diberi sesuatu yang lebih mereka cintai 
dari pada melihat kepada Rabb mereka *'. 
HR, Muslim. 

Allah Ta'ala berfirman (QS Yunus: 
9-10) "Sesunggphnya orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal-amal 
saleh, mereka diberi petunjuk oleh 
Tuhan mereka karena keimanannya, di 
bawah mereka mengalir sungai-sungai di 
dalam surga yang penuh kenikmatan. 
Do*a mereka di dalamnya ialah 
"Subhanaka Allahumma”, (maha suci 
Engkau wahai Tuhan kami) dan salam 
penghormatan mereka ialah "Salam**, 
dan penutup do*a mereka ialah 
"AlhamdulilahirabbiValamin **. (Segala 
puji bagi Allah Robb semesta alam) 

Alhamdulillah yang telah 



4)1 J^j JUP u5 4)1 

:JIS3 ijjdl 

hyj uj l'up 'o/p 

J 'i \SX 


^ <il CrfJ .‘.p 4 




lil» :J15 ^ ^1 h\ 

ii^C; ^1 Jii 


S' 2^ji 


^ > 




•• ,y • • ^ ^ m 


jl p' Jt f*!! 4-^i 

p... 

. 

\JSC ;JU: 4|I JU 

(»-FJ 

U} C\ji ^s^\ 4, 

Jii ^1 .^1 UlJii SI 'i y 




•» ^ tf 

1 f ^ I ^ 


Jip ^ us JI jUj J 


0 > 


^ • 







506 


^adhus ShoBkin 




menunjuki kami kepada jalan ini, dan 
kami tentu tidak akan mendapat 
petunjuk jika Allah tidak menunjuki 
kami. Ya Allah, berilah rahmat kepada 
Muhammad pemimpin kami, dan 
kepada keluarga Muhammad, 
sebagaimana Engkau telah memberi 
rahmat kepada Ibrahim dan kepada 
keluarga Ibrahim, dan berkahilah 
Muhammad dan keluarga 
Muhammad seperti Engkau telah 
memberkahi Ibrahim dan keluarga 
Ibrahim, sesungguhnya Engkau 
Maha Terpuji lagi Maha Agung. 

Disusun oleh Yahya An Nawawi, 
semoga Allah mengampuninya “ Selesai 
pada hari Senin, 4 Ramadhan 670 H" 









